














RIYADHUSH 
SHALIHIN 


| 
7 | 
/ 

















Syarah 
RUN YAN D) . MO 5 MS) 2 Pa W DID - DB 


( Riyadhush Shalihin karya Imam an-Nawawi &ic: merupakan 
kitab hadits yang sarat kandungan kebaikannya dan juga populer 
di masyarakat. Begitu pentingnya kandungan kitab ini, tidak sedikit 
ulama yang menyusun kitab syarah atau penjelas guna menjabarkan 
hadits-haditsnya, baik dari sudut pandang riwayah maupun dirayah. 
Salah satunya kitab yang berada di hadapan Anda sekarang ini, yaitu 
Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhish Shalihin, yang kami terjemahkan 
dengan judul Indonesia: Syarah Riyadhush Shalihin. Selain bertujuan 
untuk menyempurnakan karya penulisnya di bidang hadits nabawi, 
kitab yang disusun Syaikh Salim bin Ted al-Hilali ini juga bertujuan 
melengkapi kitab-kitab Syarah yang pernah diterbitkan. 


Pada jilid V ini, penyusun mengutarakan hadits-hadits Nabi iii 
yang antara lain berkaitan dengan larangan dalam Syariat, ghibah, 
berdusta, ihwal saksi palsu, mendengki, mencari-cari aib orang lain, 
mengungkit-ungkit pemberian, menyiksa binatang, mengulur-ulur 
pembayaran utang, memakan harta anak yatim, menyerupai kaum 
kafir, mencela diri sendiri, dan hukum duduk di atas kuburan, 
juga dipaparkan tentang hadits-hadits bunga rampai, serta dibahas 
perihal keutamaan istighfar. 


Dibandingkan kitab-kitab syarah lainnya, keunggulan kitab syarah ini 
ada pada penyusunannya yang melalui tahapan-tahapan ilmiah. Dan, 
pembahasan setiap haditsnya disertai takhrij, makna kosa kata, juga 
penjelasan kandungan hadits. Semua itu diutarakan secara sistematis 
dan singkat, sehingga pembaca mudah memahami kandungan setiap 
hadits yang disajikan secara utuh. Diharapkan dengan membaca dan 
mengamalkan kandungan kitab ini, insya Allah kita mampu menjadi 
pribadi muslim yang lebih istigamah dalam mencapai kesempurnaan 
“ubudiyah (ibadah) kepada Allah. 





an PUSTAKA 
A IMAM ASY-SYAFII 





Daftar Isi 





PENGANTAR PENERBIT.........oo.oooo.ooWo.oennnana v 
DAFTAR ISP ena aan aa dana ea ix 
UD KITAB HAL-HAL YANG DILARANG 

Pendahultan sunan bangun kelam Rania 2 
BAB 254: Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan .......... 4 


BAB 255 : Larangan Mendengarkan Ghibah, serta Perintah 
bagi Orang yang Mendengarnya untuk Menolak 
dan Menegur Pelakunya. Jika Tidak Mampu atau 
Tegurannya Tidak Diterima, maka Sedapat 


Mungkin Dia Meninggalkan Majelis Itu.................... 46 
BAB 256: Ghibah yang Diperbolehkan........oooooo 54 
BAB 257 : Larangan Namimah (Menyebarluaskan Pembicaraan 

Antar Sesama dengan Tujuan Merusak) ..................... 91 


BAB 258: Larangan Menyampaikan Pembicaraan dan 
Omongan Orang kepada Pemerintah apabila 
Tidak Perlu, seperti Takut Menimbulkan 


Kerusakan dan Sebagainya.............oococoooo 99 
BAB 259: Tercelanya Orang yang Bermuka Dua.................. aerasi 101 
BAB 260: Larangan BerduSta wi... 109 
BAB 261: Berbohong yang Diperbolehkan .........o.o.oo 125 
BAB 262: Anjuran Bersikap Selektif terhadap Apa yang 

Akan Diucapkan atau Diceritakan .......oooo. 127 
BAB. 263. Larangan Bersaksi Palsu.o.o.cooooo—.oo.cco.o.o.cooowo 131 


BAB 264: Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang....... 135 
BAB 265: Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa 


312 Menentukan Orangnya ....oooooooooooeesese 146 
BAB 266: Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan 
yang DihertarKat sie mnan ananda 152 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





BAB 267 : 
BAB 268 : 
BAB 269: 
BAB 270: 
BAB 271: 
BAB 272: 


BAB 273: 
BAB 274: 


BAB 275: 
BAB 276: 
BAB 277: 
BAB 2/8 : 
BAB 279: 


BAB 280: 


BAB 281: 





Larangan Memaki Orang yang Telah Meninggal 
Tanpa Alasan yang Benar dan Tanpa Adanya 


Kemaslahatan Syari Akan eks OA EN 160 
Larangan Menyakiti Orang Memanah 162 
Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, 

dan' Saling MemuSihi...oomoineormnnn se tmakalinh 165 
Larangan Mendetigkis..ooomenndnwknsnadann 176 


Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan 
Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin 


Pembicaraannya Didengar... oooorooo.oo.o.oo 178 
Larangan Berburuk Sangka terhadap Orang-orang 

Islam Tanpa Adanya Kepentingan ........oooo 184 
Larangan Merendahkan Orang-orang Islam................. 185 
Larangan Menampakkan Kegembiraan terhadap 

Musibah yang Menimpa Seorang Muslim..................... 189 
Larangan Mencela Nasab yang Sah Menurut 

baninah Syam ab beken bab Aa Rea 194 
Larangan Memalsu dan Menipu .....ooooooooo 196 
Larangan Berlaku Cutang Moo.» 201 
Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian 

dam Semalam YA ane at BEE 208 
Larangan Membanggakan Diri dan Berbuat 

SEM ENA-NENA ale aa BA ma Ne na 210 


Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih 

dari Tiga Hari kecuali karena Bid'ah yang Dia 

Lakukan atau karena Dia Menampakkan 

Kefasikan atau SemaCAMNYA...cocoo..oWoco.oo.oo 214 
Larangan Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa 
Mengikutsertakan Orang Ketiga, Tanpa Seizinnya, 

kecuali karena Suatu Hajat, yaitu Keduanya Mau 
Berbicara Rahasia sehingga Orang Ketiga Ini 

Tidak Diizinkan Mendengarkan Mereka. Termasuk 

dalam Larangan Ini apabila Kedua Orang Itu 

Berbicara dengan Bahasa yang Tidak Dimengerti 

Orang Ketiga Lo nang nahan 224 


Daftar Isi 


BAB 282: 


BAB 283: 


BAB 284: 


BAB 285: 


BAB 286 : 
BAB 287 : 
BAB 288 : 
BAB 289 : 
BAB 290 : 


BAB 291: 
BAB 292 : 


BAB 293: 


BAB 294 : 


BAB 295: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, 
dan Anak-anak Tanpa Ada Alasan Syar'i atau 


Melampaui Batas dalam Mendidik...............o.oo. 229 
Larangan Menyiksa Binatang dengan Api, Meskipun 
Hanya Semut dan SejeniSNnyA...oooooo.”cooo.oo.moooo 241 


Larangan bagi Orang yang Mampu untuk 

Mengulur-ulur Waktu Pembayaran Utang yang 

Telah Ditapsh Pemiliknya me nnbana maba 246 
Makruh Menarik Kembali Hibah yang Belum 

Diserahkan kepada Seseorang dan Hibah yang 

Diberikan kepada Anak, baik yang Sudah 

Diserahkan maupun Belum. Demikian Juga, Makruh 
Membeli Sesuatu yang Disedekahkan kepada 

Seseorang atau dari Zakat yang Dikeluarkannya, 

atau Kaffarat dan Semacamnya, namun Boleh 


Membelinya dari Orang Lain yang Telah Mengambil 


Alih. Hak Kepemilikannya barat morena 249 
Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim............. 254 
Larangan Memakan: Raba... ooomoooomososssu 258 
Larangan Bersikap Riya' (Pamer) ....oooo.ooooo.oo 264 


Sesuatu yang Diduga Riya”, tetapi Ternyata Bukan ...... 285 
Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram 

dan Amrad (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) 

Tanpa Ada Keperluan Syar'i ....ooooocoocooooo 290 
Larangan Berkhalwat Bersama Wanita Bukan Mahram.. 301 
Larangan Laki-laki Menyerupai Perempuan 

dan Perempuan Menyerupai Laki-laki dalam 


Berpakaian, Gerakan, dan Hal-hal Lainnya .................. 306 
Larangan Menyerupai Syaitan dan Orang-orang 

KA em aneh in lem maaa Sam oa 311 
Larangan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam 

bagi Laki-laki dan Perempuan .....oooocoocoo.oW 314 


Larangan Gaza' (Mencukur Sebagian Rambut 

Kepala dan Membiarkan Sebagiannya) serta 

Boleh Mencukur Rambut Seluruhnya bagi 

Laki-laki, tetapi Tidak bagi Perempuan..................... 315 





BAB 296 : 


BAB 297 : 


BAB 298 : 


BAB 299: 


BAB 300: 


BAB 301: 


BAB 302 : 


BAB 303: 


BAB 304 : 
BAB 305 : 


BAB 306 : 





Larangan Menyambung Rambut, Bertato, 

dan Wasyr (Merapikan Gigi)......... ANN 320 
Larangan Mencabut Uban pada Jenggot, Kepala, : 
dan Bagian Tubuh Lainnya serta Larangan 

Seorang Pemuda Mencabuti Jenggotnya yang 


Bare Tumbal be AR Aa 327 
Makruh Beristinja dan Menyentuh Kemaluan 
dengan Tangan Kanan Tanpa UdzZuT.....o.ooooooo 329 


Makruh Berjalan dengan Satu Sandal atau 

Satu Khuf Tanpa Udzur dan Makruh Memakai 

Keduanya Sambil Berdiri Tanpa Udzur .......oooo. 330 
Larangan Membiarkan Api Menyala di Rumah ketika 
Tidur atau Semacamnya, baik Berupa.Lampu atau 

pa ag PN baba hp MAA EA NA NA AN 334 
Larangan Bersikap Takalluf, yaitu Melakukan 

atau Mengucapkan dengan Susah Payah Sesuatu 

yang Tidak Mengandung Kemaslahatan...................... 337 
Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi, 
Menyobek-nyobek Kerah Baju, Mencabuti dan 

Mencukur Rambut, serta Mendo'akan Kecelakaan 

dat ebi a An See en uan 345 
Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang, 

Orang Pintar, Paranormal, Orang yang Menebak 


dengan Kayu dan Gandum, dan sebagainya................. 362 


Larangan Meramal Nasib Sial.........ooooWooooo. 372 


Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, 
Pakaian, Uang Dirham, Bantal, Uang Dinar, 

Sandaran Kursi, dan Sebagainya serta Larangan 
Menggambar di Dinding, Gorden, Serban, Pakaian, 

dan Sebagainya, dan Perintah untuk 

Menghilangkan Gambar-gambar .......o.oo.oo.o 379 
Larangan Memelihara Anjing, kecuali untuk 

Berburu dan Menjaga Ternak atau Tanaman................ 390 


Daftar Isi 


BAB 307 : 


BAB 308 : 


BAB 309 : 


BAB 310: 


BAB 311: 


BAB 312: 


BAB 313: 


BAB 314: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Makruh Mengalungkan Lonceng pada Unta atau 

Binatang Lainnya, serta Makruh Membawa Anjing 

dan Lonceng dalam Perjalanan ...........oooooWooo 392 
Makruh Mengendarai Binatang Jalalah, yaitu Unta 

Jantan atau Unta Betina yang Memakan Kotoran. 

Jika Unta Itu Memakan Makanan yang Bersih 

sehingga Dagingnya Menjadi Baik, maka Hilanglah 
Flukum Makruhnya Ao esa ia 394 
Larangan Meludah di Masjid dan Perintah 
Menghilangkannya apabila Mendapatkannya 

serta Perintah Membersihkan Masjid dari 
KotoOran-kotOrAN...oo.oooooocoWoocooooooooomia 395 
Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang 

yang Hilang, Jual Beli, Sewa Menyewa, 

dan Semacamnya di Masjid............oooooooo 401 
Larangan bagi Orang yang Memakan Bawang Putih, 
Bawang Merah, dan Bawang Bakung, atau yang 

Berbau Tidak Enak Lainnya untuk Memasuki 

Masjid Sebelum Bau Makanan Tersebut Hilang 

kecuali karena Terpaksa .....oo.occocoooooooWo.oooo 407 
Makruh Duduk dengan Menegakkan Kedua Lutut 

ke Perut pada Hari Jum'at ketika Imam 

Berkhutbah karena Hal Itu Dapat Menyebabkan 

Seseorang Tertidur sehingga Tidak Mendengarkan 
Khutbah dan Dikhawatirkan Wudhunya Batal............ 414 
Larangan bagi Seseorang yang Memasuki Sepuluh 

Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, sedang Dia Hendak 
Berkurban, Memotong (Mencukur) Sebagian Rambut 

atau Kuku Sampai Dia Berkurban............co.ooooooo 416 
Larangan Bersumpah dengan Selain Allah (Makhluk), 
seperti dengan Nabi, Ka'bah, Malaikat, Langit, 

Ayah, Hidup, Jiwa, Kepala, Kebaikan Penguasa, 

Tanah Fulan, serta Amanah, dan Itu Termasuk 

yang Sangat. Dilarang soo dana aa 417 





BAB 315: 
BAB 316: 


BAB 317 : 


BAB 318: 


BAB 319: 


BAB 320: 


BAB 321: 


BAB 322: 


BAB 323: 


BAB 324: 
BAB 325: 


BAB 326: 
BAB 327 : 





Larangan Keras Bersumpah Palsu.dengan Sengaja........ 423 
Anjuran bagi Orang yang Bersumpah Atas Sesuatu, 

Lalu Dia Melihat Ada Sesuatu Lain yang Lebih Baik 
daripadanya, agar Dia Melakukan Perbuatan yang 

Lebih Baik Itu, Kemudian Membayar Denda 

Sumpah ya sensasi na han ba ntah 427 
Sumpah yang Tidak Disengaja Tidak Memiliki 
Konsekuensi dan Tidak Ada Dendanya. Yaitu Kalimat 
Sumpah yang Biasa Diucapkan Tanpa Dimaksudkan 
untuk Bersumpah, seperti Orang yang Biasa Berkata 
“Tidak, Demi Allah”, “Ya, Demi Allah”, dan 


Sejenak aa 432 
Makruh Bersumpah dalam Jual Beli walaupun 
Benar Adanya un ne Sma naa bidan 434 


Makruh Memohon Selain Surga dengan Menyebut: 

Bi Wajhillah' dan Makruh Menolak Orang 

yang Meminta Bantuan dan Syafa'at dengan Menyebut 
Nam Aa Aka nenen nga Ina penanda 437 
Larangan Mengucapkan: “Syahin Syah” kepada 

Penguasa dan Lainnya karena Arti Kata Itu 

Adalah Sang Maha Raja. Tidak Ada yang Berhak 

Disebut Demikian Selain Allah 8S .......o.ooooWoo 440 
Larangan Menyebut “Sayyid” (Tuan) atau 

Sejenisnya kepada Orang Fasik, Ahlul Bid'ah, 


dari Semusaln ya Mana nnti KENA EN 442 
Makruh Memaki Demam ....oo.ooooooo.oooooooooo 445 
Larangan Memaki Angin dan Bacaan ketika 

Angin, Bertiup Kencang krian senam 447 
Makruh Memaki Ayam Jantan... 452 
Larangan Seseorang Berkata: “Kita Mendapat Hujan 
karena: Bintang Tertentu anna si nan 454 


Haram Berkata kepada Orang Islam: “Hai, Kafir/”....... 457 
Larangan Mengucapkan Hal-hal yang Keji dan 


Daftar Isi 


BAB 328: 


BAB 329: 
BAB 330: 


BAB 331: 


BAB 332: 


BAB 333: 


BAB 334: 


BAB 335 : 


BAB 336: 


BAB 337 : 


BAB 338: 
BAB 339 : 


BAB 340: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Makruh Berbicara dengan Suara Parau, Berbicara 
dengan Dipaksa-paksakan dan Berpura-pura 
Fasih, serta Makruh Memakai Bahasa Asing 
yang Sulit Dimengerti oleh Kaum Awam 


dan Sebagain yasin amat 461 
Makruh Mengucapkan: “Khabutsat Nafsi (Diriku 

Ken Bau ne ben aan bu 465 
Makruh Memberi Nama Inab (Buah Anggur) 

dengan Nama Karm (Mulia) s...ooooooooocooooocooo 467. 


Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang Perempuan 
kepada Seorang Laki-laki, kecuali apabila Laki-laki 
Tersebut Membutuhkannya untuk Tujuan Syar'i, 

seperti karena Ingin Menikahkannya dan Sejenisnya..... 470 
Makruh Berdo'a dengan: “Ya Allah, Ampunilah 

Aku Jika Engkau Mau.” Akan tetapi, Hendaklah 


Dia Bersungguh-sungguh dalam Memohon.................. 474 
Makruh Mengucapkan: “Maa Sa' Allah Wa Syi-a Fulan” 
(Atas Kehendak Allah dan Kehendak Fulan)”............. 477 
Makruh Berbincang-bincang Setelah Waktu Isya ....... 479 
Larangan bagi Istri Menolak Ajakan Suami untuk 
Berhubungan Intim Tanpa Ada Udzur Syar'i.............. 483 


Larangan-bagi Istri Berpuasa Sunnah ketika 
Suaminya Berada di Rumah, kecuali Suami 


Meng kann ya eos usu hana 484 
Larangan Mengangkat Kepala dari Ruku' atau 

Sujud Sebelum Imam bagi Makmum.......oooo 485 
Makruh Bertolak Pinggang di dalam Shalat ................. 487 


Makruh Mengerjakan Shalat ketika Hidangan 
Makanan Telah Siap, sedang Hati Menginginkannya, 
atau Sambil Menahan Dua Kotoran, yaitu Kencing 


dat Berak empat ae ten Dane mama naa 438 
Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit di 
dalam: Shalat anis Oa nenas uu 490 





BAB 341: 
BAB 342: 
BAB 343: 


BAB 344: 


BAB 345: 


BAB 346: 


BAB 347 : 


BAB 348 : 


BAB 349 : 


BAB 350: 


BAB 351: 


BAB 352: 


BAB 353: 


BAB 354: 





Makruh Menoleh Tanpa Udzur di dalam Shalat.......... 
Larangan Shalat Menghadap Kuburan... 
Larangan Melintas di Depan Orang yang Sedang 
Shalat ma Ken na mem aa aa 
Makruh bagi Seorang Makmum Memulai 
Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Muadzin 
Mengumandangkan Igamat, baik Shalat Sunnah 
Rawatib maupun Shalat Sunnah Lainnya..................... 
Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jum'at 
atau Mengkhususkan Shalat pada Malam Jum'at 

dari Malam-malam Lainnya... 
Larangan Puasa Wishal, yaitu Berpuasa Dua Hari 

atau Lebih Tanpa Makan dan Minum di Antara 
Kedua Hari Tersebut seenak Bnsntan 
Larangan Duduk di Atas Kuburan .......o.o.oo.. 
Larangan Memplester Kuburan dan Mendirikan 
Bangun di AAN YA ama 
Larangan Seorang Budak Melarikan Diri dari 
TUANNYA ERA Dekan ana 
Larangan Memberikan Syafa'at (Pembelaan) 

dalam Pelanggaran Hukum ...ooooooooWoo 
Larangan Buang Air Besar di Tempat Orang-orang 
Lalu-lalang, Tempat Berteduh, Tempat Sumber Air, 
dan Tempat-tempat Umum Lainnya.......oooooo 
Larangan Kencing dan Sejenisnya di Air 

yarig Tercenang on nan kamis 
Makruh Seorang Ayah Lebih Mengutamakan 
Pemberian kepada Salah Seorang Anak daripada 
Anal yaris Latin ya sasa banana ndak 
Larangan Seorang Perempuan Berkabung Lebih 

dari Tiga Hari, kecuali untuk Suaminya, yaitu 

Selama Empat Bulan Sepuluh Hari... 


Daftar isi 


BAB 355: 


BAB 356: 


BAB 357: 


BAB 358 : 


BAB 359 : 


BAB 360: 


BAB 361: 


BAB 362: 
BAB 363: 


BAB 364: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang 
Pedalaman, Mencegat para Pedagang di Perjalanan, 
Melakukan Penjualan atas Penjualan Saudaranya, dan 
Larangan Melamar Wanita yang Telah Dilamar 
kecuali Jika Pelamar Pertama Mengizinkannya 


“tau Membatalkan ya: son makan 526 
Larangan Menyia-nyiakan Harta Bukan pada Jalan 
yang Diperkenankan Syariat... 535 


Larangan Mengacungkan Senjata atau Semacamnya 

kepada Seorang Muslim, baik Serius maupun 

Bergurau, dan Larangan Menerima Pedang dalam 

Keadaan Terhutus Lio o10tanangs nahan 538 
Makruh Keluar dari Masjid Setelah Adzan Sampai 

Dia Mengerjakan Shalat Fardhu, kecuali karena 


Ud naat ana amanat 542 
Makruh Menolak Pemberian Raihan 
(Wangi-wangian) Tanpa Alasan... 543 


Makruh Memberikan Pujian kepada Orang yang 
Dikhawatirkan Akan Menjadi Lupa Diri 

(dan Sebagainya), namun Boleh Memberikan Pujian 
kepada Orang yang Layak Menerimanya 

dan Tidak Dikhawatirkan Mendapatkan Dampak 

Bini AAN YA Men BERAS Nia nan 546 
Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang sedang 

Terserang Wabah Penyakit untuk Melarikan 

Diri darinya, Sedangkan bagi Orang Luar Makruh 
Memasukanya senen esek nan Sa 552 
Larangan Keras terhadap Perbuatan Sihur..................... 565 


Larangan Bepergian Membawa Mus-haf (al-Our-an) 

ke Negara Orang-orang Kafir apabila 

Dikhawatirkan Jatuh ke Tangan Musuh ............o.... 567 
Larangan Memakai Bejana Emas dan Bejana Perak 

untuk Makan, Minum, Bersuci, dan Keperluan 
Lainnya........ Be na BN AN 568 





BAB 365 : Larangan Laki-laki Memakai Pakaian yang Dicelup 


dengan Kunyit biakan eta naya 572 
BAB 366: Larangan Diam (Tutup Mulut) Seharian Sampai 8 
Malam: Faris ninen ea 575 


BAB 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain 
Ayah Kandung dan Larangan bagi Budak Memberikan 
Wala” (Loyalitas) kepada Selain Orang yang Telah 


Memerdekakannya wonder anratema ana 580 
BAB 368 : Menghindari Hal-hal yang Dilarang Allah 35: 
dan Rasulnya BS aoi kenek men mean asian 587 


BAB 369: Apa yang Seharusnya Diucapkan dan Dilakukan 
oleh Orang yang Melakukan Sesuatu yang Dilarang ... 588 


O KITAB HADIIS-HADITS BUNGA RAMPAI 
BAB 370 : Hadits-Hadits Bunga Rampai .................. Me bdaan ua 595 


DO KITAB ISTIGHFAR 
BAB 371: Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk 


Melakukannya. sean na ama 737 
BAB 372: Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang 

Mokmu:di Surea ag ema kenakan 750 
Glosarium Hadis nan eren tanah steak 776 


Daftar Isi 








SYARAH 
RIYADHUSH SHALIHIN 
JILID 5 


— Pertama: 
KITAB LARANGAN 





Pendahuluan 





Maksud dari judul Kitab ini (Kitab “Hal-hal yang Dilarang”) adalah 
hal-hal yang dilarang agama. Larangan adalah lawan dari perintah. 
Larangan didefinisikan dengan tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu 
perbuatan. Ia diungkapkan dengan memakai kata larangan (jangan) atau 
peringatan, seperti kata (jauhilah) dan sejenisnya. ”—— 


Apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan menunjuk- 
kan sebuah keharusan, maka larangan tersebut menerangkan hukum 
haram, dan ini merupakan hukum dasar dari sebuah kalimat larangan. 
Akan tetapi, kalau kalimat larangan disertai dengan tanda-tanda yang 
mencegah penunjukan kalimat tersebut kepada makna haram, maka 
hukum yang lahir dari larangan itu adalah makruh. 


Penjelasan: 


1. Hukum asal sebuah larangan dalam syariat adalah tuntutan untuk 
menjauhi hal yang dilarang seutuhnya. Ketentuan ini berdasarkan 


sabda Rasulullah &£: 


g ” 
3 Pad 3 3 P 3 3g £ 3 - 8 3 1 5 21 
BAE Ga ata EN Sh da ae 


“Apabila aku melarang sesuatu kepadamu, maka jauhilah dan apabila 
aku menyuruh sesuatu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu.” 


2. Penyebab suatu larangan terkadang bukan karena perbuatan 
itu sendiri, melainkan karena perbuatan tersebut dapat menjadi 
sumber kerusakan (mafsadat). Kaidah ini dikenal dengan istilah 


Pendahuluan 





saddudz dzari'ah (tindakan preventif), yang ia merupakan salah 
satu pembahasan penting dari sekian banyak tujuan-tujuan 
syariat. Meskipun demikian, pelarangan yang didasarkan pada 
tindakan preventif itu menjadi boleh dilakukan apabila dipandang 
mengandung unsur kemaslahatan yang kuat dan dominan, misalnya 
melihat seorang perempuan ketika hendak melamarnya. Syariat 
tidak melarang suatu perbuatan, kecuali perbuatan tersebut dapat 
menjadi sumber kerusakan. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut 
akan melahirkan kemaslahatan yang dominan, tentu ia tidak akan 
menjadi sumber mafsadat. 


3. Kemutlakan hukum haram pada sesuatu berarti menunjukkan 
keharaman setiap elemen sesuatu tersebut. Sebab, larangan terhadap 
sesuatu juga berarti larangan terhadap bagian-bagiannya, selama 
tidak ada pengecualian yang shahih untuk bagian-bagian tersebut. 


4. Istilah karahah (benci) di dalam firman Allah, sabda Rasulullah &£, 
dan ungkapan kaum Salaf umumnya bermakna tahrim (pengharaman). 
Hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam Surat al-Isra' (17), 
setelah Dia menyebutkan beberapa hal-hal yang diharamkan: 


og. en 
£ WBS Ike kan KU 8 
“Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Rabbmu.” 
(OS. Al-Isra' (17: 38) 

5. Sebuah larangan menunjukkan bahwa sisi negatif dari sesuatu yang 
dilarang lebih dominan daripada sisi positifnya. Kita menyadari, 
bahwasanya Allah 35 tidak menyuruh sesuatu, melainkan kepada 
hal yang membawa kemaslahatan. Allah 8 pun tidak melarang 
sesuatu, kecuali karena hal itu mengandung kerusakan bagi kita. 
Oleh karena itu, Allah memuji amal shalih dan memerintahkan kita 
berbuat kebaikan serta melakukan apa yang dapat membuat orang 


lain menjadi baik. Sebaliknya, Dia melarang dan tidak menyukai 
kerusakan. 


6. Apabila sebuah larangan ditujukan kepada hal tertentu (definit), 
maka larangan itu menunjukkan rusaknya hal tersebut. O 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Haramnya Ghibah Dan Perintah 
Menjaga Lisan 





Para ulama telah sepakat bahwa ghibah (menggunjing) merupakan 
perbuatan yang diharamkan bagi setiap Muslim. Hal ini dengan tegas 
disebutkan di dalam al-Gur-an dan as-Sunnah yang shahih. 


Allah ta'ala berfirman: 


CA SI LI APA SA ADA 
£ V5 SAN NA Sela 


«..Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di 
antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu 
kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat, Maha Penyayang.” (OS. Al-Hujurat (491: 12) 


Pada ayat di atas, Allah ss melarang ghibah. Ghibah adalah 
membicarakan saudara Anda berkaitan dengan hal-hal yang tidak 
disukainya (jika diketahui orang lain). Kalau yang Anda tuturkan itu 
tidak sesuai dengan kenyataan, berarti Anda telah berbohong dan 
mengada-ada. Larangan al-Gur-an dalam masalah ini amat keras dan 
tegas, yaitu dengan mempergunakan ungkapan yang sangat dibenci 
orang dan menjijikkan sekali. Bukankah memakan daging sesama 
manusia merupakan hal yang sangat menjijikkan, walaupun dia orang 
kafir atau musuh besar? Apalagi saudara seagama Anda, yang seharusnya 
semakin tidak disukai dan semakin jijik memakan dagingnya! 





Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 


Lebih-lebih daging tersebut daging mayat. Daging binatang yang halal 
dimakan saja akan berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan setelah ia 
menjadi bangkai. Hal ini tidak diinginkan oleh fitrah dan tidak dapat 
diterima oleh jiwa yang sehat. Dengan ini, terungkap pula keindahan 
sastra ayat ini, sehubungan dengan pengharaman ghibah setelah melarang 
perbuatan tersebut dengan tegas. 


Di antara kandungan ayat ini adalah: 


1. Yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebutkan aib seseorang 
tanpa sepengetahuan orangnya. Oleh sebab itu, orang yang tidak ada 
diumpamakan seperti mayat sebab ia tidak bisa membela dirinya. Mayat 
juga tidak menyadari jika dagingnya dimakan, sebagaimana orang 
hidup yang tidak mengetahui gunjingan seseorang terhadap dirinya. 


2. Ayat ini menunjukkan bahwa giyas awla (meng-giyas-kan sesuatu 
dengan alasan yang lebih utama) merupakan hujjah (dalil) dalam 
pengambilan hukum syariat. Dengan demikian, firman Allah 88 : 
$ #3569 “Maka tentulah kamu merasa benci (jijik) kepadanya.” 
(OS. Al-Hujurat (49J: 12), mengandung dua pengertian: 


.... 


a. Kamu benci (jijik) memakan bangkai. Maka dari itu, bencilah 
melakukan ghibah. 

b. Kamu benci apabila orang lain menggunjing. Oleh karena itu, 
bencilah mengghibahi orang lain. 


3. Sebagaimana seseorang hanya dibenarkan menyebut sifat-sifat baik 
orang yang sudah meninggal dunia, maka ia pun dituntut untuk 
tidak berbicara tentang saudara-saudaranya selain penyebutan sifat- 
sifat baik dan terpuji yang ada pada mereka. 


Allah ta'ala berfirman: 


T 


- Pata . A2 Leg 


(Opa 


“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (OS. Al-Isra' (171: 36) 


X0 “9 A1 


en - »3 Pata  » ra 
5 KADIS 5 TA 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Ayat ini menjelaskan bahwa berkata tentang sesuatu yang tidak 
diketahui, apalagi ia berupa dugaan yang tidak lain bersumber dari 
khayalan belaka, merupakan perbuatan yang dilarang. Sesungguhnya 
seorang hamba akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, baik 
pendengaran, penglihatan, maupun hatinya. 


Allah ta'ala berfirman: 
- Lo. G0. & 
SWA En AAL or baik P3 
“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya 
Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (OS. Oaf (501: 18). 


Allah ta'ala mengabarkan bahwa tidak satu kata pun yang diucapkan 
oleh manusia, melainkan ketika itu ada Malaikat yang mengawasinya. 
Malaikat itu akan mencatatnya, tidak ada satu kata atau satu gerakan 
yang luput darinya. Sebagaimana firman Allah ta'ala: 


LAI ie IA - 4, - LA ea 2 
# BEA JGS SJ ad KASI 
“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-Malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal 
perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(OS. ALInfithAr (82): 10-12) 


Di antara kandungan ayat ini adalah: 


1. Konteks lahiriah ayat ini menjelaskan bahwa Malaikat mencatat 
semua perkataan, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa 
perkataan tidak memiliki konsekuensi pahala maupun hukuman. 


2. Apabila seseorang telah mengetahui hal itu, maka dia wajib 
mempertimbangkan setiap perkataannya sebelum berbicara agar ia 
selamat dan tidak terjerumus karenanya. Sebab, keselamatan adalah 
suatu keuntungan yang tidak ada bandingnya. 


Ketahuilah bahwa seorang mukallaf (yang telah terbebani hukum 
syariat) seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak berbicara, 
kecuali untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut 
pertimbangannya kemaslahatan antara diam dan berbicara adalah 
sama, maka menurut as-Sunnah, ia lebih baik mengambil sikap diam. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





Sebab, pembicaraan yangstatusnya mubah (boleh) terkadang bisa membawa 
kepada perbuatan haram atau makruh, hal ini banyak sekali terjadi, 
sedangkan keselamatan adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya. 


Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Gayyim al-Jauziyyah berkata: 
“Ulama Salaf berbeda pendapat tentang sikap yang lebih utama 
terhadap pembicaraan yang sifatnya mubah, yaitu pembicaraan yang 
pertimbangan antara kemaslahatan diam dan berbicara adalah sama. 
Ibnul Mundzir dan ulama yang lainnya menyebutkan dua pendapat 
terkait permasalahan ini. Salah satunya adalah semua pembicaraan yang 
sifatnya mubah, apa pun itu, tidak terlepas dari unsur yang mengandung 
pahala atau dosa bagi orang yang menyampaikannya. Tidak mungkin 
ada pembicaraan mubah yang nihil konsekuensi, dalam artian tidak 
berpotensi melahirkan pahala atau dosa bagi pelakunya. 


Yang jelas, pertimbangan menggerakkan lidah untuk berbicara 
ataupun diam tidak akan sama dan tidak mungkin seimbang. Entah 
berbicara lebih utama ataukah sebaliknya, sebab lidah tidak seperti 
anggota tubuh lainnya. Di pagi hari, semua anggota tubuh mengingkari 
lidah seraya berkata: “Bertakwalah kepada Allah! Nasib kami bergantung 
padamu. Kalau engkau lurus, maka kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, 
maka kami pun bengkok.” Kebanyakan yang akan menjerumuskan 
manusia ke dalam Neraka adalah lidah mereka. Setiap yang diucapkan 
lidah boleh jadi merupakan sesuatu yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, 
atau bahkan sebaliknya. Jika yang diucapkan itu hal yang diridhai Allah, 
maka tuntutan untuk berbicara lebih dominan. Namun, jika tidak 
demikian, maka tuntutan untuk diamlah yang lebih dominan. Berbeda 
dengan anggota tubuh lainnya, seseorang dibenarkan untuk mengambil 
manfaat dari gerakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang mubah 
(sedang pertimbangan dalam menggerakkan ataupun diam adalah sama). 


Sikap tersebut mengandung kenyamanan dan faedah bagi pelakunya, 
sehingga ia diperkenankan menggunakan tubuhnya untuk hal yang 
bermanfaat, lagi pula hal itu tidak mengundang bahaya di akhirat 
kelak. Adapun gerakan lidah yang dipergunakan untuk hal yang tidak 
bermanfaat pasti akan melahirkan kemudharatan. Begitulah penjelasan 
ringkasnya. Renungkanlah hal ini! 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


No. 15114) 





ea 
548 


SN) JB Tenant AI GE Tatan abal 363 AON 


(ade wita) (C2 NS YAN SN 3 ab ja 05 


1511. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi 8£, beliau bersabda: “Barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia 
berkata yang baik atau diam.” (Muttafag 'alaih). 


Hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa seseorang seharusnya 
membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu hal-hal yang sudah 
jelas kemaslahatannya. Akan tetapi apabila seseorang masih meragukan 
kemaslahatan tersebut, maka hendaklah ia mengambil sikap diam. 





Pengesahan dan penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada 
hadits nomor (309), Bab (39) “Hak Tetangga dan Wasiat untuk Selalu 
Berbuat Baik kepadanya.” 


GL Jpn G3 IE eri ega al 3S3 


(2355 SUS Ia OIL JL 33) JB tas Gel 
(ade gita) 


1512. Dari Abu Musa &5 , ia bercerita: “Aku pernah bertanya: “Wahai 
Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling utama? Beliau pun 
menjawab: “Orang yang dapat membuat orang Islam lainnya selamat 
dari gangguan lidah dan tangannya.” (Muttafag 'alaih). 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/54—Fathul Bari) dan 
Muslim (42). 





1. Larangan menyakiti orang Islam, baik melalui perkataan maupun 
perbuatan. Oleh karena itu, hadits ini menyebutkan lidah sebagai 
simbol ucapan dan tangan sebagai simbol perbuatan. 


2. Derajat orang Islam bertingkat-tingkat. Yang paling utama di 
antara mereka adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak 
berbuat jahat kepada hamba Allah, dan tidak pernah mengganggu 
seorang pun di antara mereka. 


3. Menahan diri dari berbuat jahat kepada orang Islam menuntut 
seseorang untuk berbuat baik kepada mereka. 





Henna Feike dl J3 JG Je rasis 2 3 Aa opo Ja GEN 


NAN Aa an aU Sd alay sa 2D 
(ale Gina) 


1513. Dari Sahl bin Sa'ad &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa menjamin kepadaler apa yang ada di antara kedua 
rahangnya (lidah) dan apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan), 
maka Aku menjamin baginya Surga.” (Murtafag 'alaih). 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/308—Fathul Bari). 
Saya tidak mendapatinya di dalam Shahih Muslim. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








ta Hadits 
0 ass: Menjaga dan memenuhi haknya. 

0 x3J 55 4 : Dua tulang tempat gigi tumbuh (rahang). Yaitu lidah. 
0 aI » Ge Lb : Kemaluan. 





1. Wajib menjaga anggota tubuh dan mempergunakannya untuk 
ketaatan kepada Allah. 


2. Wajib menjaga lidah agar tidak membicarakan sesuatu yang tidak 
perlu dan tidak diperkenankan syariat. 


3. Bencana terbesar yang dapat menimpa diri seseorang terletak pada 
lidah dan kemaluannya. Oleh karena itu, barang siapa yang dapat 
menjaga keduanya, berarti ia telah mencegah terjadinya bencana 
yang sangat besar. Menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan 
maksiat merupakan sebab seseorang masuk Surga, setelah adanya 
rahmat dan karunia Allah &&. 





BLN GM aa KI ragi 5 Sah 3 69 NM 
Pi Ka 13 Ha bank, be xl 3) Ap 
(ade gas) (ohh sha 5 Ha Tae 


1514. Dari Abu Hurairah &s , bahwa dia pernah mendengar Nabi #&£ 
bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata 
yang tidak dipikir (apakah baik ataukah buruk), sehingga dengan satu 
kata itu dia terjerumus ke dalam Neraka yang dalamnya lebih jauh 
daripada jarak antara timur dan barat.” (Muttafag 'alaih). 


Lafazh 5: maksudnya adalah memikirkan apakah kata-kata 
tersebut batita atau buruk. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 









Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/308—Fathul Bari) dan 
Muslim (2988). 






#  Z3SJ|: Kalimat yang meliputi pengertian baik atau buruk, baik 
panjang maupun pendek. 

o 8 dl Ik J 53 : Dia jatuh ke dalam Neraka Jahannam. Sungguh, 

kita berlindung kepada Allah darinya. 





Anjuran untuk menjaga lidah. 

2. Anjuran untuk merenung dan berpikir sebelum berbicara sehingga 
seseorang hanya berbicara mengenai sesuatu yang mengandung 
maslahat yang besar. Kalau tidak demikian, sebaiknya ia diam. 

3. Haram hukumnya bagi setiap Muslim membicarakan sesuatu yang 
tidak ia ketahui baik dan buruknya. Hukum ini berlaku sesuai 
dengan kaidah Mugaddimatul Wajib (mendahulukan yang wajib 
daripada selainnya). 

4. Hadits ini menerangkan dengan jelas bahwa semua perbuatan 
memiliki konsekuensi. Sementara itu, orang yang mengerti agama 
adalah mereka yang selalu mempertimbangkan akibat dari segala 
perbuatannya. 


INN AR, 
Ogan BB 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





7. No. ba 


ad 


Kal SI) :JE Ark PA C Kelika 2. - Yoyo 
ad Jb ja Ta) 
JAE AN baba ja KI, ARE AI SI 253 AA 

(SIN GS aa UI RN 


AN 


1515. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Sungguh 
seorang hamba benar-benar beban dengan suatu kata yang diridhai 
Allah yang tidak disangka-sangkanya, maka Allah 354 pun mengangkat 
dirinya beberapa derajat karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba 
benar-benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah yang 
tidak disangka-sangkanya, maka Allah pun menjatuhkannya ke dalam 
Neraka ba karenanya.” (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini Nek oleh al-Bukhari (X1/308—Fathul Bari). 








0 YG AL: Ia tidak merenungi perkataan tersebut dengan 
akalnya, tidak memikirkan akibatnya, dan menyangka bahwa 
hal itu tidak berdampak apa-apa. 

ee : Jatuh ke dalamnya (Neraka). Neraka itu bertingkat-tingkat 
menuju ke bawah, maka yang dimaksudkan di sini adalah jatuh. 


Perkataan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semua perkataan 
yang diridhai Allah adalah baik, sedangkan semua perkataan yang 
dimurkai-Nya adalah buruk. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





2. Surga dan Neraka bertingkat-tingkat. | 

3. Anjuran untuk bertutur kata dengan baik, yang mengandung amar 
ma'ruf atau nahi mungkar, atau bisa mendamaikan antar sesama, 
atau dapat mengingatkan ancaman yang besar terhadap kebalikan 
perbuatan tersebut. 





san BN SES 3 JG PI xE 33 ASM 
Sa EN Ja 3) Je Ans AI S5: Si 
3 Il 2 C2 EA AS SI JAS SE AJE di ol, 
ba jp ah SA YAN Gb #ag as dl S3 

Jess Dn C2 ala dea as asu 
( oa aya ay al Log 3 La) (Ea 2 


1516. Dari Abdurrahman Bilal bin al-Harits al-Muzani &:s , bahwasanya 
Rasulullah &£ bersabda: “Sesungguhnya seorang faaba benar-benar 
berbicara dengan suatu kata yang diridhai Allah tanpa menyadari sejauh 
mana derajat yang dicapainya, maka Allah mencatat baginya keridhaan- 
Nya dengan sebab perkataan tersebut sampai kepada hari ketika hamba 
itu berjumpa dengan-Nya. Dan, sesungguhnya seorang hamba benar- 
benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah tanpa menyadari 
sejauh mana akibat yang dicapainya, maka Allah mencatat baginya 
murka-Nya disebabkan kata tersebut sampai kepada hari ia berjumpa 
dengan-Nya.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa'. Diriwayatkan juga oleh 
at-Tirmidzi, dan dia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








- 


Shahih. Diriwayatkan oleh Malik (11/985), at-Tirmidzi (2319), Ibnu 
Majah (3969), Ahmad (III/469), dan lainnya melalui jalur Muhammad 
bin Amr, dia berkata: “Ayahku menuturkan kepadaku, dari kakekku, 
ia berkata: “Aku pernah mendengar Bilal bin al-Harits al-Muzani &5 , 
seorang Sahabat Rasulullah &£, berkata: (Selanjutnya dia menyebutkan 
hadits ini).” 


Imam at-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.” Demikianlah, 
lebih dari satu orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amr 
seperti hadits ini. Mereka berkata: “Dari Muhammad bin Amr, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Bilal bin al-Harits. Malik bin Anas pun 
meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amr, dari ayahnya, dari 
Bilal bin al-Harits, hanya saja pada sanad ini dia tidak menyebutkan: 
«.. dari kakeknya ...” 


Saya (penulis) mengatakan: “Hadits ini juga mempunyai beberapa 
jalur sanad yang lain. Ibnu Asakir meriwayatkannya dalam Tarikhu 
Dimasyg (X/279, 286) cetakan al-Mujamma' al-Ilmi, dan dia berkata: 
“Semua sanad hadits ini masih mengandung celah. Yang benar adalah 
riwayat Muhammad bin Amr bin Algamah, dari ayahnya, dari 
kakeknya.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan juga 
Ibnu Uyainah ...” 


Selanjutnya, dia meriwayatkan riwayat-riwayat dari mereka, yang 
semuanya memperkuat bahwa riwayat yang terakhir inilah yang lebih 
mahfuzh (tepat). | 


Setelah itu, dia menyebutkannya dari beberapa jalur yang lain: dari 
Algamah bin Waggash al-Laitsi, dari Bilal dengan hadits ini. Algamah 
adalah seorang tsigah yang tsabit, maka dari itu hadits ini shahih. 


uu mp enemeeammemammemnna 


25 


3 Muslim yang paling utama adalah yang dapat 
| membuat Muslim lainnya selamat dari 
gangguan lidah dan tangannya 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 








1. Seorang Muslim wajib merenungi dan memikirkan semua perkataan 

dan perbuatannya. Terkadang kata-katanya mengandung keluh kesah 

.dan marah, namun Anda mengira bahwa dia sedang merendahkan 
diri dan mengiba kepada Allah. 


2. Sikap lalai terhadap murka Allah, Al-Jabbar, akan menjerumuskan 
seseorang ke dalam Neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal. 


3. Haram mencari muka di hadapan para penguasa dengan kalimat- 
kalimat manis, untuk membuat mereka menyenangi sesuatu yang 
dimurkai Allah atau memperindah kebathilan di muka mereka, 
seperti membunuh atau menzhalimi seorang Muslim. 


4. Hadits ini menjelaskan bahwa meremehkan dosa dan menyepelekan 
perbuatan maksiat dapat menyebabkan pelakunya terjerumus pada 





kebinasaan. 
5'Hadits No. ae 
dut dan 6 E JE ratk 4 AN KE pp EP) -ONY 


TE (- OM Beda 85 :J3)) JG Ad AA Si 
Dab Ja IE KAS SES SAI db D Pegat 
(ae ge Lana JB SA) “ (15)) :JE 


1517. Dari Sufyan bin Abdillah &5 , dia berkata: “Aku pernah berkata: 
Wahai Rasulullah! Bemehualah Na sesuatu yang dapat aku 
jadikan pegangan.” Beliau bersabda: “Ucapkanlah! Rabbku Allah, 
kemudian beristigamahlah.' Aku kembali berkata: “Wahai Rasulullah! 
Apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku?” Beliau pun 
memegang lidahnya lalu berkata: “Ini!” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: 
“Hadits hasan shahih.”) 





Caoneada Diarariiu eh Shalkihan ear £ 

















Shahih melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 
(2410), Ibnu Majah (3972), Ahmad (WI/413) melalui jalur az-Zuhri, dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'iz, dari Sufyan bin Abdullah 
ats-Tsagafi dengan lafazh ini. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih. 
Hadits ini diriwayatkan pula melalui jalur lain, yakni dari Sufyan bin 
Abdullah ats-Tsagafi.” 

Saya (penulis) mengomentari: “Sanad ini dha'if. Para perawinya 
tsigah selain Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'iz.” Dikatakan pula 
bahwa tidak ada perawi yang pernah meriwayatkan dari Abdurrahman 
bin Ma'iz, kecuali az-Zuhri. Akan tetapi, Muslim (38) meriwayatkannya 
melalui jalur Hisyam bin “Urwah, dari ayahnya, dari Sufyan bin Abdullah 
dengan hadits itu, yaitu dengan lafazh: “Katakanlah: “Aku beriman 
kepada Allah,” kemudian beristigamahlah!” Ad-Darimi meriwayatkannya 
(11/298-299) dengan dua sanad lain dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsagafi. 


Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan beberapa jalurnya. Anehnya, 
mengapa Imam an-Nawawi (penulis kitab ini455) tidak menyandarkan 
hadits ini kepada Shahih Muslim, padahal hadits ini berada di dalamnya? 
Hadits ini termasuk salah satu di antara bentuk jawami'ul kalim (kalimat 
sederhana yang bermakna luas) yang diberikan kepada Rasulullah #£. 
Karena itu, para fugaha' (ahli figih) Islam menghimpunnya di dalam 
sejumlah hadits yang menjadi pokok masalah agama. 





1. Ucapan Sufyan bin Abdullah &: kepada Nabi #&£: “Beritahukanlah 
kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan,” menunjukkan 
kegigihan para Sahabat dalam mempelajari kebaikan melalui kalimat 
yang sederhana namun mengandung cakupan yang luas ihwal Islam. 
Sesuatu yang membuat ia tidak memerlukan hal lainnya. 


2. Perkataan Rasulullah &£ yang merupakan penjelas bagi al-Gur-an 
amat mudah dipahami sehingga tidak lagi membutuhkan keterangan 
selain dari Rasulullah #&£, sebaliknya, sesuatu selain al-Our-an justru 
harus mengacu kepadanya. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





3. Sabda Rasulullah &£ di dalam riwayat Muslim: “Katakanlah: “Aku 
beriman kepada Allah,” kemudian beristigamahlah!” dan di dalam 
riwayat at-Tirmidzi: “Ucapkanlah: “Rabbku adalah Allah,” kemudian 


beristigamahlah!” keduanya diambil dari firman Allah ta'ala: 

GEA 25 i Ea -1 zr PPA 

If KAI 21K IS LAGI Sal BE 3 
£O BIS SAH AE 


“Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Rabb kami adalah Allah" 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat- 
Malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata): Janganlah kamu 
merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah 
kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan kepadamu.” 
(OS. Fushshilat (41): 30) 


Firman Allah ss : 


Ben 3 G2 A0 Kon 1 aze ga A0 5 
SIA HE SEAL PA Bai GSEGANSI $ 
“Sesungguhnya orang-orang yang berkata: 2 kami adalah Allah, 
kemudian mereka tetap istigamah tidak ada rasa khawatir pada 


mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih hati.” (OS. Al-Ahgaf (46): 13). 


4. Istigamah adalah ilmu dan amal. Kesimpulan ini terangkum dalam 
hadits riwayat at-Tirmidzi yang menerangkan bahwa istigamah 
adalah ilmu, sedangkan dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa 
istigamah adalah amal. 

5. Istigamah terealisasi dengan mentauhidkan Rabb (Allah 85), tidak 
menyekutukan-Nya, atau menoleh kepada yang selain Dia. Istigamah 
mengandung keikhlasan ilmu dan amal. Oleh sebab itulah, istigamah 
merupakan titian menuju jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, 
yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, baik ke kiri maupun 
ke kanan. Istigamah meliputi semua bentuk ketaatan, baik lahiriah 
ataupun batiniah, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. 
Dengan demikian, wasiat tersebut mencakup semua perkara agama. 

Ya, Allah, Engkaulah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada 


kami istigamah.: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





6. Sumber istigamah adalah istigamah hati. Apabila hati telah istigamah, 
maka istigamah pula semua anggota badan yang lain untuk taat 
kepada Allah. Adapun anggota tubuh yang harus dipelihara setelah 
hati adalah lidah. Sebab, lidah merupakan penterjemah isi hati 
dan lidah pula yang akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, 
setelah Nabi #£ memerintahkan umatnya untuk beristigamah, 
maka beliau pun berpesan agar menjaga lidah. Semua ini mengacu 
kepada sabda Nabi &£ yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui hadits 
Anas &5 dengan sanad hasan: “Iman seorang hamba tidak dapat 
aah sampai hatinya mampu beristigamah, sedang hatinya tidak 
dapat istigamah, sampai lidahnya mampu beristigamah.” Hadits Abu 
Sa'id al-Khudri selanjutnya (nomor 1521) akan menerangkan hal ini. 





Kena Al dan JG JB kait sis - Sa BALA 
sa GS BASA Ah LAI 23) 

aan Lea LAI ja ol 35 SA Os al) and JUS 
(sasa) 


1518. Dari Ibnu Umarc#s, dia berkata bahwa Rasulullah #£ bersabda: 
“Janganlah kalian banyak berbicara selain berdzikir kepada Allah. 
Sesungguhnya banyak bicara selain berdzikir kepada Allah ta'ala itu 
menyebabkan kekerasan hati, sementara manusia yang paling jauh dari 
Allah adalah orang yang keras hatinya.” (HR. At-Tirmidzi) 





Dha'if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2411) melalui jalur Ibrahim 
bin Abdullah bin Hathib, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar &s 
dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan gharib. Kami tidak 
mengenalnya, kecuali dari hadits Ibrahim bin Abdullah bin Hathib.” 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





Saya (penulis) pun mengomentari: “Dia adalah Ibnu Abdullah bin 
al-Harits bin Hathib al-Jumahi.” Ibnu Abi Hatim menyebut namanya 
dalam al-Jarh wat Ta'dil (II/ 110), namun dia tidak memberikan komentar 
negatif/cacat (jarh) ataupun positif (ta'dil) terhadap dirinya. 

Adz-Dzahabi #& menyebutkannya dalam Mizinul Pridal (W/41) dan 
berkata bahwa hadits ini adalah salah satu dari hadits-hadits gharibnya. 
Dia berkata: “Aku tidak mengetahui adanya cacat (jarh) padanya.” 


Saya (penulis) berkomentar: “Tidak mengetahui cacat seseorang 
tidak berarti secara otomatis ia berstatus adil dalam mengesahkan.” Yang 
paling baik dalam hal ini adalah apa yang dikatakan Ibnul Gaththan 
dalam at-Tahdzib (W/133): “Tidak diketahui perihalnya.” 


Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia tergolong perawi yang tsigah, 
berdasarkan penilaiannya. 


5 


Hadits ini disebutkan pula oleh Imam Malik dalam al-Muwaththa 
(T1/986), bahwasanya telah sampai kepadanya riwayat: “Kalau Isa bin 
Maryam mengatakan ... (lantas dia menyebutkannya dengan teks yang 
lebih sempurna dari pada matan hadits di atas). Dalam salah satu naskah 
al-Muwaththa” terdapat kekeliruan yang fatal, yaitu di akhir hadits ini 
dibubuhi kata: mursal, sementara ia dinyatakan maushul oleh al-“ Ala bin 
Abdurrahman bin Ya'gub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Muslim 
meriwayatkannya dalam (45) Kitab “al-Birru wash Shilah wal Adab” 
juga pada (20) Bab “Tahrimul Ghibah”, hadits nomor 70. 


Seharusnya takhrij hadits ini ditempatkan (di dalam bab) setelah 
ucapan Isa 382. Malik menyebutkannya sebagai riwayat yang mursal 
dalam bab “al-Ghibah.” Hadits ini pun dinyatakan maushul oleh Muslim 
dalam bab tersebut. Oleh karena itulah hal ini wajib diperhatikan, agar 
orang yang tidak membidangi ilmu ini tidak salah paham. Segala puji 
bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. 





1. Hadits ini dha'if, sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. 
Allah sg telah mencukupkan kita dengan sunnah yang shahih, 
yang Dia pelihara dari selainnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Ken ee Pn Ie JB JB ai bad . -014 
JS alan Ga an SS AA 283 53)) 
ap Laga JEg Sala Al oly)) Pan 


1519. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwasanya Rasulullah & 
bersabda: “Barang siapa yang na Allah dari kejahatan apa yang 
ada di antara kedua rahangnya (lidahnya) dan juga kejahatan apa yang 
ada di antara kedua kakinya (kemaluan) niscaya dia akan masuk Surga.” 
(HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan.” 


an Hadits 


Shahih dengan hadits-hadits penguatnya (syahid). Diriwayatkan oleh 
at-Tirmidzi (2409) melalui jalur Ibnu Ajlan, dari Abu Hazim, dari Abu 
Hurairah dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: “Hasan shahih.” 


Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya hasan karena Muhammad 
bin Ajlan adalah seorang perawi yang shadug (tepercaya). Muslim i& 
meriwayatkannya sebagai hadits-hadits penguat. Salah satu penguat 
hadits ini telah disebutkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad &s5 . Maka itu, 
hadits ini shahih dengan dukungan hadits-hadits penguatnya.” 





# Penjelasan hadits ini telah diuraikan pada hadits Sahl bin Sa'ad & 
yang lalu, nomor (1513) pada bab ini juga. 


SA PPS 
ga SEE 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 












Lal Ir GAB SE ras ae j3 KAS R3 or 
Kar SEA AI OR Un En 
A19 .. "3 “ - - - 


-“ 


(yo Ega Its SAMA el) ((OibS 
1520. Dari Ugbah bin Amir &5 , ia menuturkan: “Aku pernah bertanya: 
Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?” Beliau menjawab: “Jagalah 
lidahmu, betahlah kamu di rumah (untuk beribadah), dan tangisilah 
kesalahan-kesalahanmu.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan.”) 





Hadits 


Shahih berdasarkan syahid (hadits-hadits penguat)nya. Ibnul Mubarak 
meriwayatkannya dalam az-Zuhd (134). Ahmad meriwayatkan darinya 
(V/259). At-Tirmidzi (2406) meriwayatkannya melalui jalur Ubaidillah 
bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari al-Gasim, dari Abu Umamah, dari Ugbah 
bin Amir al-Juhani, bahwa ia berkata: “Aku pernah bertanya: “Wahai 
Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab: “...” Selanjutnya 
dia menyebutkan hadits ini.” At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan.” 


Saya (penulis) pun mengomentari: “Sanadnya dha'if jiddan karena 
di dalamnya terdapat dua “lat (cacat): (1) Ubaidillah bin Zahr, seorang 
yang dha'if. (2) Ali bin Yazid, yaitu al-Alhani, seorang yang amat dha'if. 
Penilaian ini sebagaimana tahgig saya dalam kitab asy-Syihab ats-Tsagib.” 

Meskipun demikian, Ahmad &s meriwayatkannya (IV/148) 
melalui jalur Mw'adz bin Rifa'ah, dari Ali bin Yazid dengan hadits ini. 


Saya (penulis) menyatakan: “Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti 
hilanglah “/lat pertama, karena Mu'adz adalah seorang shadug.” 


Ath-Thabrani (1/59—dari al-Muntakhab-nya) meriwayatkan melalui 
jalur Ibnu Tsauban, dari ayah nya, dari al-Gasim, dari Abu Umamah, 
dari Ugbah bin Amir &s dengan hadits ini. Sanadnya hasan. Dengan 
demikian, hilang pula S/lat kedua. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kemudian, Ahmad juga mengeluarkannya (IV/158) melalui jalur 
Ibnu Ayasy (Isma'il bin Ayasy bin Sulaim), dari Asid bin Abdurrahman 
al-Khats'ami, dari Farwah bin Mujahid al-Lakhmi, dari Ugbah bin Amir, 
ia bertutur: “Aku pernah bertemu Rasulullah &£, lantas beliau berkata 
kepadaku: “Wahai Ugbah bin Amir! Sambunglah tali persaudaraan 
orang yang memutuskannya darimu, berilah orang yang tidak mau 
memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat kezhaliman 
kepadamu.” Ugbah bercerita bahwa setelah itu ia menemui Rasulullah, 
lalu beliau berkata kepadanya: “Wahai Ugbah bin Amir! Tahanlah 
lidahmu ...' (Kemudian, ia menyebutkan haditsnya).” 


Saya (penulis) pun menilai bahwa derajat sanad hadits ini hasan. 
Perawinya tsigah, kecuali Farwah bin Mujahid, namun ia dinyatakan 
tsigah oleh Ibnu Hibban sebab sekelompok perawi tsigah meriwayatkan 
hadits darinya. 


Hadits ini didukung oleh hadits Aswad bin Ashram al-Muharibi 
yang diriwayatkan dalam Akhbar Ashbahan (1/179) oleh Abu Nu'aim, 
melalui Shadagah bin Abdullah, dari Abdullah bin Ali bin Sulaiman bin 
Habib, dari Aswad bin Ashram, ia berkata: “Aku pernah berkata: “Wahai 
Rasulullah, berilah saya wasiat!” Beliau bersabda: Jagalah tanganmu! 
Ugbah kembali bertanya: “Apa yang harus aku lakukan, aku tidak 
mampu menjaga tanganku? Beliau menjawab: “Jagalah lidahmu!” Ugbah 
pun berkata: “Aku kembali berkata: “Apa yang harus aku lakukan 
apabila aku tidak dapat menjaga lidahku?” Beliau bersabda: “Jangan 
ulurkan tanganmu selain kepada kebaikan, dan jangan gerakkan lidahmu 
selain untuk mengatakan hal-hal yang baik.” 


Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya dha'if karena Shadagah bin 
Abdullah, yaitu Abu Mu'awiyah as-Samin, adalah seorang yang dha'if. 
Akan tetapi, riwayat darinya boleh dijadikan sebagai penyerta.” 


Kesimpulannya, hadits ini shahih li ghatrihi dengan mengacu kepada 
hadits Ugbah bin Amir melalui jalurnya yang terakhir, sementara hadits 
penguat atau pendukungnya adalah hadits riwayat Aswad bin Ashram 
al-Muharibi. Wallahu a'lam. 





Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits 
BII Ole Ai : Jagalah lidahmu. 


Ik Oix3 :Tetaplah di rumah kamu dengan mengerjakan ketaatan 
kepada Allah 35: . 


Jk JIE ebi, : Sesalilah dosamu dengan menangisinya. 


P7 


Hadits ini menjelaskan kegigihan para Sahabat -##z dalam mengetahui 
jalan keselamatan dan mempelajari kebaikan. Sahabat ini (Ugbah 
bin Amir) bertanya tentang jalan keselamatan tidak lain agar ia 
dapat mencapainya. 


Rasulullah #£ menjawab pertanyaan ini dengan gaya bahasa yang 
disebut uslibul hakim (metode bijak), yakni meski yang ditanyakan 
adalah hakikat keselamatan, jawaban yang diberikan adalah sebab 
keselamatan. Karena penyebab itulah yang lebih penting untuk 
diketahui. 


Seyogianya setiap hamba Allah memelihara lidahnya untuk tidak 
mengucapkan hal-hal yang dapat membuat dirinya terjerembab 
ke dalam Neraka Jahannam. 


Menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah dapat melindungi 
seseorang dari kesibukan dengan selain-Nya, menoleh makhluk 
Allah, dan mencegah ketergantungan hati kepada makhluk 
disebabkan jauhnya ia dari Allah. 


Disarankan untuk mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang 
apabila hal tersebut diyakini memiliki kemaslahatan kuat. 


Menyesali dosa merupakan pendorong bertaubat dan beristighfar. 
Barang siapa yang menyibukkan diri dengan dosa-dosanya niscaya 
tidak memiliki waktu untuk melakukan kesibukan lainnya. Oleh 
karena itu, dia harus menjaga lidah dengan tidak menggunakannya 
melainkan untuk berdzikir, berdoa, atau beristighfar yang banyak. 











Knaterike Puan il naa 3 AON 
Si ia UK ASN SI ASI II KN 18) :JE 
01 SE CS PISA OB Ob as LIS SB K3 Al G 3 AT 

(sarAloh) ((Kaaal Cena 


1521. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Apabila anak Adam memasuki aa pagi (awal siang hari), maka 
setiap anggota tubuhnya menunduk di hadapan lidah, lalu berkata: 
“Bertakwalah kepada Allah 85£ tentang kami. Sesungguhnya kami ini 
bergantung kepadamu. Jika kamu lurus, maka kami pun istigamah, dan 
jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok.” (HR. At-Tirmidzi). 


Maksud tukaffirul lisan adalah tunduk merendah kepadanya. 


X 





Hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2407), Ahmad (TII/95-96), 
Ibnul Mubarak dalam az-Zuhd (1012), dan yang lainnya melalui jalur. 
Hammad bin Zaid, dari Abush Shahba, dari Sa'id bin Jubair, darinya 
(Abu Sa'id) dengan hadits ini. 


Saya (penulis) berkata: “Sanad hadits ini hasan. Perawinya tsigah, 
kecuali Abush Shahba. Nama aslinya Shuhaib, ia sahaya Ibnu Abbas. 
Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia tsigah. Sekelompok 
jamaah perawi juga meriwayatkan hadits darinya. Dengan demikian, dia 
adalah seorang yang hasanul hadits.” 





8 Ge: Apabila memasuki waktu pagi. Maksudnya, setiap kali 
anak Adam memasuki hari barunya di waktu pagi. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





0 ASEYI : Bentuk jamak dari kata "22 (anggota badan), yaitu 
setiap gumpalan daging lengkap dengan tulangnya. Kata-kata ini 
dipergunakan pula untuk menunjukkan sepotong dari sesuatu. 


0 GUJI 5525 : Semua anggota tubuh menempatkan kedudukan 
lidah sebagaimana kedudukan orang yang kufur kepada nikmat- 
nikmat Allah. 


. ae : Bengkok, lawan kata lurus. Lafazh ini dibaca al-'awaj jika 
digunakan untuk tubuh, sedangkan dibaca al-iwaj jika digunakan 
untuk agama. Sebagian ulama membedakan pemakaian keduanya. 
Setiap (kebengkokan) yang dapat dilihat dengan mata maka ia dibaca 
Jat-hah (“awaj), sedangkan setiap yang tidak dapat dilihat dengan 
mata maka dibaca kasrah (“iwa). 


0 & 555 : Kami mendapat balasan karena apa yang keluar darimu. 


an Hadits 





1. Hadits ini menerangkan pentingnya menjaga lidah demi keselamatan 
seseorang. Hal itu dikarenakan lidah merupakan penerjemah hati, 
juru bicara dan khalifahnya. Apa pun yang terlintas di dalam hati pasti 
akan muncul melalui lidah. Oleh sebab itulah, dikatakan: “Seseorang 
tergantung pada organ kecil yang dimilikinya, yaitu hati dan lidah.” 
Dalam hal ini, tidak ada masalah antara hadits ini dan hadits an-Nu' man 
bin Basyir yang telah disepakati keshahihannya: “Sesungguhnya di 
dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik 
pula seluruh tubuhnya. Namun, apabila ia rusak, maka rusaklah 
tubuh seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” 


2. Anggota tubuh manusia merupakan kesatuan yang saling bergantung 
satu sama lain. Apabila salah satunya melakukan kesalahan, maka 
itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh lainnya. Sungguh, 
semuanya akan dihadapkan dengan murka dan siksa Allah. 

3. Setiap hamba Allah seyogianya menjauhkan diri dari penyebab- 
penyebab kehancuran dan menempuh jalan keselamatan dengan 
bertakwa kepada Allah, baik pada waktu sendiri maupun ketika 
dilihat orang lain. ' 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








AN Ipa Geli JB retis dis Me ka 983 — Net 
al TAN JG JEI ja Jas Endi ala 
Aa ale Ik mengnga yauk oz 
Ola) panai) 2 353 ENI 233 03 Aa 
PPATK PA Pera KONI 1) KAUPEN (Ea per 
Dg ta Ka ya Ba st 


Bap BI WE PELAN Sp 35 II 


Te PS ae . wp an PAN La SISO LN 2 
J3 A3 6 0 Iin A35 aa antam bs pm oU 
Pd -& 


ON! sama!) £ SALE Se AGE AG 
SIB (6013p AE AI Sana 
BILA 23153 PI AA Tag Je ca Ian 5 5 
(SW Ia #3 Yi) JG 3 (Sell aa 13335 
Wan js seruan ega TA 

BA) JS tao KEL ALE Ai Iyan Gea 


P, 


Atas Vi da EU MEN 3 Jap II 


» 
Pa 2 AANG 


(dop Gawi AI) TPL aa Cie J3 SALA 0) Ka 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





1522. Dari Mw'adz (bin Jabal) &5 , dia berkata: “Aku pernah bertanya: 
Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang akan 
mengantarkanku masuk Surga dan menjauhkanku dari api Neraka! 
Beliau lantas menjawab: “ Engkau telah menanyakan suatu perkara 
yang besar. Sesungguhnya perbuatan tersebut mudah bagi orang yang 
dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk melakukannya, yaitu engkau 
beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
apa pun, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan 
Ramadhan, serta menunaikan haji ke Baitullah.” Kemudian, beliau 
berkata: “Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? 
Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan dosa seperti air 
memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam.” 


Setelah itu beliau membaca ayat: Lambung mereka jauh dari tempat 
tidurnya, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh 
harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang 
disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 
menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” 
(OS. As-Sajdah (327: 16-17). 


Selanjutnya, beliau berkata lagi: Maukah aku beritahukan kepadamu 
pokok dari semua urusan, tiang dan puncaknya?” Aku pun menjawab: 
“Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pokok semua urusan adalah 
Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad.” Beliau &£ 
melanjutkan: “Maukah aku beritahukan kepadamu tiang penyangga 
semua itu? Aku menjawab: “Ya, wahai Rasulullah!” Maka beliau pun 
memegang lidahnya seraya bersabda: “Tahanlah ini” Lalu aku bertanya: 
“Apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?” Beliau bersabda: “Celaka 
kamu! Bukankah yang menyungkurkan muka orang-orang ke dalam api 
Neraka itu adalah lidah mereka?” 


(HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan shahih.) 
Penjelasan hal ini telah diberikan pada bahasan sebelumnya.) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











- 


Shahih melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2616), 
Ibnu Majah (3973), dan Ahmad (V/231) melalui jalur Ma'mar, dari 
Ashim bin Abin Najud, dari Abu Wa-il, dari Mu'adz dengan hadits ini. 
Diriwayatkan juga oleh Ahmad (V/235, 236, 245-246) melalui jalur-jalur 
Syahr, (Abdurrahman) bin Ghanam menuturkan kepada kami, dari 
Mu'adz dengan hadits ini, secara panjang dan singkat. 


Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya dha'if, karena Syahr bin 
Hausyab seorang yang sayyi-ul hifzh (buruk hafalannya).” 


Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad 35! (V/234): “Abul Mughirah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bertutur kepada kami, Athiyyah 
bin Gays berkata kepadaku, dari Mu'adz bin Jabal &s . (Selanjutnya, 
dia menyebutkan hadits tersebut secara singkat. Dalam penuturannya ia 
menjadikan kata “tiang Islam” sebagai sifat bagi jihad, yakni perkataan: 
(“Jihad adalah tiang Islam.” Padahal, tiang Islam adalah shalat). 


Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya dha'if, karena Abu Bakar, 
yaitu Abdullah bin Abi Maryam asy-Syami, seorang mukhtalith (kacau 
hafalannya), sedangkan perawi lainnya adalah orang-orang yang tsigah.” 


Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah. 


Hadits ini mempunyai jalur-jalur yang lain, tetapi Y/lat-nya sama, 
yaitu gugurnya para perawi di kalangan Tabr'in. Boleh jadi yang gugur 
itu satu, sehingga hukum jalurnya pun satu. Mungkin juga seorang 
Tabi'in itu majhul (tidak dikenal). Wallahu a'lam. Adapun untuk bagian- 
bagian intinya, terdapat beberapa hadits penguat (syahid) yang terpisah- 
pisah. Hal ini dapat dilihat dalam Majma'uz Zawa-id (X/ 300). 


P4 


#0 X3 : Benteng dan pelindung dari api Neraka. 


. Kat S3 : Tengah malam. 
0 345 : Menjauh. 
. Ha : Tempat tidur. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





0 5553: Puncak sesuatu. 

# SE: Punuk unta/tertinggi. 

0 ISL : Tiang penyangga sesuatu dan penguatnya. 

#5: Tahanlah. 

2 5 S3 : Celaka kamu! Kalimat ini secara zhahir (lahir)-nya 
merupakan laknat agar seseorang mati saja, tetapi bukan itu maksud 
yang sebenarnya. Kalimat ini hanya sebuah ungkapan yang lazim 
diucapkan bangsa Arab, namun tidak dimaksudkan sebagaimana arti 
secara lahiriahnya. Ungkapan ini mirip dengan ungkapan lainnya, 
seperti: Taribat yadak! (merugilah dirimu), La ubalika! (Aku tidak 
mempedulikanmu), dan @atalakallah! (Semoga Allah melaknatimu). 





0 £25 : Menelungkupkan/menyungkurkan kepalanya. 


dits 






1. Dianjurkan bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu bertanya 
kepada gurunya tentang amal yang paling utama dan paling tinggi 
derajatnya, dengan harapan dapat meraih Surga dan menjauhkan 
dirinya dari api Neraka. Pertanyaan tersebut berasal dari seorang yang 
sedang belajar kepada orang yang berilmu, yang lebih tahu darinya. 


2. Hadits ini menerangkan betapa besarnya perhatian seorang guru 
terhadap pertanyaan muridnya, Maka dari itu hendaklah guru mem- 
berikan jawaban yang memuaskan dan menyejukkan hati melalui 
susunan kalimat yang singkat, mudah dimengerti, dan mengikuti alur 
pemikiran murid tersebut sehingga dia bisa memahami jawabannya. 


3. Pertanyaan Mu'adz yang berbunyi: “Wahai Rasulullah! Beritahukan 
kepadaku suatu perbuatan yang akan mengantarkanku masuk Surga 
.. merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amal merupakan sebab 
masuknya seseorang ke dalam Surga, sebagaimana firman Allah ta'ala: 


Ie PRA Lag ena Pe 
SOE LENUA 
“..masuklah ke dalam Surga karena apa yang telah kamu kerjakan.” 
(OS. An-Nahl (16): 32) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Adapun sabda Nabi &£ yang Cendapat dalam Shahihul Bukhari dan 
Shahih Muslim berbunyi: 


AA Va JB RI EN Id akan Ii EA Ea 
“Seseorang tidak akan masuk Surga karena analnya Sahabat bertanya: 
“Engkau pun juga, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, akupun juga.” 


Hadits ini memiliki beberapa kemungkinan makna: 


a. Yang dimaksudkannya adalah menafikan masuknya ke Surga secara 
hukum dasar. 

b. Amal tidak dapat membuat seseorang berhak atas Surga. Hal ini 
tidak akan terjadi jika bukan karena karunia Allah 352 dan karena 
rahmat-Nya, yang telah menjadikan amal sebagai penyebab masuk 
Surga, sedangkan amal itu sendiri adalah suatu karunia serta rahmat 
Allah terhadap hamba-Nya. Jadi, kesimpulannya ialah Surga dan 
semua penyebabnya merupakan karunia dan rahmat Allah && . 

c. Amal merupakan penyebab perbedaan derajat para hamba Allah, 
bukan sebagai penyebab masuknya seseorang ke Surga. 

d. Pendapat keempat ini adalah pendapat yang paling benar, karena 
ia merupakan penggabungan dari semua jawaban. Uraiannya 
berfokus pada huruf ba. Dalam hal ini, huruf ba (pada lafazh 42) 
tersebut mempunyai dua kemungkinan arti, yaitu: 

1) Pengantar masuk Surga. 
2) Bukan pengantar masuk Surga. 

e Ba pertama disebut “ba sababiyyah (penyebab).” Ia berarti 
bahwa amal merupakan penyebab seseorang masuk Surga, 
sebagaimana semua yang terjadi merupakan realisasi dari 
tindakan penyebabnya. 

e Ba kedua menunjukkan arti “ba mu'awadhah wal mugabalah 
wal badal (penukaran)”, seperti halnya pada kalimat berikut: 
“Saya membeli barang ini dengan pengganti harga ini.” 

Dalam hal ini, Nabi #£ memberitahu bahwa masuknya 

seseorang ke Surga bukan merupakan imbalan atas amalnya. Sebab, 
jika bukan karena limpahan rahmat Allah €& kepada para hamba- 
Nya, pasti dia tidak akan dapat masuk Surga. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





Dengan demikian, betapa pun amalan seorang hamba mencapai 
puncaknya, amal itu bukan suatu ketentuan yang mewajibkan dia 
masuk Surga dan bukan pula sebagai alat tukarnya. Semua amal hamba, 
walaupun dicintai dan diridhai Allah, tidak mampu menyamai dan 
mengganti nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya 
di dunia. Bahkan, kalau saja diperhitungkan, semua amalnya akan 
sangat kecil perbandingannya daripada nikmat-nikmat Allah yang 
diterimanya, sedang sisanya adalah nikmat yang wajib disyukuri. 
Dalam kondisi seperti inilah, jika Allah mau mengadzabnya, maka 
Dia tidaklah tergolong zhalim dan jika Allah merahmatinya, 
maka rahmat Allah itu lebih baik baginya daripada amalnya. 


Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Abdullah 
bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Hudzaifah Ibnul Yaman »s yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang 
lainnya dengan sanad shahih melalui jalur Abu Sinan, dari Wahb bin 
Khalid al-Himshi, dari Ibnud Dailami, ia berkata: “Aku pernah 
menemui Ubay bin Ka'ab, lalu aku berkata kepadanya: “Ada sesuatu 
yang mengusik hatiku tentang masalah gadar (takdir). Oleh karena 
itu, beritahukanlah kepadaku sesuatu, semoga Allah melenyapkan 
gangguan yang mengusik hatiku itu.' Ubay berkata: “Seandainya 
Allah mengadzab semua penduduk langit dan bumi, sebagaimana 
Dia mengadzab mereka bukanlah karena zhalim kepada mereka. 
Sekiranya Allah gs merahmati mereka, maka sungguh rahmat-Nya 
lebih baik daripada semua amal ibadah mereka. Seandainya engkau 
menafkahkan emas sebesar Gunung Uhud di jalan Allah, maka 
Dia tidak akan menerimanya kecuali setelah engkau mengimani 
takdir. Engkau harus menyadari bahwa apa yang akan menimpamu 
tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak 
akan pernah menimpa dirimu. Jika engkau meninggal bukan atas 
keyakinan ini, maka engkau pasti masuk Neraka.” 


Ibnud Dailami pun melanjutkan: “Aku pun menemui Abdullah bin 
Mas'ud, lalu dia berkata seperti itu pula. Kemudian, aku mendatangi 
Hudzaifah bin al-Yaman, lalu dia berkata seperti itu pula. Setelah 
itu, aku mendatangi Zaid bin Tsabit &5 , lalu dia menuturkan 
kepadaku dari Nabi #$ seperti itu pula ...” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hadits ini berstatus mauguf melalui hadits dari Ubay bin Ka'ab, 
Ibnu Mas'ud, dan Hudzaifah sz , tetapi hukumnya menjadi marfu', 
lebih-lebih dengan keberadaan sumber yang berkedudukan marfu” 
melalui hadits Zaid bin Tsabit &5 . 

Rasulullah &£ menerangkan bahwa pertanyaan mereka sungguh 
luar biasa. Sebab, masuk Surga dan selamat dari Neraka merupakan 
perkara yang sangat besar. Oleh karena itulah, Allah menurunkan 
kitab-kitab suci dan mengutus para Rasul. 

Betapa pun besar, sulit, dan beratnya suatu urusan di hadapan 
seseorang, namun apabila ia mendapat taufik, niscaya urusan itu 
akan dipermudah baginya. Taufik hanya dapat diperoleh dengan 
memohon kepada-Nya, Rabb sekalian alam. Dengan demikian, 
urusan tersebut akan menjadi ringan dan mudah. Oleh karena 
itu, dalam hadits tersebut Rasulullah &£ bersabda: “Sesungguhnya - 
perbuatan itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah ta'ala untuk 
melakukannya.” Jadi, taufik itu semuanya berada di tangan Allah. 
Barang siapa yang Allah 8 permudah untuk memperoleh hidayah 
niscaya dia akan memperolehnya. Sebaliknya, barang siapa yang 
belum dipermudah untuk mendapatkan hidayah niscaya dia tidak 
akan mendapatkan kemudahan tersebut. 

Sebaik-baik dan setinggi-tingginya amal adalah menyembah Allah 
semata serta tidak menyekutukan-Nya. Inilah pintu pertama yang 
harus dilalui oleh setiap hamba untuk beriman. 


Shalat adalah tiang agama, sebagaimana yang diterangkan pada akhir 
hadits ini. Oleh karena itu, shalat ditempatkan setelah keterangan 
mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Hal ini dikarenakan 
urgensi shalat bagi kebaikan seorang hamba. 


Amal yang dapat mendekatkan seseorang ke Surga dan menjauhkan 
dari Neraka secara berurutan adalah zakat, puasa, lalu haji. Karena 
semua amal itu, bersama shalat, merupakan tiang-tiang penyangga 
bangunan Islam seorang hamba. 

Seorang guru boleh memberikan jawaban tambahan kepada muridnya 
apabila diketahui bahwa tambahan itu bermanfaat, walaupun hal ini 
tidak ditanyakan si murid. Oleh sebab itu, Rasulullah &£ bertanya: 
“Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?” 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 


10. 


12 


13. 


14. 


15. 


16. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Pintu kebaikan amat banyak macamnya sehingga hadits di atas 
menerangkannya secara mutlak, tanpa ada pembatasan. Salah satu 
pintunya telah disebutkan sebelumnya. Meski demikian, hadits ini 
tetap saja menerangkan beberapa penyebab untuk mendapatkan 
kebaikan tersebut, yaitu: 


a. Melakukan tindakan preventif dengan berpuasa. Puasa dapat 
mematahkan syahwat sehingga nafsu untuk berbuat kemaksiatan 
pun melemah. Jika puasa di dunia menjadi benteng penyelamat dari 
kemaksiatan, maka di akhirat kelak puasa akan menjadi penghalang 
yang menyelamatkan seseorang dari api Neraka. Hal ini terungkap 
jelas melalui berbagai jalur hadits yang diriwayatkan dari Nabi &£. 


b. Melalui tindakan kuratif. Apabila seorang hamba Allah terjatuh 
ke dalam dosa, maka dia harus segera mengobatinya. Beliau #£ 
membimbing umatnya untuk bersedekah dan mengerjakan giyamul 
lail, karena keduanya akan dapat menghapus dosa sebagaimana air 
memadamkan api. 


Kedua sikap ini merupakan pakaian para wali Allah dan bekal 
orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tersebut di dalam ayat 
as-Sajdah yang dibaca Rasulullah #£. 


. Al-Khauf wa ar-Raja' (rasa cemas dan penuh harap) adalah sepasang 


karakter yang selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Salah 
satu darinya tidaklah cukup tanpa kehadiran yang lain. 


Dianjurkan meninggalkan tempat tidur untuk mengerjakan shalat 
sekalipun hal itu terasa berat di dalam hati. 


Dianjurkan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan 
kepada hamba-Nya. 


Tidak seorang pun dapat mengetahui nikmat dan ganjaran yang 
Allah berikan sebagai imbalan amal dan ibadahnya. 


Hamba Allah sc merasa bahagia atas balasan amal mereka yang 
diberikan-Nya. 

Seorang guru dianjurkan untuk mempergunakan alat peraga dalam 
mengajarkan sesuatu kepada muridnya sehingga murid tersebut 
mudah memahaminya. 





17. 


18. 


19. 


20. 


21, 
22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


273 





Sumber segala kebenaran dan kebaikan adalah Islam. Oleh karena 
itulah, ia dianggap sebagai pondasi bangunan. 


Mengingat agama Islam bagaikan sebuah bangunan, haruslah 
mempunyai tiang penyangga, yaitu shalat. Dengan tiang inilah 
bangunan menjadi kuat, semakin kokoh dan sempurna. Tanpa tiang 
tersebut, bangunan itu akan melemah hingga akhirnya roboh. 


Jihad fi sabilillah menjadikan bangunan Islam semakin tinggi 
menjulang. Oleh sebab itu, jihad merupakan amalan yang paling 
utama dan paling tinggi derajatnya setelah rukun Islam. 


Untuk menambah perhatian bagi seseorang yang diberi peringatan 
dan untuk mengingatkannya bahwa yang akan disampaikan adalah 
perkara sulit, maka boleh dengan memakai isyarat atau.memegang 
telapak tangannya. 


Banyak berbicara menimbulkan kerusakan yang tidak terhitung. 


Seseorang dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu (pembicaraan) yang 
dianggap tidak penting. Sebab, banyak bicara dapat mendatangkan 
kesalahan, sedang orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. 


Seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas semua 
ucapannya, baik yang bersifat serius maupun sekadar canda. 


Sebagai hukuman dan pelajaran kepada murid yang lalai, seorang 
guru boleh memakai kalimat (doa) yang mengandung kemurkaan 
yang sejalan dengan syariat. 


Yang dapat menjerumuskan dan menyeret orang kepada kebinasaan 
adalah ucapan yang keluar dari lidah. 


Penghinaan terhadap orang yang dimasukkan ke dalam Neraka 
adalah dengan dijerumuskan wajah atau hidungnya, karena wajah 
merupakan anggota tubuh seseorang yang paling dihormati. 


Ungkapan Nabi yang amat menyentuh hati menunjukkan betapa 
tingginya kemampuan sastra beliau &£. Dalam hadits ini, Nabi kita 
mengumpamakan ucapan seseorang dengan hasil panen. Sebilah 
sabit akan memotong tanaman tanpa memilih, apakah kondisinya 
basah, kering, baik, atau jelek. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 


Demikian pula lidah sebagian orang, ada yang berbicara seenaknyatanpa 
memperhatikan apakah ucapannya baik ataukah buruk. Oleh sebab 
itu, barang siapa menanam kejelekan, baik ucapan maupun perbuatan, 
maka penyesalanlah yang kelak akan dituainya. Kita memohon 
semoga Allah menyelamatkan kita semua pada hari Kiamat kelak. 


ea Si ai 


Di akhir hadits yang lalu, Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa | 
| penjelasan hadits itu telah diberikan sebelumnya, tetapi beliau tidak | 


| menyebutkan babnya secara jelas. Penulis belum mengetahui syarah | 
: : 


| yang dimaksud tersebut. Wallahu a'lam. 





233) IE Lalat Arin: aa (ri en) 
Jesus Sana da (G3 Jai 


212 


3 
N 
3 


selat 333 re 


1 ola) (aa 


1523. Dari Abu Hurairah & , bahwasanya Rasulullah #6 bertanya: 
“Tahukah kamu apakah hibah itu?” Sahabat menjawab: “Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Kamu menyebut-nyebut 
saudaramu dengan sesuatu yang dia benci.” Beliau ditanya: “Bagaimana 
kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan?” Beliau 


' menjawab: “Kalau dia memang melakukan seperti apa yang kamu 


katakan, berarti kamu telah mengghibahinya. Sebaliknya, kalau dia tidak 
melakukan apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya.” 
(HR. Muslim) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1 Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2589). 





eks: Ghibah adalah menyebut-nyebut seseorang dengan sesuatu 
yang dibencinya ketika dia sedang tidak ada. 


. SA: : Beritahukanlah kepadaku. 
0 K5 Bia mengada-ada sesuatu tentang dirinya. 





1. Seorang guru boleh bertanya kepada muridnya untuk mengajari 
mereka agar setelah itu mereka biasa menjawab pertanyaan yang sama. 


2. Dianjurkan agar mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasul-Nya 
pada masa hidup beliau, ketika merasa tidak tahu, sebagai bentuk 
etika, dan agar mengetahui batasan sebenarnya dari ilmu itu. 

3. Hadits ini memberikan definisi ghibah dan buhtan (mengada-ada/ 
fitnah) yang sangat jelas sehingga yang tidak mungkin ditakwil lagi. 

4. Barang siapa membicarakan saudaranya dengan sesuatu yang tidak 
ada padanya maka perbuatan ini merupakan sebuah kebohongan 
belaka dan fitnah yang mengada-ada terhadap dirinya. 

5. Tidak boleh membicarakan orang Islam dengan sesuatu yang dibenci 
walaupun yang dibicarakan itu adalah kenyataan. 






JB Ion Aa Ia 9 K5 
Laila DN BA 3 Sa, 
A3 Lag MAS Ne PA Lamban ah 

(ade sen ME Sa Kb HI Wah 5, Pr 


ra 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





1524. Dari Abu Bakrah &s5 , bahwasanya Rasulullah 8 bersabda 
dalam Khuthbahnya ketika haji Wada' di Mina pada hari Kurban: 
“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian 
haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, 
dan di negeri kalian ini. Saksikanlah! Bukankah aku benar-benar telah 
menyampaikan?” (Muttafag 'alaih). 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/157-158—Fathul Bari ) 
dan Muslim (1679). 






0 #lk3 : Hari penyembelihan binatang-binatang kurban. 

e Sial : Kehormatan, pujian, ataupun cacian kepada seseorang 
tentang diri atau leluhurnya. 

0 lih Zaep : Hari Nahr (Tedul Adh-ha). 

0 Ih 5. 5 : Bulan Dzulhijjah. 

01 25ak : Makkah al-Mukarramah. 





1. Haramnya menumpahkan darah dengan cara yang tidak dibenarkan 
oleh syariat. 

2.  Haramnya menghabiskan harta bukan dengan jalan yang disyariatkan. 

3. Haramnya menodai kehormatan dan membicarakannya bukan 
dengan cara yang benar dan bukti yang jelas. 

4. Hadits ini menerangkan kehormatan hari Nahr (Kurban), bulan 
Dzulhijjah, dan Kota Makkah yang begitu luar biasa. 

5. Keindahan konteks kalimat dengan perumpamaan terhadap sesuatu 
yang berharga. Ketiga hal tersebut lebih terhormat daripada harta, 
kehormatan, dan diri mereka, sebagaimana yang berlaku pada masa 


Jahiliyyah. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





6. Jiwa, harta, dan kehormatan seorang Muslim di sisi Allah lebih 
terhormat daripada negeri, bulan, dan hari. 


7. Penegasan Rasulullah #£ terhadap apa yang harus disampaikan 
kepada umat Islam, yakni apakah beliau telah memenuhi tugas 
penyampaiannya tersebut sesuai dengan yang diperintahkan. 


8. Dianjurkan untuk berkhutbah di Mina pada hari Kurban. 





knee AI S3 EIE as sae 3 -rato 
TES Ela gt BP Ja JG GS Lan ip IA 
CS SE (RE PA Ane Peragaan 
ASN S J5 bejat ae W)) Jus Umi 

(cewe ye Laga JB) Sial ago sel ol3)) 


1525. Dari Aisyah «&5 , dia menceritakan: “Aku berkata kepada Nabi &£: 
“Cukuplah engkau ketahui bahwa Shafiyyah itu begini dan begitu.' 
Sebagian perawi mengatakan: “Maksud Aisyah, Shafiyyah seorang 
berperawakan pendek.” Maka beliau #&£ bersabda: “Sungguh, engkau 
telah mengatakan sesuatu yang sekiranya ucapan tersebut dicampurkan 
dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan larut dan mengubahnya.” 
Aisyah berkata: “Aku pun pernah menuturkan (memperagakan) perihal 
seseorang kepadanya.' Beliau bersabda: “Aku tidak suka menuturkan aib 
walaupun aku diberi bagian dari dunia begini dan begitu.” (HR. Abu 
Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


Maksud mazajat-hu ialah melarut dalam satu kondisi yang dapat 
mengubah rasa atau baunya (air laut) karena ia sangat busuk atau sangat 
jelek. Bahasa ini merupakan salah satu ungkapan yang paling menyentuh 
sehubungan dengan larangan ghibah. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





Allah ta'ala berfirman: 
SOBE NAN UE IG p 
“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Our-an) menurut keinginannya. 
Tidak lain (al-Gur-an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” 
(OS. An-Najm (531: 3-4) 





Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3875), at-Tirmidzi (2502), 
dan Ahmad (VI/189) melalui jalur Sufyan, dari Ali bin al-Agmar, dari 
Abu Hudzaifah (salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud &4 ), dari 
Aisyah & dengan hadits ini. 


Saya (penulis) mengatakan: “Sanadnya shahih dan perawinya tsigah.” 





60 GLS: Cukuplah bagi engkau. 
0 Cks| J LSG : Kuceritakan (kuperagakan) gerak seseorang yang 
sebenarnya ia benci. | 





Hadits 
1. Mengungkap cacat tubuh seseorang termasuk dalam ghibah. Oleh 
karena itu, Imam an-Nawawi 25ts dalam kitab al-Adzkir dengan 
tegas menerangkan: “Adapun ghibah adalah Anda menyebut- 
nyebut seseorang dengan suatu hal yang tidak ia senangi, baik itu 
tentang tubuhnya, agamanya, dunianya, pribadinya, perawakannya, 
atau akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, 
pelayannya, budaknya, serbannya, pakaiannya, cara jalannya, gerak- 
geriknya, keceriaannya, perangai buruknya, keadaan murungnya, 
kegembiraannya, maupun hal yang lain yang berhubungan dengan 
dirinya. Baik Anda sebut dalam bentuk ucapan atau tulisan, dengan 
kerlingan atau dengan isyarat mata, melalui gerakan tangan atau 
kepala, dan sebagainya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Ghibah seputar fisik seseorang, seperti perkataan Anda: “Dia buta, 
pincang, bermata kabur dan berair, berkepala botak, bertubuh 
pendek, berbadan tinggi, berkulit hitam, dan berkulit kuning.” 


Ghibah seputar agama seseorang adalah seperti perkataan Anda: 
“Dia seorang yang fasik, pencuri, pengkhianat, orang yang zhalim, 
orang yang meremehkan shalat, orang yang menyepelekan najis, 
orang yang tidak patuh pada orang tua, orang yang menunaikan 
zakat tidak pada tempatnya, atau orang yang tidak suka menjauhi 
perbuatan ghibah.” | 


Ghibah seputar dunia seseorang seperti perkataan Anda: “Dia suka 
kurang ajar, meremehkan sesama, tidak memperhatikan kewajibannya 
atas orang lain, cerewet, suka makan dan suka minum, suka tidur 
bukan pada waktunya, dan suka duduk bukan pada tempatnya.” 


Ghibah dalam hal yang berhubungan dengan orang tua seseorang 
seperti perkataan Anda: “Ayahnya fasik, ayahnya berkebangsaan 
India, ayahnya orang rendahan, ayahnya seorang Negro, ayahnya 
tukang sepatu, pedagang kain, pedagang ternak, tukang kayu, tukang 
besi, atau penjahit.” 


Ghibah seputar akhlak (perilaku) seseorang seperti perkataan Anda: 
“Perangainya jelek, sombong, suka pamer, suka terburu-buru, 
diktator, tidak kuat, lemah hati, suka ngawur, bermuka masam, 
mengumbar nafsu, dan sebagainya.” 


Ghibah seputar pakaian seseorang, seperti perkataan Anda: “Lengan 
bajunya kebesaran, pakaiannya menyapu tanah, pakaiannya kotor 
dan kumal, dan lain-lain.” 


Ghibah lainnya dapat dianalogikan berdasarkan dari contoh-contoh 
di atas. Intinya, Anda menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi 
saudara Anda andaikata dia mendengarnya, baik menyebutkannya 
dengan bentuk ucapan, tulisan, isyarat mata, isyarat tangan, maupun 
isyarat kepala. 


Kaidahnya: “Segala tindakan Anda yang dapat memberi pengertian 
negatif tentang seorang Muslim kepada orang lain adalah ghibah 
yang diharamkan Islam.” 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





10. 


11. 


12, 


Bh 


14. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Termasuk dalam kategori ini yaitu tindakan meniru-niru, seperti 
berjalan dengan berpura-pura pincang, menunduk-nundukkan 
kepala, atau tingkah laku lainnya yang bertujuan menirukan tingkah 
laku negatif (kekurangan) seseorang dengan cara itu. Semua tindakan 
semacam ini adalah haram di dalam Islam, tanpa adanya perbedaan 
pendapat di kalangan ulama. 


Termasuk dalam hal ini, seorang penulis apabila di dalam bukunya 
menyebutkan: “Fulan begini ....” dengan maksud mengungkap segi 
negatif dan menjelek-jelekkannya, maka itu hukumnya haram. 


Berbeda halnya apabila menyebutkan kesalahan orang dengan 
maksud agar tidak ditiru atau untuk menjelaskan kelemahan ilmunya 
supaya orang lain tidak mudah terpedaya dan menerima ucapannya. 
Dengan alasan tersebut perbuatan itu tidak disebut ghibah, bahkan 
sebaliknya ia merupakan sebuah nasihat yang wajib dilakukan dan 
akan mendapat pahala apabila dilakukan dengan maksud tersebut. 


Demikian pula halnya apabila seorang penulis (atau orang lainnya) 
berkata: “... Suatu kaum, atau suatu jamaah berkata demikian ... 
ucapan mereka semacam itu suatu kesalahan, atau suatu kekeliruan, 
atau suatu kebodohan atau suatu kelalaian ... dan lain sebagainya.” 
Pernyataan seperti ini bukanlah ghibah. Sebab, yang disebut ghibah 
itu menyebutkan dengan menentukan orangnya atau jamaah yang 
dimaksud secara jelas dan tegas. 


Di antara ghibah yang diharamkan Islam ialah seperti perkataan 
Anda: “Hal itu telah dilakukan oleh sebagian orang, atau sebagian 
ahli figih, ataupun sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, 
atau sebagian mufti, atau sebagian orang yang dianggap baik, atau 
seorang yang mengaku zuhd, atau sebagian orang yang bertemu kita 
hari ini, atau sebagian orang yang kita lihat, atau lain sebagainya,” 
yakni apabila orang yang diajak bicara mengerti siapa objek yang 
dimaksud. 

Termasuk pula dalam hal ini ghibahnya orang-orang yang sedang 
mempelajari ilmu figih dan orang yang gemar beribadah. Ghibah 
mereka diungkapkan dengan cara sindiran, padahal dalam pengertian 
sebenarnya ia temasuk ghibah yang tegas. 





15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 





Misalnya, salah seorang mereka ditanya: “Bagaimana kabar Fulan?” 
Jawabnya: “Semoga Allah & memperbaiki kita.” “Semoga Allah 
mengampuni kita.” “Semoga Allah memperbaiki dirinya.” “Kita 
mohon kepada Allah kesejahteraan.” “Kita memuji Allah yang tidak 
menguji kita dengan mengunjungi orang-orang yang zhalim.” “Kita 
memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan.” “Semoga 
Allah menyelamatkan kita dari sifat sedikitnya rasa malu.” “Semoga 
Allah menerima taubat kita” ...dan kalimat-kalimat lain yang di 
dalam pengertiannya memberikan nilai negatif kepada seseorang. 
Semua itu termasuk ghibah yang diharamkan Islam. 


Termasuk dalam ghibah juga apabila seseorang mengatakan: “Fulan 
mendapatkan cobaan seperti cobaan yang menimpa kita semua” 
atau berkata: “Dia tidak dapat mengelak dalam hal ini, namun kita 
semua telah melakukannya.” Inilah beberapa contoh. Setidaknya, 
ghibah dapat didefinisikan dengan: “Anda memberikan pengertian 
negatif tentang seseorang kepada lawan bicara Anda.” 

Semua ini dapat diketahui melalui kandungan hadits bab ini yang 
tertera pada Shahih Muslim dan kitab lainnya tentang definisi ghibah. 
Wallahu a'lam. 

Hadits ini menerangkan besarnya perasaan cemburu perempuan- 
perempuan yang dimadu di antara sesama mereka. 


Pengharaman ghibah yang begitu luar biasa, serta betapa buruk dan 
busuknya perbuatan tersebut. 


Kecilnya arti dunia dan seisinya apabila dibandingkan dengan ridha 
Allah dan ketidakmurkaan-Nya. 


Imam an-Nawawi && mengangkat hadits ini sebagai salah satu dari 
sekian nash hadits yang paling baligh (menyentuh hati) dalam hal 
melarang ghibah. Di dalamnya diterangkan pula haramnya ghibah, 
serta besarnya dosa dan kejelekannya. Jika kalimat seperti yang 
diucapkan Aisyah tentang Shafiyyah dalam hadits ini dapat larut dan 
mengubah air laut, padahal lautan merupakan salah satu makhluk Allah 
yang terbesar, maka bagaimana kiranya dengan ghibah yang 
diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang lebih buruk dan lebih keji 
daripada itu? Kita memohon kepada Allah Yang Mahamulia 
kelembutan hati dan keselamatan dari segala yang Dia benci. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 





Arga etil ke At aa JB JB KAN, ai AA LA 
pit Ai II ah Oa gek OI) 
Ah 2G Spin SA Ga EA dangan HAK 


33, 


(old mel) (AE BO A el AN 


1526. Dari Anas &5 , dia Kenanga bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Sewaktu dimi' an sia bertemu dengan suatu kaum yang berkuku 
tembaga. Mereka menggaruk wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun 
bertanya: “Siapakah orang-orang ini, wahai Jibril? Dia pun menjawab: 
“Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah) 
dan menodai kehormatan mereka.” (HR. Abu Dawud) 





Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/224), Ibnu Abid Dunya 
dalam kitab ash-Shumt (165, 572) dari Abul Mughirah, dia berkata: 
“Shafwan menuturkan kepada kami, Rasyid bin Sa'ad dan Abdurrahman 
bin Jubair menuturkan kepadaku, dari Anas bin Malik (selanjutnya dia 
menyebutkan hadits ini secara marfu).” 


Saya (penulis) berkomentar: “Abul Mughirah adalah Abdul Guddus 
bin al-Hajjaj al-Khaulani al-Himshi. Dia seorang yang tsigah. Bagiyyah 
bin al-Walid juga meriwayatkannya. Abu Dawud meriwayatkannya 
(4878) dan dia berkata: “Ibnul Mushaffa menuturkan kepada kami, 
Bagiyyah dan Abul Mughirah menuturkan kepada kami, keduanya 
berkata: “Shafwan menuturkan kepada kami dengan hadits ini.” 

Isa bin Abi Isa as-Sahini meriwayatkan dari Ibnul Mushaffa, dari 
Abul Mughirah dengan hadits ini. Abu Dawud meriwayatkannya (4879) 
dan berkata: “Yahya bin Utsman menuturkannya kepada kami, dari 
Bagiyyah, sementara di dalamnya tidak ada Anas.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Saya (penulis) berkata: “Pernyataan Abu Dawud menunjukkan 
bahwa Yahya bin Utsman berbeda dengan Ibnul Mushaffa. Dia (Yahya) 
meriwayatkannya dari Bagiyyah secara mursal, dan tidak menyebutkan 
Anas bin Malik di dalamnya.” 


Oleh karena itu, al-Mundziri 4s berkata dalam at-Targhib (111/510): 
“Diriwayatkan oleh Abu Dawud, lantas ia menyebutkan bahwa sebagian 
orang meriwayatkannya secara mursal.” 


Saya (penulis) berkomentar: “Tidak ada yang meriwayatkannya 
secara mursal, kecuali Yahya bin Utsman, dari Bagiyyah.” 


Adapun riwayat Bagiyyah yang melalui jalur Ibnul Mushaffa secara 
maushul adalah benar karena riwayat itulah yang paling dikenal darinya. 
Selain itu, riwayat ini sesuai dengan riwayat Abul Mughirah yang 
tingkat derajatnya lebih kuat (tepercaya). Perawi selainnya di dalam 
sanad ini pun tsigah. 


Kesimpulaannya: “Hadits ini berstatus maushul shahih (bersambung 
sanadnya sampai kepada Nabi &£ dan berstatus shahih). Wallahu a'lam. 


0 Gis33 : Mencakar dan melukai. 

8 GGS: Aku dibawa naik ke langit, yaitu pada malam Isra Mi'raj. 

0 al IA 5384 : Ghibah (menggunjing orang lain). Kalimat ini 
berbentuk isti'arah tashrihiyyah (kiasan tegas), sehingga ghibah 
diumpamakan dengan makan daging sebab keduanya sama-sama 


memberikan kelezatan. Oleh sebab itulah, kata “memakan daging” 
dipergunakan untuk mengungkapkan ghibah. 


. Il ($ Op& : Menodai kehormatan mereka, yakni dengan 
pembicaraan jelek yang tidak disenangi. Bentuk kalimat ini adalah 
isti arah maknuyyah (kiasan yang tidak tegas), sehingga kehormatan 
manusia diumpamakan dengan tebing gunung curam, maka orang 
yang ghibah terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. 


Bab 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan 








1. Penegasan adanya mukjizat Isra” Mi'raj, yakni ketika Rasulullah & 
melihat sebagian ayat-ayat Rabbnya yang luar biasa. 

2. Penghuni Neraka akan diberi kekuatan kelak di hari Kiamat agar 
mereka dapat mengadzab diri sendiri dengan tangan mereka sehingga 
hal tersebut lebih kuat dan mengena bagi perbuatan mereka. 

3. Haramnya ghibah. Dalam hadits ini, ghibah diibaratkan dengan 
memakan daging manusia dan menikmatinya. 

4. Haramnya menodai kehormatan dan keturunan orang lain. 





Petra) 


Isa sen dl Si uas ae Jl 523 Ao 
La SS go. A3 0 

(dia ola) 

1527. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 


“Setiap Muslim terhadap Muslim lain haram darahnya, kehormatannya 
dan hartanya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini Adnan oleh Muslim ka 





1. Keterangan haramnya menodai darah, harta, maupun kehormatan 
seorang Muslim telah dikemukakan pada hadits tentang khutbah 
Rasulullah &£ pada hari Nahr (Raya kurban), yaitu hadits nomor 
(1524) dalam bab ini. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Larangan Mendengarkan Ghibah, Serta 
Perintah Bagi Orang Yang Mendengarnya 
Untuk Menolak Dan Menegur Pelakunya. 

Jika Tidak Mampu Atau Tegurannya 

Tidak Diterima, Maka Sedapat Mungkin 

Dia Meninggalkan Majelis Itu 





Imam an-Nawawi && dalam al-Adzkir berkata: “Ketahuilah, 
bahwa sebagaimana seseorang diharamkan melakukan ghibah maka 
dia pun diharamkan untuk mendengarkan dan mengakuinya. Dengan 
demikian, apabila seseorang mulai mendengar orang lain berghibah, 
maka dia pun dituntut untuk melarangnya, selama tidak khawatir 
bahwa hal tersebut akan membahayakan dirinya. Jika dikhawatirkan 
terjadi demikian, maka dia wajib mengingkarinya dengan hati dan 
sedapat mungkin meninggalkan majelis ghibah tersebut. Jika ia mampu 
mencegah perbuatan tersebut dengan ucapan, atau mengalihkannya 
kepada pembicaraan yang lain, maka wajib baginya melakukan hal itu. 
Karena jika tidak, berarti dia telah berbuat maksiat. 


Jika dia berkata: “Diam!”, sementara hatinya senang kalau ghibah 
itu dilanjutkan, maka berarti dia telah melakukan kemunafikan sehingga 
dosa ghibah tersebut tidak terhapus darinya. Oleh sebab itu, dia harus 
membenci perbuatan itu dengan hatinya. 


Jika dia terpaksa harus tetap berada di majelis ghibah, sementara 
dia tidak mampu mengingkarinya atau tegurannya tidak diacuhkan, 
bahkan dia tidak bisa meninggalkan majelis itu dengan jalan apa 
pun, maka haram baginya mendengarkan dan memperhatikan 
ghibah tersebut. Sebagai gantinya, dia harus berdzikir kepada Allah 
dengan lisan dan hatinya, atau merenungi permasalahan lain, agar 
hatinya tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ghibah. 


Bab 255: Larangan Mendengarkan Ghibah ... 





Dalam kondisi demikan, mendengar ghibah dapat ditolerir karena 
memang dia dengar tanpa disengaja dan tanpa memperhatikannya. 
Selanjutnya, jika memungkinkan baginya untuk meninggalkan majelis 
tersebut, sedang mereka masih tetap berghibah dan semacamnya, maka 
ia wajib meninggalkan majelis itu. 


Allah ta'ala berfirman: 


LX 
na 


Una Saya joki Sae HA D5 3N 3 
$ VAN AG SN 5 LE Deal dn 


“Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan 
ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke 
pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa 
(akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama 
orang-orang yang zhalim.” (OS. Al-An'Am (6): 68) 


- 
NON 


Dalam salah satu baitnya seorang penya'ir berkata: 


lindungilah pendengaranmu dari hal-hal yang jelek 
sebagaimana engkau melindungi lidahmu untuk tidak mengucapkannya 


sebab ketika engkau mendengarkan sesuatu yang jelek 
sesungguhnya engkau sama dengan pelakunya, (camkanlah!) 


Allah ta'ala berfirman: 


£... Aa tm all aa ANN da 


“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling 
darinya...” (OS. Al-@ashash (281: 55) 


Allah mengingatkan orang-orang Mukmin agar tidak bercampur 
dan bergaul dengan orang-orang yang suka mengucapkan hal-hal yang 
tidak bermanfaat. Bahkan, apabila ada seorang bodoh yang menghina 
dan membicarakan mereka dengan sesuatu yang tidak layak, maka 
mereka menjawabnya dengan cara menghindar, bukan membalasnya 
dengan perkataan yang buruk pula, yang keluar dari mulut mereka 
hanyalah kalimat-kalimat yang baik. Sebab, keduanya memiliki jalan 
masing-masing yang terputus dan tidak akan pernah bertemu. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Allah ta'ala berfirman: 


Psi 2 »A - 3 TP 
£ D aa AN TAI 
“Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang 
tidak berguna.” (@S.Al-Mu'minin (231: 3). 


Allah ta'ala mengabarkan sifat-sifat orang yang beriman dalam 
pembukaan surah Al-Mu'miniin. Sifat itu antara lain menolak dan 
menghindar dari hal yang bathil, yang meliputi kemusyrikan serta 
kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, termasuk pula perkataan dan 
perbuatan yang tidak ada manfaatnya. 


Allah ta'ala berfirman: 


£ OB KATA KG AG TAI 


“..Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (OS.A-Isra' (17): 36). 


Penjelasan seputar ayat ini telah diberikan pada Bab “Haramnya 
Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 


Allah ta'ala berfirman: 


net .. Gr Ja AA 


beb op bada SOP Sae AP 


en 


P Tera £ ix ata 
se 3 Doh Sa Lah sks 2 
1 20. 24. 8 13 iemrate Pd 


£ Ian MINUS 25 K3 £ 


“Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan 
ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke 
pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa 
(akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama 
orang-orang yang zhalim.” (OS. Al-An'am (6): 68) 


Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk menghindar dari 
orang-orang yang suka mengejek, berbohong, dan berbuat zhalim, 
sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain yang tidak 
memperolok-olok ayat Allah. Perintah Allah ini ditujukan kepada setiap 
individu umat ini, yaitu agar ia tidak duduk bersama para pembohong 


Bab 255: Larangan Mendengarkan Ghibah ... 








yang suka mengubah-ubah ayat Allah dan menempatkannya bukan 
pada tempat yang sebenarnya. Jika kebetulan ia duduk bersama mereka 
karena lupa, lalu ia sadar akan hal itu, maka segeralah beranjak dari 
orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dan yang berpaling 
dari Rabbnya tersebut. 






IE Fenlene AN 
MAN 3 A3 SE AI 3 Sl Ups 5E 5 33) 
(ya Cash J8 Saw ll ola) 


1528. Dari Abud Darda &s , dari Nabi #&£, beliau bersabda: “Barang siapa 
yang membela kehormatan saudaranya maka Allah akan membelanya 
di hari Kiamat kelak dari api Neraka.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: 
“Hadits hasan”) 


Shahih atau hasan, Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1931), Ahmad 
(VI/450), dan ad-Dulabi dalam al-Kuna (1/124), Ibnu Abid Dunya 
di dalam ash-Shumt (250) melalui jalur Abu Bakar an-Nahsyali, dari 
Marzug bin Abu Bakar at-Taimi, dari Ummud Darda, dari Abud Darda 
dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan.” 


Saya (penulis) mengomentari: “Hadits itu seperti yang dia katakan. 
At-Tirmidzi bermaksud mengatakan sanadnya dha'if, namun ada sanad 
lain yang di dalamnya tidak terdapat perawi yang muttaham (memiliki 
cacat), sebagaimana diterangkan di akhir kitab as-Sunan. Hal ini penting 
karena semua perawi hadits ini tsigah, kecuali Marzug.” 


Adz-Dzahabi berkata: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari 
Marzug selain Abu Bakar an-Nahsyali.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Namun, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam at-Tahdzib (X/87) berkata: 
“Aku mengira dia itu yang sesudahnya.” Selanjutnya, dia berkata: 
“Perbandingan: Marzug, Abu Bukair at-Taimi al-Kufi, seorang 
muadzin di Taim. Dia meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Jubair, 
“Ikrimah, dan Mujahid. Sementara yang meriwayatkan hadits darinya 
adalah Laits bin Abi Sulaim, Israil, Umar bin Muhammad bin Zaid 
al-Umari, ats-Tsauri, dan Syarik. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam 
ats-Tsigat, dia berkata: “Asalnya dari Kufah, lalu ia tinggal di ar-Rayy.” 
Al-Hafizh berkata pula tentang sejarah hidupnya dalam at-Tagrib: 
“Tsigah, namun pada awalnya magbul.” 


Sebagian pelajar merasa aneh terhadap pernyataan al-Hafizh ini. 
Sebenarnya tidak ada yang aneh dari hal tersebut karena al-Hafizh 
menduga bahwa ia adalah perawi yang magbul, tetapi ternyata ia tsigah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada yang aneh dalam hal ini. 


Saya (penulis) mengomentari: “Jika kedua sifat itu (sebagaimana 
diduga al-Hafizh) ditujukan untuk satu orang yang sama, maka jelaslah 
bahwa hadits ini berstatus shahih. Kalaupun keduanya berbeda, maka 
hadits itu berstatus hasan. Sebab, Marzug didukung oleh riwayat yang 
melalui jalur Syahr bin Hausyab.” 

Ahmad mengeluarkannya (VI/449), dan Ibnu Abid Dunya dalam 
ash-Shumt melalui jalur Laits, dari Syahr bin Hausyab, dari Ummud 
Darda, dari Abud Darda dengan hadits ini. 

Saya (penulis) mengatakan: “Laits dan Syahr, keduanya dha'if. 
Syahr yang paling baik di antara mereka, namun hadits ini dikuatkan 
oleh keduanya.” 

At-Tirmidzi berkata: “Pada bab ini ada hadits dari Asma binti Yazid.” 

Saya (penulis) berkomentar: “Ibnul Mubarak meriwayatkannya 
dalam az-Zuhd (687), dan melalui jalurnya (juga) oleh Ahmad (VI/461), 
Ibnu “Adi dalam al-Kamil (IV/1635), Abu Nu'aim dalam al-Hilyah 
(VI/67) melalui jalur Ubaidillah bin Abu Ziyad, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Asma binti Yazid (selanjutnya dia menyebutkannya 
secara marfu).” 


Saya (penulis) menilai: “Sanadnya dha'if karena di dalamnya ada dua 
YHlat (cacat): 


Bab 255 : Larangan Mendengarkan Ghibah ... 





1. 
Z. 


Kedha'ifan Syahr bin Hausyab 
Ubaidillah bin Abu Ziyad bukanlah perawi yang kuat. 


Dalam jalur Syahr, dia mempunyai dua guru perempuan, yaitu 


Ummu Darda dan Asma binti Yazid. Penulis tidak mengetahui, apakah: 


a) 
b) 


9) 


Dia mengambil langsung hadits itu dari mereka berdua, atau 
Dia bimbang di dalam meriwayatkannya, atau 


Perbedaan itu dari perawi yang mengambil hadits darinya, yaitu 
Ubaidillah?” 


Apa pun komentarnya, sanad hadits ini telah disepakati sebagaimana 


keterangan yang telah lalu. 


Maka dari itu, hadits ini tsabit (benar). Segala puji hanya bagi Allah, 


sebelum dan sesudahnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Seseorang yang mendengar orang Muslim yang dijadikan sebagai 
objek ghibah harus mencegah atau menghardik pelakunya. Apabila 
tidak mampu melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia segera 
meninggalkan majelis tersebut. 


Hadits ini menerangkan keutamaan mencegah orang melakukan 
ghibah, yakni supaya orang itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan 


. haram, juga membela orang yang hendak dijadikan objek ghibahnya. 


Membela dan menjaga kehormatan orang Muslim itu merupakan 
salah satu jalan yang akan menyelamatkan kita dari adzab Neraka 
Jahannam di hari Kiamat kelak. 


Hadits ini juga menerangkan keutamaan seorang yang mencegah 
ghibah dan melarang pelakunya. 


Hadits ini menerangkan kehormatan seorang Muslim, juga dosa 
orang yang merusak kehormatan tersebut, baik melalui ucapan 
maupun perbuatan. 


Masyarakat Muslim merupakan komunitas yang saling menguatkan, 
seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menopang antara 
satu komponen dengan komponen lainnya. Sebab, seluruh kaum 
Muslimin adalah saudara seiman. 








ARE IE tas GR UU Ie 563 or 
JUS Jean Arsa AN RE JB IN S3 AE Sa 
DN LN KA WI JA IE (CLEAN 33 ML 3) 


38 el Yi OB SW) Apar AN J3 Aa F 
Bi sj 


ES Jet Buk JG 
(asi isa) (AI 153 Il 53 SY) ad JB Ya 


1529. Dari Itban bin Malik &s di dalam haditsnya yang masyhur dan 
panjang, pada Bab “Raja” (harapan) yang lalu, dia berkata: “Nabi #£ 
berdiri ketika hendak mengerjakan shalat, lalu beliau pun bertanya: “Di 
mana Malik bin ad-Dukhsyum?' Salah seorang menjawab: “Dia seorang 
munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Nabi &£ berkata: “Jangan 
berkata seperti itu, bukankah dia telah mengucapkan La ilaha illallah 
(Tiada ilah selain Allah), dengan ikhlas mengharap keridhaan-Nya! 
Sesungguhnya Allah mengharamkan api Neraka menjilat orang yang 
mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas mengharap ridha-Nya.” 
(Muttafag 'alaih). 

Kata 5s masyhurnya ditulis dengan huruf ain berharakat kasrah. 
Dikatakan pula dengan ain berharakat dhammah (56:25). Sesudah huruf 
ain adalah huruf ta yang bertitik dua di atasnya, kemudian huruf ba 
bertitik satu (di bawahnya). 

Adapun kata 542455! ditulis dengan huruf dal berharakat dhammah, 
huruf kha berharakat sukun, dan huruf syin berharakat dhammah. 





Penjelasan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor 
(417) pada Bab (51) “Ar-Raja” (Harapan). 


Bab 255 : Larangan Mendengarkan Ghibah ... 








adits No. 1530 | 


Plane aa 
ja Area GA IE JB RI E 3 EL Ap an 
J3 JS (OSN 33 LAS Ja 0) Yel bara 
JUS taibe 3 PEN 21533 ALIS Ab Hg LIL GS da 
Lal le Ia aan 
(Ans (gina) Arga ai Is ES Naa 5 Yale tua 


1530. Dari Ka'ab bin Malik «5 dalam haditsnya yang panjang mengenai 
kisah taubatnya. Hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada Bab 
“Taubat”, dia berkata: “Nabi #&£ ketika sedang duduk-duduk bersama 
orang-orang di Tabuk bertanya: “Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? 
Salah seorang dari Bani Salimah menjawab: “Dia tertahan oleh sepasang 
pakaiannya yang bagus dan kagum pada diri sendiri, wahai Rasulullah? 
Mendengar itu, Mw'adz bin Jabal &: berkata: “Buruk sekali ucapanmu! 
Demi Allah, tidak ada yang kami ketahui tentang dirinya selain yang 
baik-baik, wahai Rasulullah! Rasulullah #&£ pun diam (mendengarkan 
hal itu).” (Muttafag 'alaih) 


Kata #42 berarti kedua sisinya. Ungkapan ini memberi pengertian 
membanggakan dirinya. 





Penjelasan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada hadits 
nomor (21) pada Bab (2): “Taubat”. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





o 





Ghibah Yang Diperbolehkan 





Perlu diketahui bahwa ghibah terkadang diperbolehkan apabila 


mempunyai tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yakni sesuatu yang 
tidak dapat dicapai selain dengan cara ghibah tersebut. 


Ada enam faktor yang membolehkan ghibah: 


Pengaduan kezhaliman. Seorang yang dizhalimi boleh mengadukan 
perkaranya kepada penguasa, hakim, atau pihak lain yang berkuasa. 
Dengan begitu, mungkin aduan dapat menyadarkan orang yang 
menzhaliminya dengan berkata: “Fulan telah menzhalimiku karena 
hal ini...” 


Meminta pertolongan dengan tujuan mengubah kemungkaran 
guna mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. 
Misalnya, dia berkata kepada orang yang dianggapnya mampu 
menghalau kemungkaran: “Fulan melakukan begini, maka cegahlah 
dia!” dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan dengan maksud 
menghilangkan kemungkaran. Namun apabila tidak mempunyai 
maksud seperti ini, maka haram hukumnya. 


Meminta fatwa. Seseorang boleh bertanya kepada mufti: “Ayah 
menzhalimiku, atau saudaraku, atau suamiku, atau Fulan begini ...” 
“Bolehkah dia berbuat itu?” “Bagaimana cara saya dapat selamat dari 
dia? ” “Bagaimana saya dapat memperoleh hak saya?” “Bagaimana 
cara menolak kezhalimannya?” dan lain sebagainya. Hal ini boleh 
dilakukan jika memang diperlukan. Akan tetapi, yang paling tepat 
dan yang paling baik adalah bertanya: “Bagaimana pendapat Anda 
tentang seseorang, atau seorang laki-laki, atau seorang suami yang 
bertindak begini?” 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 


Dengan cara tersebutlah seseorang akan dapat mencapai maksudnya, 

tanpa harus menunjukkan pribadi orangnya secara jelas, meskipun 

sebenarnya hal tersebut dibolehkan, sebagaimana yang akan kami 
— terangkan di dalam hadits Hindun. Insya Allah ta'ala. 

4. Mengingatkan orang-orang Islam untuk mewaspadai kejahatan dan 
menasihati mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, 
antara lain: 

2) Menyebutkan cacat (kekurangan) yang terdapat pada diri para 
perawi dan saksi. Tindakan ini hukumnya boleh berdasarkan ijma? 
umat Islam, bahkan bisa menjadi wajib sesuai kebutuhan. 

b) Musyawarah dalam bidang perjodohan (suami istri), membangun 
perserikatan, penitipan, bermuamalah, bertetangga, dan sebagainya. 
Dalam hal ini, orang yang diajak bermusyawarah (berdialog) tidak 
boleh menyembunyikan kondisi dirinya, bahkan (lawan bicara) 
boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada padanya dengan 
tujuan menasihati. 

c) Apabila melihat seorang pelajar berulang-ulang mendatangi 
seorang ahli bid'ah atau seorang fasik untuk belajar dengannya, lalu 
dikhawatirkan apabila hal tersebut akan membahayakannya, maka 
wajib untuk menasihatinya dan menjelaskan perihal ahli bid'ah 
atau orang fasik tersebut, dengan syarat bahwa semuai ini bertujuan 
untuk menasihati. Perkara ini banyak disalahgunakan dikarenakan 
terkadang orang melakukannya karena rasa hasad yang ditumpangi 
godaan syaitan. Sementara itu, dia merasa kalau yang dilakukan itu 
adalah memberi nasihat. Harap dimengerti dan dihayati! 

d) Penguasa yang tidak menjalankan kewajiban dirinya sesuai 
dengan aturan. Entah karena penguasa itu memang tidak pantas 
menyandang jabatan itu, entah karena fasik, entah karena lalai, 
atau alasan lainnya. Hal semacam ini wajib disampaikan kepada 
atasannya agar dia dipecat dan diganti dengan orang yang pantas 
menyandang jabatan tersebut. Paling tidak pengaduan ini dilakukan 
agar diketahui, lalu ditindaklanjuti secara bijak, dan agar atasan itu 
tidak terpedaya oleh kelicikannya. Di samping itu, agar atasannya 
dapat membuatnya lebih disiplin atau bahkan menggantikannya 
dengan oranglain. . 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





5. Seseorang yang melakukan kejahatan (fasik) atau bid'ah secara nyata, 
seperti mabuk-mabukan, menguasai harta orang lain, memungut 
cukai, menarik pungutan secara zhalim, menangani hal-hal yang 
bathil, maka sisi negatif dari orang semacam ini boleh diungkapkan 
secara terang-terangan. Adapun cacat-cacat lain yang tidak dilakukan 
secara terang-terangan haram untuk disebut, kecuali ada faktor lain 
yang membolehkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. 


6. Untuk keperluan identifikasi (pengenalan). Apabila seseorang 
dikenal dengan lagab (julukan) tertentu, maka ia boleh diidentifikasi 
dengan gelar (julukan) tersebut, seperti al-A'masy (yang bermata 
kabur berair), al-A'raj (si pincang), al-“Asham (si tuli), al-A' ma 
(si buta), ataupun al-Ahwal (si mata juling). Akan tetapi, hukum 
mengucapkannya menjadi haram apabila panggilan tersebut 
dilatarbelakangi oleh tujuan menghina. Meskipun demikian,: 
mengidentifikasi seseorang dengan julukan selain di atas tentulah 


lebih baik dan lebih utama. 


Enam faktor ini sebenarnya telah lama dijelaskan oleh para ulama. 
Pada umumnya, hal-hal tersebut telah menjadi ijma' (kesepakatan), yang 
ditopang oleh dalil-dalil berupa hadits-hadits shahih yang masyhur: 

Sebenarnya enam hal yang telah disebutkan Imam an-Nawawi di atas 
telah disinggung pula oleh al-Ghazali dalam kitab al-Ihya” (111/152-153), 
sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Adzkar. 
Namun, sangat disayangkan beliau (an-Nawawi) tidak menjelaskannya 
dalam Syarh Shahih Muslim dan Riyadhush Shalihin. to. 

Asy-Syaukanis!5 menanggapi pendapat Imam an-Nawawi tadi, 
di dalam sebuah risalahnya yang berjudul Raf ur Raybah Amma Yajuzu wa 
Ma La Yajuzu minal Ghibah (Menyingkap Keraguan Ghibah yang Boleh 
dan ghibah yang Tidak Boleh). Di sini saya akan menyebutkan sanggahan- 
sanggahan asy-Syaukani, kemudian memadukan antara keduanya 
sesuai dengan kebenaran yang jelas menurut pengamatan penulis. 


Asy-Syaukani berkata: “Sambil memohon pertolongan dan bersikap 
tawakkal kepada-Nya. Sebelum saya membicarakan contoh-contoh 
ini, perlu diketahui (sebagaimana telah kami terangkan dahulu) bahwa 
ketentuan haramnya ghibah terkukuhkan melalui nash al-Gur-an, 
as-Sunnah, dan al-Ijma” (kesepakatan umat). 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Sementara bentuk-bentuk pengharaman ghibah yang ada dalam 
al-Our-an dan as-Sunnah tersebut bersifat umum, dengan keumuman 
yang universal, yang ditujukan kepada setiap individu Muslim. Oleh 
karena itu, tidak boleh mengubah ketentuan haram tersebut menjadi 
halal pada suatu kondisi tertentu dan individu-individu tertentu pula, 
kecuali dengan dalil yang dapat mengkhususkan keumuman hukum 
ini. Jika ada dalil yang membenarkannya, maka perubahan hukum itu 
boleh saja, bahkan itulah yang terbaik. Jika tidak demikian, maka hal 
itu termasuk perbuatan mengada-ada terhadap Allah dengan sesuatu 
yang tidak Dia katakan, juga termasuk menghalalkan sesuatu yang 
Allah && haramkan tanpa dalil dari-Nya.” 


Saya (penulis) mengatakan: “Apa yang telah disebutkan asy-Syaukani 
adalah sebuah kaidah penting yang memberikan beberapa petunjuk 
dasar, antara lain: 


a) Dibolehkannya ghibah (sebagaimana contoh-contoh di atas) karena 
adanya “llat (alasan) lain yang bersifat sebagai pengecualian. Apabila 
Ylat itu hilang, maka Mann pun kembali kepada hukum dasar, 
yaitu haram. 


b) Dibolehkannya ghibah (seperti dalam contoh di atas) karena dharurat 
(kondisi darurat atau terpaksa). Oleh karena itulah, kebolehannya 
diukur sesuai dengan ukuran keterpaksaannya. Dengan demikian, 
kita tidak boleh melebihi ukuran darurat dalam mempraktikkan 
contoh ghibah yang dibolehkan syariat ini. Bahkan, bagi yang telah 
melakukannya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah serta jangan 
menjadi orang yang melampaui batas. 


Apa yang disebutkan an-Nawawi 45 di dalam kitab ini merupakan 
implementasi dari kaidah: Tagdimul mashlahatir rdjihah “alal mafadatil 
mawhibmah (Mendahulukan kemaslahatan yang kuat daripada mafsadah 
yang masih didasarkan pada dugaan). Kaidah ini merupakan salah satu 
kaidah penting yang menerangkan tujuan-tujuan syariat. 


Dengan pendapat kedua ulama ini (an-Nawawi dan al-Ghazali), 
maka permasalahan dalam bab ini dapat dipahami. Wallahu a'lam 
bish-shawab, dan hanya kepada-Nya tempat kembali. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Asy-Syaukani 4555 berkata: “Apabila Anda telah memahami hal ini, 
maka ketahuilah bahwasanya contoh pertama (dari beberapa contoh 
yang disebutkan di atas: “Bolehnya seorang yang dizhalimi mengghibahi 
orang yang menzhaliminya.” Sungguh, kebolehannya tertuang dalam 
firman Allah 45 : 


Lane He 0 DIJANGKAU LAN 


“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus 
terang kecuali oleh orang yang dizhalimi....” (@S. An-Nisa' (41: 148) 

Bentuk pengecualian pada ayat ini menunjukkan bahwa orang yang 
dizhalimi boleh menceritakan kezhaliman orang yang menzhaliminya 
kepada orang lain, serta menyampaikannya dengan suara yang keras 
dan terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. 
Dibolehkannya hal ini akan semakin jelas apabila seseorang berbuat 
demikian dengan maksud ingin mendapat pertolongan dari orang yang 
dapat mencegah kezhaliman serta bertuan melenyapkan kezhaliman 
tersebut dari pelakunya. 


Apabila orang itu tidak mengharap pertolongan dan pembelaan 
dari orang lain, melainkan ia sekadar untuk mengungkap kezhaliman si 
pelaku agar tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka sesuai dengan 
lahiriah ayat di atas hukumnya boleh. Pasalnya, lahiriah ayat tersebut 
tidak membatasi pembolehan mengeluarkan ucapan buruk dengan terus 
terang hanya bagi orang yang berharap mendapatkan pertolongan dan 
menolak kezhaliman si pelaku. 


Jika pernyataan an-Nawawi yang kami kemukakan sebelum ini 
bermaksud untuk membatasi kebolehan tersebut, sebatas kepada orang 
yang mampu menolak kezhaliman, maka perlu diingat bahwa ayat itu 
sendiri tidak menunjukkan pembatasan semacam ini dan tidak melarang 
seseorang untuk mengadukannya kepada orang lain.” 


Saya (penulis) berkomentar: “Baik an-Nawawi maupun al-Ghazali, 
keduanya tidak menyebut dalil dari ayat di atas terhadap argumen ini. 
Oleh karena itu, tanggapan asy-Syaukani tersebut tidak mengena kepada 
mereka berdua ditinjau dari beberapa segi, yaitu: 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





1. Pernyataan an-Nawawi dan al-Ghazali lebih menunjukkan kepada 
contoh bukan pembatasan. 


2. Pernyataan keduanya (an-Nawawi dan al-Ghazali) lebih mengacu 
kepada hukum asal yang mereka tetapkan sendiri, yaitu bahwasanya 
ghibah dapat ditolerir pada waktu terdapat tujuan yang dibenarkan 
menurut syariat, yang tujuan itu hanya dapat dicapai dengan cara 
ini. Dengan kata lain, pernyataan itu bukan berasal dari penemuan 
asy-Syaukani untuk mengubah status contoh ini dari bentuk 4m 
mukhashshash (umum yang dikhususkan) menjadi hukum dasar 
yang mandiri (khusus) dengan dalil yang mandiri pula. Oleh karena 
itu, dia berkata: “Dalam hal ini terdapat dua pembahasan, yaitu: 


Pertama: 


a) Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah meliputi orang 
yang dizhalimi dan orang yang tidak dizhalimi. Sementara itu, ayat 
yang membolehkan seseorang yang dizhalimi berkata buruk dengan 
terang-terangan memberi pengertian bahwa ghibah boleh dilakukan 
di hadapan orang yang menzhalimi ataupun di belakangnya. 


b) Dalil-dalil yang PA ea ghibah lebih bersifat umum 
di satu sisi, yaitu meliputi orang yang tidak dizhalimi juga. Akan tetapi, 
di sisi lain ia bersifat lebih khusus, yaitu boleh menyebutkan perbuatan 
buruk seseorang di hadapannya untuk mengingatkannya. 


c) Ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan 
kejelekan orang yang menzhaliminya lebih bersifat umum dari satu 
sisi, yaitu orang yang dizhalimi boleh menyebutkan kezhaliman 
orang yang menzhaliminya, baik di hadapan atau di belakang 
orang itu maupun ketika orang itu tidak ada. Di sisi lain, ayat ini 
juga bersifat khusus karena tidak membolehkan orang yang tidak 
dizhalimi untuk melakukannya. 


Berdasarkan hal ini, ada dua hal yang tidak bertentangan, yaitu: 


1. Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah menunjukkan bahwa 
tidak boleh mengghibahi orang yang tidak zhalim ketika ia 
tidak ada di tempat. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





2. Ayat yang membolehkan berkata buruk (ghibah) dengan terang- 
terangan menunjukkan bahwa orang yang dizhalimi boleh 
melakukannya di hadapan orang yang menzhaliminya. 


Akan tetapi, masih terjadi pertentangan dalam satu hal, yaitu orang 
yang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya 
di belakang orang itu ketika ia tidak ada. Dalil-dalil yang menunjukkan 
keumuman haramnya ghibah jelas melarangnya, namun ayat di atas 
membolehkannya bagi orang yang dizhalimi. Dari sini telah jelas sekali, 
bahwa dalil-dalil yang mengharamkan ghibah lebih kuat karena ketegasan 
ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut ditopang oleh dalil-dalil 
dari as-Sunnah dan ijma'. Sementara itu, teks ayat yang membolehkan 
orang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya 
bersifat pasti (gath'1), sedangkan indikasinya (dilalah) bersifat hipotesis 
(zhanni). Terlebih lagi, ayat itu berhadapan dengan ayat serupa yang 
teksnya sama-sama gath'i, dan indikasinya samA-sama zhanni yang 
didukung pula oleh as-Sunnah dan ijma”. Jadi, dilalah (indikasi) ayat 
yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kejelekan orang 
yang menzhaliminya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hanya boleh 
dilakukan di hadapannya, tidak boleh dilakukan di belakang orangnya. 
Kesimpulan tersebut merupakan hasil tarih (evaluasi) berdasarkan dalil 
yang kuat dan sesuai dengan cara (metode) yang lurus. Demikianlah, 
maka contoh yang dibuat oleh an-Nawawi sebagai faktor pertama bagi 
gambaran pengecualian ini tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena 
tidak adanya mukhashshish (pengkhususan) yang tepat, yang dapat 
mengeluarkannya dari pengharaman tersebut. 


Kedua: 


Apakah berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan 
keburukan yang dideritanya karena perbuatan orang yang zhalim hukumnya 
hanya sebatas boleh saja ataukah ada tingkatan di atas hukum tersebut? 

Pengecualian dalam ayat: £ AE MIA SA Gta ea Yp “Allah 
tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang 
kecuali oleh orang yang dizhalimi....” (OS. An-Nisa' (41: 148), menunjukkan 
bahwa berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan 
keburukan yang dideritanya adalah perbuatan yang disenangi Allah. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Apabila hal itu disenangi Allah, maka hukum melakukannya melebihi 
ketentuan jawaz (boleh) dan kedudukannya lebih tinggi daripadanya. 
Penafsiran ini didasarkan pada perkiraan bahwa bentuk pengecualian 
dalam ayat adalah #stitsna” muttashil, yaitu mustatsna (yang dikecualikan) 
yang sejenis dengan mustastna minhu (bagiannya sebelum dieliminasi). 
Dengan demikian, mustatsna (sikap terus terangnya orang yang 
dizhalimi dengan mengucapkan keburukan yang menimpanya) itu 
bagian dari mustatsna minhu (ucapan buruk dengan terang-terangan 
yang tidak disukai Allah). Lain lagi kalau pengertiannya dengan 
asumsi istitsna” mungathi”. Jika demikian, mustatsna tidaklah sejenis 
dengan mustatsna minhu. 


Dengan asumsi seperti ini, ayat di atas tidak menunjukkan bahwa 
berterus terangnya orang yang dizhalimi ialah tindakan yang disenangi 
Allah #6. Akan tetapi, hanya menunjukkan hukum jawaz (boleh) saja. 
Meskipun demikian, kalaupun ia diasumsikan sebagai istitsna' muttashil, 
penafsiran di atas masih memiliki kejanggalan, (yaitu bahwa tindakan 
seorang yang dizhalimi yang semacam ini bisa saja melebihi tingkatan 
hukum jawaz). Sebab, Allah && menyenangi hamba-Nya yang mau 
memaafkan, serta menganjurkan mereka untuk tidak terlalu mdfmantut 
keadilan dan memaafkan orang yang bersalah. Sampai-sampai, ada 
bimbingan Rasulullah #£ di dalam salah satu hadits kepada orang yang 
dizhalimi untuk tidak mendoakan laknat (keburukan) kepada orang 
yang menzhalimi. Kalau dia melakukan hal itu, maka gugurlah pahala 
penderitaannya dalam menanggung kezhaliman tersebut. Demikianlah 


diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah &£. 


Di tempat lain, al-Our-an secara jelas memerintahkan kita agar 
memberi maaf, bahkan pahala orang yang memaafkan sangatlah besar. 
Di dalam as-Sunnah yang suci pun hal ini banyak diterangkan. Pada 
intinya, menuntut keadilan dan tidak memaafkan orang yang bersalah 
hukumnya boleh. Demikian pula kandungan ayat yang membolehkan 
orang yang dizhalimi menceritakan secara terang-terangan hal-hal 
buruk yang ia derita (alami) di hadapan orang yang menzhaliminya. 
Yang pasti, Allah mencintai sikap memaafkan antar sesama. Hal ini 
telah diketahui, baik melalui al-Gur-an, as-Sunnah, maupun ijma'. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Adapun pembahasan seputar dalil-dalil syariat, baik yang bersifat 
universal (kulli) ataupun parsial (juz'1), yang menguak topik ini tentu 
memerlukan uraian yang panjang lebar. 


Saya (penulis) berkata: “Dalil-dalil yang menjadi sandaran pernyataan 
an-Nawawi sebenarnya jelas, yakni setelah saya mengetahui bahwa 
beliau tidak merujuk kepada ayat yang membolehkan orang yang 
dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya.” 


Dalil-dalil yang dimaksud antara lain hadits Abu Hurairah &: yang 
berbunyi: 


(A5 gal Jus) 


“Mengulur-ulur waktu untuk membayar utang bagi orang yang kaya 
termasuk perbuatan zhalim.” (Muttafag alaih) 


Demikian pula hadits asy-Syarid bin Suwaid al-Hasan ss yang 
berbunyi: 


(d5i5 kas dat n 9) 


“Mengulur-ulur waktu (untuk membayar utang) bagi orang yang mampu 
membolehkannya untuk digunjing dan dihukum.” (HR. Abu Dawud, 
an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan lainnya). 


Dalam hadits di atas Rasulullah #£ menetapkan bahwa sikap 
menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu termasuk 
amal/perbuatan zhalim. Maka dari itu, kezhaliman semacam ini 
membuat kehormatannya halal untuk dinodai serta menyebabkan 
dirinya berhak pula untuk dihukum. Dalil-dalil ini sesuai dengan 
contoh yang disebutkan an-Nawawi. Dengan kata lain, pengaduan 
atas kezhaliman dan menyebutkan keburukan orang yang zhalim 
tadi tidak berdiri di atas kaidah hukum yang mandiri. Akan tetapi, 
ia merupakan suatu contoh khusus dari suatu hal yang umum, yang 
mempunyai ketentuan hukumnya haram. Jadi, apabila alasannya telah 
hilang, maka hukum (turunannya) kembali kepada hukum asal dan 
udzurnya (alasannya) sampai kepada tempatnya. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 


Asy-Syaukani berkata: “Adapun contoh kedua, harus Anda 
ketahui bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian 
dari pilar-pilar agama yang paling besar. Sebab, dengan dua hal itulah 
kemaslahatan dunia dan kebaikan akhirat dapat dicapai. Jika kedua 
pilar ini tegak, maka tegaklah pilar-pilar agama dan juga berbagai 
kemaslahatan dunia lainnya. Namun, jika keduanya tidak tegak, maka 
tegaknya segala urusan agama dan dunia yang lain tidak akan banyak 
memberi manfaat.” 


Penjelasannya, apabila amar ma'ruf serta nahi mungkar di tengah- 
tengah umat Islam berdiri kokoh dan dilaksanakan oleh seluruh umat 
Islam atau mayoritas umat Islam, maka yang ma'ruf di tengah-tengah 
mereka akan benar-benar dikenal sebagai perkara ma'ruf dan mereka 
bersatu untuk menegakkannya, serta menghalau siapa saja yang hendak 
menyimpangkan atau melanggarnya. Demikian pula yang mungkar, 
di tengah-tengah mereka perkara itu benar-benar dikenal sebagai 
perkara yang mungkar sehingga mereka semua pun bersatu untuk 
menghancurkan kekuasaan zhalim dengan menangkap para pelakunya 
dan merehabilitasi mereka sehingga ia kembali kepada yang hag, serta 
memisahkannya dari perkara yang mungkar. 


Dengan begitu, tidak akan ada seorang hamba Allah 8& pun yang 
akan meninggalkan perkara ma'ruf dan melakukan satu kemungkaran, 
baik dalam ibadah maupun muamalah. Akhirnya, cahaya syariat akan 
terbit, pancaran keadilan akan bersinar, angin Islam akan berhembus, 
kalimat Allah berkumandang di tengah hamba-hamba-Nya, perintah- 
perintah dan larangan-Nya akan disegani, semua penyebab tegaknya 
kebenaran akan bangkit, serta semua penyebab kebathilan akan gugur 
sehingga hanya kalimat Allahlah yang tinggi, hanya agama-Nya pula 
yang menjadi acuan untuk kembali, serta al-Our-an dan as-Sunnah 
akan menjadi barometer semua perbuatan hamba-hamba-Nya, baik 
untuk urusan kecil ataupun urusan yang besar. Dengan demikian, 
musnahlah kegelapan bid'ah dan kezhaliman, patahlah pula semangat 
para pelaku kemaksiatan, sehingga panji-panji syariat berkibar tegak di 
seluruh penjuru dunia mematahkan gejolak kebathilan yang melanda 
bumi Allah 355 . Ta 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Lain halnya apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar (yang keduanya 
merupakan pilar utama agama ini) tidak tegak, atau tegaknya hanya sebuah 
formalitas, bukan tegak yang sebenarnya. Betapa besarnya arus bid'ah 
yang akan melanda dunia! Kemungkaran pun mencuat ke permukaan, 
sedangkan yang ma'ruf akan tenggelam. Para pelaku kemaksiatan pun 
merajalela serta penyebar bid'ah pun semakin merajalela dan berkuasa. 
Kezhaliman antar sesama semakin merebak sehingga membuat syaitan 
menjadi bahagia. Pada waktu itulah, orang Mukmin bagaikan kawanan 
kambing gembalaan, sedangkan pelaku kemaksiatan bagai serigala buas 
penangkap mangsa. Ketika itulah, peraturan agama ditinggal orang, 
cahaya hidayah menjadi redup, dan rambu-rambu kebenaran musnah. 
Memang masih ada segolongan hamba Allah 3z& yang melaksanakan 
kewajiban yang Dia fardhukan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang- 
Nya, namun mereka tidak mampu beramar ma'ruf dan nahi mungkar 
sehingga sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari mereka dan sedikit 
sekali manfaat mereka bagi agama. Walaupun mereka selamat karena 
amal dan beruntung karena berpegang teguh kepada tali kebenaran yang 
kokoh, namun mereka hidup pada era ketika agama merupakan sesuatu 
yang asing dan rambu-rambunya pun sudah tidak ada lagi. Kondisi saat 
itu penuh dengan kemungkaran sehingga lenyaplah perkara ma'ruf dari 
umat Islam pada umumnya dan dari realitas masyarakat. Akibatnya, 
yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar pun menjadi ma'ruf, 
bahkan agama Allah pun menjadi sesuatu yang asing sebagaimana 
di waktu awal munculnya dahulu. 


Setelah kita mengetahui bahwa menegakkan amar ma'ruf dan nahi 
mungkar penting untuk kemaslahatan dan manfaat kehidupan umat 
manusia di dunia dan di akhirat, juga di dalam kehidupan beragama, 
maka seorang yang melihat perkara mungkar, sedangkan dia mampu 
mengubahnya sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang bisa 
dimintai bantuannya, seperti berkata kepada beberapa orang Islam: 
“Di tempat itu ada orang yang berbuat maksiat, mari kita pergi bersama 
untuk mencegahnya dan memperbaikinya.” Sesungguhnya cara ini 
tidak lain adalah cara ghibah yang tidak pantas dilakukan sekarang. 
Amar ma'ruf dan nahi mungkar, apabila telah tegak di tengah-tengah 
hamba Allah, tidak perlu lagi dilakukan dengan cara menunjuk pelaku 
kemungkaran tersebut dan mengumumkannya (Fulan bin Fulan). 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Jika di tengah-tengah masyarakat tidak terdapat dorongan agama dan 
gairah keislaman, niscaya mereka tetap tidak akan bersemangat untuk 
memenuhi panggilan ini walaupun sudah disebut nama pelakunya dan 
telah ditentukan orangnya. 


Dalam kondisi semacam ini, tidak ada bedanya antara menyebut 
pelakunya secara tegas ataupun tidak. Terutama apabila pedang amar 
ma'ruf dan nahi mungkar sudah tumpul dan para pembelanya pun 
melemah, maka mereka akan memalingkan pandangan kepada pelaku 
kemungkaran yang identitasnya telah disebutkan secara jelas. Kalau 
pelaku kemungkaran itu adalah orang yang kuat dan pembesar, maka 
mereka akan membiarkannya. Namun, jika pelaku kemungkaran itu 
hanyalah orang kecil, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar pun akan 
dijalankan dengan memperbaikinya. Inilah suatu keanehan besar di dalam 
agama. Meskipun demikian, kejahatan itu berbeda-beda tingkatannya, 
sebagian lebih ringan daripada yang lain. Sekiranya kondisi mereka itu 
memang lemah semangat, sehingga hanya mampu menegur orang-orang 
yang lemah, maka perbuatan itu tidak ada jeleknya karena demikian 
itulah yang menjadi kewajibannya. Dalam kondisi seperti itu, seseorang 
diperbolehkan mengubah kemungkaran dengan ghibah yang merupakan 
upaya terakhir yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang lemah. 
Sungguh, Allah Pembela agama-Nya untuk selama-lamanya. 


Bolehnya ghibah pada kondisi demikian lebih berdasarkan dalil-dalil 
pokok ihwal amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak bisa disandingkan 
dengan dalil lainnya, baik yang shahih maupun yang tidak shahih. 


Apabila Anda menyanggah: “Dalam kasus ini terdapat dua dalil yang 
masing-masing menunjukkan keumuman dan kekhususan dari tinjauan 
yang berbeda. Keduanya adalah dalil amar ma'ruf nahi mungkar dan 
dalil haramnya ghibah. Mengapa dalam hal ini Anda tidak menyikapinya 
sebagaimana yang Anda lakukan pada contoh pertama?” 

Saya (asy-Syaukani4&) berkomentar: “Sebenarnya apa yang saya 
terapkan pada kasus pertama sama dengan pada kasus kedua ini. Saya 
mengedepankan pendapat yang rajih untuk diamalkan, sebagaimana 
yang saya terapkan pada contoh pertama, walaupun letak pentarjihan 
antar keduanya berbeda.. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Pada contoh yang pertama, dalil-dalil ghibah tentang haramnya lebih 
dikedepankan (rajih) sebab hal ini mengacu kepada ketentuan bahwa 
jika salah satu di antara dua dalil yang bersifat umum, seperti pada 
contoh di atas lebih rajih berdasarkan substansinya, maka kesimpulan 
hukum wajib disandarkan kepadanya. Namun, jika hal tersebut tidak 
memungkinkan, maka pentarjihan dilakukan dengan mengacu kepada 
dalil lain dari luar, yang kesimpulannya wajib dikedepankan. 


Dalam kasus pertama dalil yang diambil berasal dari luar, yaitu 
dalil-dalil as-Sunnah dan ijma”. Keduanya mentarjih dalil-dalil yang 
menunjukkan haramnya ghibah pada contoh tersebut (meskipun dalil 
tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang membolehkan orang 
yang dizhalimi berkata-kata buruk secara terang-terangan sebagai 
pelajaran). Adapun untuk kasus kedua, pentarjihan dalil-dalil yang 
terlihat bertentangan tersebut diambil karena salah satunya merupakan 
kebutuhan agama yang sangat fundamental. Oleh karena itu, sebelumnya 
kami mengemukakan pembahasan seputar manfaat amar ma'ruf dan 
nahi mungkar. Kami memberitahukan bahwa tidak ada hal-hal dalam 
agama yang dapat menggantikan kedudukan amar ma'ruf dan nahi 
mungkar ataupun mencukupi keduanya.” 


Asy-Syaukani berkata lagi: “Adapun contoh ketiga, yaitu bolehnya 
ghibah bagi orang yang meminta fatwa, maka dalam hal ini ingin saya 
katakan: “Bahwasanya dalil-dalil yang mengharamkan ghibah secara 
sah bersumber dari al-Our-an, as-Sunnah, dan ijma', sebagaimana yang 
telah kami kemukakan, sehingga haramnya ghibah dalam hal ini sudah 
merupakan satu ketentuan yang pasti dalam syariat. (Dalam contoh 
ketiga), yang membolehkan ghibah bagi orang yang hendak meminta 
fatwa diambil melalui sikap diamnya Rasulullah #&£ yang tidak menegur 
Hindun ketika dia berkata kepada beliau: “Sesungguhnya Abu Sufyan 
seorang laki-laki kikir ...” 


Diamnya Rasulullah #&£ ini dilakukan ketika mendengar Hindun 
(ketika itu wanita ini baru masuk Islam) mengghibahi Abu Sufyan, 
suaminya, yang juga baru masuk Islam. Pada waktu itu, belum tampak 
suatu indikasi yang menunjukkan ketulusan dan keistigamahannya 
dalam menjalankan Islam, melainkan setelah Rasulullah #&£ wafat. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Maka dari itu, tidak pantas menjadikan sikap diam beliau sebagai acuan 
hukum, apalagi mengingat ketentuan haramnya ghibah telah disahkan 
oleh al-Our-an al-Karim, as-Sunnah yang suci, ilmu serta para Sahabat 
dan ijma' mereka. Ia pun tidak boleh dikatakan cocok untuk takhshish. 
Sebab, pada waktu itu orang-orang Islam yang mendengar hal semacam 
ini telah mengetahui akan haramnya ghibah dan hukumnya telah tetap 
di kalangan mereka. 


Dengan asumsi bahwa diamnya Rasulullah &£ lebih disebabkan 
hukum ghibah telah dimaklumi dan masyhur di tengah-tengah mereka, 
maka sikap yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai dalil ataupun 
hujjah untuk men-takhshish dalil-dalil yang gath'i. Hal ini atas dasar 
pertimbangan bahwa Abu Sufyan pada waktu itu tidak ada di tempat. 
Jika dia hadir (seperti yang dikatakan sebagian), maka sikap diam 
tersebut malah tidak dapat dijadikan sebagai dalil sejak awal. Oleh karena 
itu, penting bagi seseorang yang meminta fatwa untuk menyebutkan 
permasalahannya secara ta'yin (menceritakan kejelekan seseorang di 
hadapannya), sampai-sampai dikatakan bahwa keperluannya dalam 
meminta fatwa tidak dapat terpenuhi kecuali dengan ta'yin. 


Padahal, sebenarnya keperluan itu dapat dipenuhi dengan cara ijmal 
(umum). Sebab, tujuan utamanya adalah meminta fatwa tentang hukum 
syariat, yang hal itu dapat diperoleh dengan mengetahui jawaban mutti 
yang diberikan secara ijmal, sebagaimana apabila jawaban tersebut 
diberikan dengan tafshil (rinci) dan ta'yin. Ini memang kenyataan yang 
tidak perlu diragukan. Dari sinilah Anda mengetahui bahwa ilustrasi 
di atas bukanlah contoh kasus yang dapat men-takhshish keumuman 
haramnya ghibah, karena memang tidak ada dalil yang mendukungnya, 
ini sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang telah memahami cara 
menarik kesimpulan hukum dari dalil (istidlal). 


Saya (penulis) pun mengomentari: “Diamnya Rasulullah #&£ adalah 
sebuah pengakuan terhadap apa-apa yang beliau dengar dari Hindun 
tentang Abu Sufyan, karena status Hindun dalam hal ini sebagai 
orang yang meminta fatwa beliau. Ini berarti perbuatan tersebut boleh 
dilakukan oleh seorang yang ingin meminta fatwa. Andaikata hal itu 
tidak boleh dilakukan niscaya Rasulullah telah menjelaskannya, sebab 
menunda penjelasan pada waktu diperlukan, hukumnya tidak boleh. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Lebih-lebih bagi Hindun yang baru saja memeluk Islam, yang masih 
perlu diperkokoh nilai-nilai pendidikan dan pengajaran keislamannya. 
Apalagi diamnya Rasulullah &£ di depan Sahabat-Sahabatnya, apabila 
hal ini tidak menunjukkan bolehnya perbuatan Hindun, tentu akan 
menimbulkan kerancuan di tengah-tengah mereka antara dalil umum 
yang menentukan haramnya ghibah dan kasus ini yang secara jelas 
merupakan ghibah. Sementara beliau &£, dalam peristiwa itu, mengakui 
ucapan Hindun dan menjawab pertanyaannya. 


Adapun tentang kemungkinan Abu Sufyan hadir dalam majelis itu, 
hal ini tidak dapat diterima karena beberapa alasan, yaitu: 


a) Konteks cerita menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak hadir karena 
Hindun berani menceritakan kejelekan suaminya itu. Andaikata Abu 
Sufyan hadir, pasti Hindun tidak akan melakukan hal tersebut. 


b) Perkataan Rasulullah &£ kepada Hindun &5 : “Ambillah (dari 
hartanya) yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu,” yang ini 
merupakan jawaban terhadap pernyataan Hindun: “Kecuali yang 
kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya,” menunjukkan 
bahwa Abu Sufyan tidak hadir dalam majelis itu. Sebab, jawaban 
Rasulullah &£ merupakan suatu pengakuan atas cara Hindun yang 
mengambil harta suaminya sedangkan ia tidak tahu. Andaikata 
suaminya tahu, pasti terjadi permasalahan besar antar kedua suami 
istri ini, yang dapat berakibat rusaknya hubungan rumah tangga 
keduanya. Kesimpulannya, hadits Hindun menunjukkan bolehnya 
melakukan semua hal tersebut, namun kesimpulan hukum Imam 
an-Nawawi 4515 dari dalil itu juga merupakan hal yang tepat.” 


Asy-Syaukani 415 berkata: “Mengenai contoh keempat, an-Nawawi 
membaginya menjadi lima bagian, yaitu: 
1) Al-Jarhu wat Ta'dil (menyebutkan sifat cacat dan adil) para perawi, 


penyusun buku, dan saksi. 


An-Nawawi 25 berkesimpulan bahwa hal ini boleh dilakukan, 
bahkan bisa menjadi wajib berdasarkan ijma”. Pernyataan an-Nawawi 
ini benar, juga kesimpulan hukum yang dia ambil berdasarkan ijma' 
telah jelas. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Kalangan Salaf dan Khalaf umat ini masih tetap menyebutkan cacat 
dan adilnya orang yang berhak mendapatkannya, baik dari kalangan 
para perawi ajaran syariat maupun para saksi yang berhubungan dengan 
pembunuhan, harta, dan kehormatan hamba-hamba Allah. Andaikata 
tidak ada cara ini, tentu banyaklah para pembohong yang mempermainkan 
as-Sunnah yang suci. Kerancuan akan muncul di antara yang ma'ruf 
dengan yang mungkar. Tidak jelas lagi antara yang shahih dan yang bathil, 
yang sah dan yang maudhu' (palsu), serta yang kuat dan yang lemah. 


Hal ini dikarenakan selalu adanya orang-orang yang berdusta atas 
nama Rasulullah #&£, padahal beliau telah mengingatkan dalam sabdanya: 
“Sesungguhnya akan ada yang berdusta atas diriku. Barang siapa yang 
sengaja berdusta atas nama diriku maka hendaklah dia bersiap-siap 
untuk menempati tempat duduknya di Neraka.” Di dalam ash-Shahih 
juga disebutkan: “Sesungguhnya berdusta atas diriku tidaklah seperti 
berdusta atas seseorang di antara kamu.” Demikian pula ditegaskan: 
“Sebaik-baik periode adalah periodeku, kemudian sesudahnya, lantas 
sesudahnya. Setelah itu, merebaklah kebohongan.” Dari hadits tersebut 
kita mengetahui bahwa kedustaan sudah terjadi sebelum berakhirnya 
periode ketiga, (namun ia belum merebak) dan merebak sesudahnya. 
Berdasarkan uraian tadi, diketahui bahwa Nabi &£ telah memberitahu 
mengenai akan adanya orang yang berdusta atas dirinya secara khusus 
dan bahwa kedustaan secara umum akan merebak. 


Pada kenyataannya, apa yang pernah diberitahukan oleh Nabi #&£ 
benar-benar terjadi, yakni pada setiap kurun terdapat orang-orang yang 
berdusta atas nama Rasulullah &£. 


Mereka membuat-buat banyak hadits palsu yang dinyatakan telah 
diriwayatkan dari Rasulullah #£. Seandainya tidak terdapat suatu jamaah 
yang mempertahankan dengan hujjah melalui al-Jarh wat Ta'dil untuk 
membela as-Sunnah al-Muthahharah, serta mewaspadai kebohongan para 
pendusta, niscaya salah satu bentuk hadits-hadits palsu itu menjadi bagian 
dari syariat sehingga bencana pun akan tersebar merata karenanya. Oleh 
sebab itu, bangkitnya para imam dengan mengemban tanggung jawab 
ini merupakan kewajiban yang paling besar dan paling penting yang 
Allah s5£ berikan kepada para hamba-Nya, sebagai bentuk usaha untuk 
melindungi as-Sunnah al-Muthahharah. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan melimpah. 
Mereka telah melakukan hal atau upaya yang terpuji. Mereka telah 
menyelamatkan para hamba Allah dari tuntutan-tuntutan syariat yang 
palsu serta menyingkirkan kotoran dan noda darinya. Mereka pun 
telah membuat para pendusta diam membisu dengan “memotong” lidah 
dan membelenggu leher mereka. Maka segala puji hanya bagi Allah, 
Rabbul “alamin. 


Demikian pula saat mengungkap sisi cacat dan keadilan para saksi. 
Kalau upaya itu tidak dilakukan, tentu saja pertumpahan darah akan 
merajalela, kehormatan terkoyak, bahkan harta seseorang akan diambil 
karena persaksian-persaksian palsu, yang oleh Rasulullah #&£ dinyatakan 
sebagai dosa yang paling besar dan harus diwaspadai. 


Kesimpulannya, keumuman ajaran syariat Islam maupun bagian- 
bagiannya, juga kaidah-kaidah dan ijma'nya, secara gamblang, bahwa 
hal ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Bahkan, di antaranya 
bersifat wajib untuk melindungi dan membela syariat dari sesuatu yang 
bukan merupakan bagian darinya guna melindungi harta, darah, dan 
kehormatan para hamba Allah. Semua ini termasuk dalam “ad-dharurat 
al-khams” (lima hal fundamental) yang dikenal dalam ilmu Ushul Figih. 


Di antara dalil yang jelas untuk hal ini adalah riwayat hadits yang 
menyatakan tentang nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin 
umat Islam, dan umat Islam itu sendiri, baik secara umum maupun 
khusus. Menerangkan kebohongan para pendusta merupakan bentuk 
nasihat paling mulia yang wajib dilakukan untuk Allah, Rasul-Nya, 
dan seluruh umat Islam. Dalil-dalil tentang kewajiban memberikan 
nasihat adalah mutawatir. Demikian pula menerangkan cacat para 
saksi seputar harta, darah, dan kehormatan karena persaksian palsunya, 
merupakan nasihat yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya, yaitu 
sesuatu yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan. 


2) Memberi saran dengan cara ghibah ketika bermusyawarah. 


Saling menasihati merupakan sesuatu yang disyariatkan sebagaimana 
diterangkan di dalam hadits-hadits mutawatir. Ia merupakan sebagian 
di antara hak dan kewajiban orang Islam terhadap sesama saudaranya, 
sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits shahih: 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





30 YUL ci Ono Ti. 
“Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat.” 


Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada tuntutan (kebutuhan) untuk 
menyebutkan kekurangan secara ta 'yin, sebagaimana bagian pertama 
di atas. Sebab, orang yang memberi nasihat bisa melakukannya dengan 
mengatakan: “Aku tidak menyarankanmu untuk ini,” atau: “Jangan 
lakukan seperti ini” dan lain sebagainya. Dia tidak boleh memberikan 
nasihat lebih dari itu. Menyebutkan kekurangan seseorang secara jelas 
dan melakukan ghibah adalah hal yang tidak perlu dilakukan oleh 
orang yang memberi nasihat. Allah tidak pernah mewajibkan hal itu 
kepadanya, tidak pula menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah, 
serta bukan hal penting yang harus dilakukan sebagaimana pada bagian 
pertama. Bagian ini bukanlah termasuk perkecualian dari dalil-dalil 
ghibah yang diharamkan. Dengan demikian, dua dalil yang dipandang 
berlawanan, antara keumuman dan kekhususan pada sisi yang berbeda, 
tidak perlu dibicarakan lagi. 

Saya (penulis) berkomentar: “Dalil untuk bagian ini tertuang dalam 
hadits Fathimah binti Oais &x5 ketika meminta pendapat Rasulullah &£ 
tentang siapakah di antara laki-laki yang melamarnya yang pantas untuk 
dinikahi. Fathimah t&s menyebut di antaranya, yakni Abul Jahm 
dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan »& . Penjelasan ini, insya Allah, akan 
diberikan pada hadits'nomor (1533).” 


Perlu diketahui, bahwasanya musyawarah (meminta pendapat) itu 
pasti memerlukan ta'yin. 


3) Ucapan an-Nawawi 455: “Apabila Anda melihat seseorang membeli 
sesuatu yang ada cacatnya, atau seorang budak pencuri (yang tidak 
diketahui pembeli) ...” 


Saya (penulis) berkata: “Bagian ini seperti bagian sebelumnya. 
Ia tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah 
yang diharamkan. Sebab, memberi nasihat bisa dilakukan dengan 
berkata: “Aku tidak menyarankanmu untuk membeli barang ini ... 
atau dengan kalimat-kalimat lainnya. Maka dari itu, dia bisa selamat 


dari bahaya ghibah.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





4) Ucapan an-Nawawi: “Apabila Anda melihat seorang mutafaggih 
(belajar agama) berulang-ulang mendatangi seorang yang fasik ...” 


Saya berkata: “Bagian ini juga seperti yang sebelumnya, ia tidak 
pantas dijadikan sebagai suatu contoh pengecualian dari ghibah yang 
diharamkan. Sebab, melaksanakan kewajiban menasihati bisa dilakukan 
dengan tjmal (umum). Allah tidak menjadikan penjabaran sesuatu secara 
rinci dan menyebutkan aib serta kekurangan orang lain sebagai sebuah 
ibadah. Cukup seseorang berkata: “Saya tidak menyarankan Anda untuk 
berhubungan dengan orang ini ...” atau “Menurut saya sebaiknya Anda 
tidak menerima pendapatnya” dan lain sebagainya. Dengan demikian, 
melakukan ghibah secara terang-terangan itu termasuk perbuatan yang 
berlebihan, yang belum pernah Allah wajibkan ataupun Dia tuntut. 


5) Ucapan an-Nawawi: “Orang itu berkuasa ....? 


Bagian ini seperti bagian sebelumnya, yaitu tidak pantas dijadikan 
sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Pasalnya, 
andaikata dia berkata: “Jangan engkau pergunakan orang ini ...” 
atau: “Menurutku, sebaiknya engkau tidak mengangkat dirinya ...,” 
maka dia telah memberikan nasihat sebagaimana diwajibkan Allah 
kepadanya. Selebihnya tidak perlu dilakukan karena hal itu tidak 
berguna bagi Allah, bagi yang dinasihati, dan bagi yang menasihati. 


Saya (penulis) mengomentari: “Apabila dengan cara ijmal tujuan 
yang dimaksud dapat tercapai, tentu itulah jalan yang terbaik. Namun 
jika tidak demikian, maka ta'yin tidak dinilai salah untuk dilakukan. 
Hanya saja, ia harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi 
ukuran, sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Sesungguhnya 
hal itu dapat menggelincirkan seseorang.” 


Asy-Syaukani berkata: “Adapun contoh kelima, yaitu orang yang 
melakukannya menyebutkan kejahatan (fasik) secara terang-terangan 
(mujabin.” 

Saya berkata: “Jika maksud pembolehan tersebut sebagai peringatan 
supaya orang-orang mewaspadainya, maka hal itu tergolong ke dalam 
contoh yang keempat di atas. Hal itu telah kami jelaskan sehingga tidak 
perlu kami ulang. Meskipun demikian, sebenarnya mengingatkan orang 
lain bisa dilakukan tanpa harus menyebutkan perbuatannya secara jelas. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Seseorang dapat melakukannya dengan mengatakan: “Anda jangan 
bergaul dengan Fulan,” atau “Anda jangan keluar masuk rumah Fulan” 
atau “Anda jangan mendatangi Fulan.” 


Dengan cara ini, orang yang memberi nasihat dianggap telah 
melaksanakan kewajibannya, tanpa perlu menyebutkan kemaksiatan 
yang telah dilakukan si pelaku sebab sedikit sekali manfaat nasihat yang 
dilakukan dengan cara tersebut. Tidak ada pula dalil yang membolehkan 
seseorang membuka kemaksiatan orang yang melakukannya secara 
terang-terangan, bahkan hal itu tidak lain adalah ghibah murni. Adapun 
hadits yang berbunyi: “Sebutkanlah kefasikan orang yang fasik agar 
orang-orang mengingatkannya” sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai 
dalil karena seseorang disebut mujahir (pelaku kemaksiatan terang- 
terangan) jika dia melakukan maksiat itu secara terbuka di hadapan 
orang-orang. Dengan kata lain, orang-orang pada waktu itu tahu dan 
melihatnya sendiri. Oleh karena itulah, menyebutkan kemaksiatan 
seseorang tidak banyak gunanya. Apabila tujuan dibolehkannya 
menyebut kemaksiatan seseorang ialah untuk meminta bantuan orang 
lain supaya bisa mencegahnya, maka hal ini termasuk ke dalam contoh 
kedua yang dikemukakan oleh an-Nawawi. Masalah ini telah saya 
uraikan sehingga ia tidak perlu dijadikan contoh kasus tersendiri. 


Apabila pembolehan tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah #£: 
“Dia adalah sejelek-jelek orang dari kabilah itu!”, maka istidlal ini dapat 
disanggah sebagai berikut: 

a. Percakapan Nabi seperti ini tidak dapat kita ikuti karena Allah 8& 
telah mengharamkan ghibah dalam Kitab-Nya Rasulullah &£ pun 
telah mengharamkannya atas kita, sebagaimana disebutkan dalam 
hadits beliau dan pada ijma' umat Islam. Sebagai pertimbangan, sabda 
Nabi &£ yang tergolong ghibah ini merupakan pengecualian khusus 
untuk beliau dari ketentuan hukum ghibah secara umum.Jadi, hal 
tersebut sebatas contoh ijmal dan sifat yang muncul dari beliau. 

b. Nabi #£ mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Rasulullah &£ 
mendapatkan wahyu, tidak seperti kita. Allah menjelaskan kepada 
beliau sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita. Oleh karena itu, 
kita tidak boleh mengikuti perkataan beliau ini karena kita tidak 
mengetahui hakikat dan kandungan rahasianya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Rasulullah #$ pernah menolak kesaksian seorang laki-laki yang 
menyatakan bahwa orang yang berada di dekatnya ketika itu adalah 
seorang Mukmin, dengan berkata: “Muslimkah dia?” Beliau juga 
menolak pernyataan orang-orang yang menerangkan seseorang 
dengan sifat nifag, seraya berkata: “Aku bersaksi bahwasanya tiada 
ilah selain Allah.” Semua ini diterangkan secara terperinci di dalam 
kitab ash-Shahih. 

c. Laki-laki yang disebutkan dalam hadits: “Dia adalah sejelek-jelek 
orang dari kabilah itu!” adalah seseorang yang belum baik sisi 
keislamannya. Bahkan, dia masih tergolong orang yang berislam 
secara lahiriah saja, sedangkan perilakunya masih begitu labil di 
bawah pengaruh sifat-sifat Jahiliyyah. Nabi &£ menyayangi orang- 
orang semacam ini. Beliau memperlakukan mereka seperti perlakuan 
terhadap orang-orang yang setia terhadap Islam walaupun beliau 
dan para Sahabat mengetahui perihal sebenarnya. - 


Beliau biasa mengucapkan kepada orang yang mendatanginya dari 
golongan tersebut: “Inilah pemimpin Bani Fulan! inilah pemimpin 
dusun,” dan yang lain sebagainya. Bahkan, beliau dapat mengambil 
hati mereka dengan memberikan harta yang melimpah dari rampasan 
perang, serta dengan segala hal yang dapat menjernihkan iman dan 
keyakinan orang-orang Mukmin dari kalangan Muhajirin serta Anshar. 
Hal ini sudah dimaklumi oleh setiap orang dan tidaklah dapat disangkal 
lagi. Dengan demikian, haram hukumnya mengghibahi seseorang 
yang telah kita ketahui kemurnian Islamnya, ketulusan niatnya, serta 
keimanannya kepada Allah, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab- 
Nya, juga utusan-utusan-Nya, dan hari Kiamat hanya karena sebuah 
kemaksiatan yang dilakukannya, atau suatu dosa yang dia perbuat secara 
terang-terangan, atau berdasarkan sabda Nabi #&£: “Dialah sejelek-jelek 
saudara dari kabilah ini.” 

Kami telah menjelaskan hal ini kepada Anda. Sungguh, bahaya 
di balik perbuatan ini tidaklah kecil. Keberanian melakukan ghibah 
yang diharamkan oleh al-@ur-an, as-Sunnah, maupun ijma', apabila ia 
tidak didasarkan kepada petunjuk dari Allah U& , maka hal itu berarti 
menjatuhkan diri kepada sesuatu yang diharamkan dan dilarang-Nya. 
Lebih dari itu, membolehkan perbuatan tanpa adanya petunjuk tersebut 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





merupakan tindakan mengada-ada terhadap Allah ta'ala, dengan sesuatu 
yang tidak difirmankan-Nya, dan ini tentu berbahaya sekali. Hidayah 
hanyalah di tangan Allah 85£ semata. 

Saya (penulis) mengomentari: “Apabila tujuan dari menyebutkan 
keburukan seseorang yang melakukan kefasikan dengan terang-terangan 
adalah untuk kepentingan al-Jarh wat -Ta'dil, dan menjelaskan cacat 
(para perawi dan saksi), atau untuk mengubah suatu kemungkaran, 
maka tanpa diragukan lagi hukumnya boleh, sebagaimana telah kami 
terangkan. Wallahu a'lam. 

Asy-Syaukani sit berkata: “Adapun contoh yang keenam, yaitu 
memperkenalkan (identifikasi) dengan lagab (julukan atau gelar), saya 
pastikan bahwa al-Our-anul Karim melarang perbuatan tersebut. 


Allah ta'ala berfirman: 


AO BULE Tp 


» 


“..dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.... 
(OS. Al-Hujurat (497: 11) 
Larangan ini menunjukkan haramnya memberi julukan kepada 


seseorang. Perbuatan ini sama sekali tidak boleh, kecuali dengan dalil 
yang bisa bisa mengkhususkan keumuman ayat di atas. 


Ada dua dalil kuat yang melarang perbuatan semacam ini, yaitu: 
1. Dalil yang mengharamkan ghibah 
2. Dalil yang mengharamkan pemberian nama julukan. 


Apabila seseorang menyebutkan nama julukan ketika objeknya 
tidak ada, berarti dia telah melakukan pelanggaran (kesalahan) ganda, 
yaitu pelanggaran ghibah dan pelanggaran pemberian nama julukan. 
Apabila ia menyebutkan nama julukan tersebut di depan orangnya, 
berarti dia melanggar ketentuan hukum haramnya memberi nama 
julukan saja. 


Jika Anda bertanya: “Bagaimana apabila menurut sepengetahuan 
kita orang tersebut tidak merasa benci dengan julukan yang diberikan 
kepadanya?” 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Saya menjawab: “Apabila menurut sepengetahuan kita memang 
demikian, maka perbuatan itu tidak tergolong ke dalam ghibah yang 
diharamkan. Sebab, ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara 
Anda dengan sesuatu yang dibencinya. Meskipun demikian, orang ini 
tetap melanggar ketentuan al-Our-an yang dengan tegas melarang saling 
memanggil dengan julukan yang mengandung ejekan.” 


Jika Anda berdalih: “Menyebutnya dengan julukan membuatnya 
lebih mudah dikenali, yakni memanggilnya dengan gelar (julukan) yang 
sudah masyhur misalnya al-A'raj (si pincang), al-A'masy (yang bermata 
kabur), al-A war (si buta sebelah), dan lain sebagainya.” 


Saya menjawab: “Alasan kemudahan untuk dikenal seperti itu tidak 
dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Oleh karena itu, 
sepatutnya dia menyebutkan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur 
julukan yang baik, walaupun panjang dan lama untuk menyebutkannya. 
Perhatikanlah bahaya besar yang terkandung dalam masalah julukan ini. 
Ini (dan perkasa semisalnya) merupakan pelanggaran terhadap larangan 
al-Our-an. Lebih-lebih perkataan Rasulullah #&£ setelah beliau mendengar 
Aisyah (5 yang menghina seorang wanita yang berperawakan pendek: 
“Sungguh, engkau telah mengatakan suatu kalimat yang sekiranya kata- 
kata itu dicampur dengan air laut, niscaya ia melarut dan mengubahnya.” 
Hadits ini shahih. 


Jika Anda berkomentar: “Kitab-kitab yang dikenal dalam khazanah 
keilmuan Islam, misalnya kitab-kitab Musnad, kitab-kitab Mu'jam, dan 
kitab-kitab hadits, semuanya sarat dengan nama-nama julukan, seperti 
al-A 'masy, al-A'raj, al-A "war, dan sebagainya.” 


Saya menjawab: “Argumen semacam ini tidak dapat disandingkan 
untuk membatalkan larangan al-Our-an yang dengan tegas melarang 
saling memanggil dengan nama julukan. Seharusnya umat mengikuti 
ulama dalam hal-hal yang baik. Apabila mereka melakukan sesuatu 
yang berlawanan dengan al-Kitab dan as-Sunnah, maka panutan yang 
sepatutnya diikuti adalah al-Kitab dan as-Sunnah itu sendiri, tentunya 
dengan berbaik sangka kepada mereka dan juga berusaha memaklumi 
kesalahan mereka dengan pembenaran-pembenaran yang memungkinkan 
menurut syariat.” 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Jika Anda berkata: “Bagaimana kalau orang tersebut hanya dapat 
dikenal dengan gelar (julukan) itu, yakni dia tidak dapat dikenal dengan 
nama lainnya?” 


Saya menjawab: “Seandainya usaha untuk itu memang sudah sejauh 
ini dan mencari jalan keluarnya sudah mencapai puncaknya, maka 
sebenarnya penamaan tersebut tidak pantas lagi dikatakan julukan. 
Sebaliknya, ia sudah menjadi nama asli penyandangnya karena hanya 
dengan nama itu saja orang itu dapat dikenali.” 


Menyebutkan nama seseorang dengan suatu gelar atau julukan 
yang dapat dikenal merupakan hal yang sangat diperlukan, lebih-lebih 
apabila dia seorang perawi ilmu (syar'i) yang harus diperkenalkan 
kepada orang lain. Apabila dia tidak dikenal, maka sia-sia saja ilmu 
yang di riwayatkan, terkhusus ilmu yang diriwayatkannya sendiri, 
tanpa adanya orang lain yang memiliki nama sendiri turut serta 
dalam meriwayatkannya. Dengan argumen seperti inilah kiranya kita 
mengomentari julukan-julukan yang kita temui di dalam kitab-kitab 
khazanah keilmuan Islam. Sebenarnya mereka memiliki nama sendiri, 
nama ayah, dan nama kakek. 


Permasalahannya, ada orang lain lagi yang memiliki nama serupa, 
sehingga dalam beberapa kondisi dia harus disebutkan dengan nama 
julukan atau nama semacamnya. Pada waktu itulah, nama asli mereka 
tidak berfungsi, karena hanya dengan nama julukan itulah dia dapat 
dibedakan dengan nama serupa yang lainnya, sehingga julukan tersebut 
tidak Pn So bil algab (saling memanggil dengan gelar-gelar 
yang buruk). Harap Anda pahami dan renungi semua itu, karena hal ini 
sangat penting. 


Dengan penjelasan tersebut, kiranya kita memahami apa yang 
dilakukan oleh para imam ahli riwayat dan dengan ini pulalah 
kerancuan pembaca kitab-kitab tersebut dapat terjernihkan, sehingga 
tidak perlu lagi dikatakan: “Sanad ini diriwayatkan dengan nama 
julukan, sedang membacanya berarti mengghibahi orang tersebut 
dalam kitab-kitab-hadits.” Cukuplah kiranya jawaban seperti ini. Allah 
yang Maha Memberi taufik dan segala puji bagi-Nya atas hal itu.” 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





/ 


Saya (penulis) akan mengomentarinya: “Sebab turunnya ayat-ayat 
di dalam surah Al-Hujur3t menunjukkan bahwa memberi julukan yang 
dilarang adalah julukan yang dapat membuat seorang Muslim sakit hati 
dikarenakan dia akan mempunyai satu, dua, atau tiga nama karenanya. 
Apabila dia dipanggil dengan salah satu dari nama-nama itu, mereka pun 
berkata: “Dia marah.” Maka dari itu, turunlah ayat ini. 


Hal ini didukung dengan konteks ayat yang menunjukkan bahwa 
kata at-tanabuz ditujukan untuk memanggil gelar-gelar yang buruk, 
yang menyebabkan seorang Muslim sakit hati. Oleh karena itu, Allah 


ta'ala berfirman: 
SJ an GA LAI Ap 


“..Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk nan setelah 
penjas. . (OS. Al-Hujurat (497: 11) 


Herba konteks ini pula dipahami bahwa julukan (gelar) yang 
dilarang adalah julukan yang dibenci oleh penyandangnya, atau dia akan 
merasa sakit hati karenanya, atau merasa dinodai kehormatannya. Kalau 
tidak demikian, maka tidak dilarang melakukan hal itu. Demikianlah 
kiranya yang dilakukan oleh para ulama Islam. 

Al-Ourthubi berkata di dalam kitab Tafsir-nya, al-jami' li Ahkamil 
Gur-in, ketika menafsirkan ayat-ayat di atas: “Dalam hal ini terdapat 
suatu pengecualian, yaitu bagi seseorang yang sudah lumrah dikenal 
atau diketahui dengan nama julukan, misalnya al-A'raj (si pincang) dan 
atau diketahui al-Ahdab (si bongkok), sementara penggunaan julukan 
tersebut tidak memancing kemarahan penyandangnya. Oleh sebab itu, 
umat Islam telah sepakat membolehkannya.” Selanjutnya, dia berkata: 
“Pada prinsipnya: “Semua jenis yang tidak disenangi oleh seseorang 
(apabila dia dipanggil dengan panggilan tersebut) maka hukumnya 
tidak boleh karena di dalamnya mengandung unsur menyakiti hati. 
Wallahu a'lam.” 


Asy-Syaukani dalam Fat-hul @adir mengakuinya, bahkan menukil 
perkataan al-Gurthubi di atas sebagai hujjah. 

Al-Hafizh di dalam mugaddimah Nuz-hatul Albab fil Algab berkata: 
“Semua ini (dilarang oleh syari'at) apabila yang bersangkutan membenci 
julukan tersebut. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





Namun, apabila dia menyenanginya, bahkan menyebabkan dia 
merasa terpuji, maka hukumnya boleh, dengan syarat tidak berlebih- 
lebihan dalam memuyjinya.” 


Dia melanjutkan: “Barang siapa diberi julukan dengan sesuatu yang 
tidak disenanginya, maka dia tidak boleh dipanggil dengan julukan 
tersebut, terkecuali apabila untuk mengenalkannya sehingga ia dapat 
dibedakan dengan yang lain tanpa ada tujuan mencela.” 


Abu Hatim ar-Razi berkata: “Abdah bin Abdurrahim menuturkan 
kepada kami, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abdullah bin al- 
Mubarak tentang seorang laki-laki yang berkata: “Humaid ath-Thawil 
(yang tinggi) dan Humaid al-A raj (yang pincang).” Abdullah menjawab: 
“Apabila untuk menunjukkannya dan bukan untuk mencela cacatnya, 
maka hal itu tidak mengapa.” 


Al-Atsram berkata: “Aku pernah mendengar Ahmad ditanya ihwal 
seorang laki-laki yang dikenal dengan julukannya. Dia pun menjawab: 
“Apabila dia hanya bisa dikenal dengan julukan itu, boleh hukumnya. 
Selanjutnya, dia berkata: “A/-4 masy hanya dikenali orang-orang dengan 
julukan ini. Hal seperti ini akan mempermudah orang yang bersangkutan 
itu dikenal dengan julukan tersebut.” 


Al-Hafizh menuturkan: “Abdurrahman bin Mahdi pernah ditanya: 
“Adakah ghibah terhadap ulama?” Jawabnya: “Tidak ada.” “Mungkin 
Anda pernah mendengar Syu'bah berkata kepada Yahya bin Sa'id: 
“Wahai si mata juling! Bagaimanakah pendapat Anda tentang ini? 
Saya (al-Hafizh) lantas menjawab: Ini tidak menunjukkan bolehnya 
memanggil seseorang dengan cacat yang ia miliki. Komentar yang paling 
baik dalam hal ini adalah: “Mungkin dia berpendapat boleh apabila yang 
bersangkutan ridha dengan julukan tersebut, namun akan lebih baik jika 
panggilan tersebut tidak menggunakan julukan. Akan tetapi, seandainya 
nama lain itu pun tidak disukainya, maka haram menggunakannya. 
Dalam hal ini, asy-Syafi'i melakukan hal yang baik. Dia berkata: Isma'il 
yang disebut Ibnu Aliyyah mengkhabarkan kepadaku ...” kemudian 
asy-Syafi'i memadukan antara pengenalan dan penyelamatan diri dari 
memanggil dengan julukan. Semoga Allah ta'ala merahmatinya.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 Pe 








SIK BE IE SI aka LE IS em 
(ale gann) (RSA AI ab AAN) JUS Jen ene 


1531. Dari Aisyah t&5 , bahwasanya seorang laki-laki pernah memohon 
izin (untuk bertemu) kepada Nabi #&£. Beliau pun berkata: “Izinkanlah 
dia! Dia adalah sejelek-jelek saudara dari kabilah itu.” (Murtafag 'alaih) 


Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya menghibahi 
orang-orang yang suka membuat kerusakan dan sering menimbulkan 
kegelisahan. 





Dia oleh Imam al- Peran (X/471—Fathul Bari) dan 
Muslim (2591). 





1. Hadits ini menghimpun ilmu dan adab sopan santun. Ilmu, karena 
di dalam hadits ini terdapat contoh amal ghibah, namun ia bukanlah 
gunjingan yang tercela menurut syariat. Maksudnya, definisi ghibah 
yang disebut pertama adalah definisi menurut bahasa (etimologi). 
Apabila definisi tersebut diberi suatu pengecualian, maka ia menjadi 
definisi syar'i. Adapun adab sopan santun, sungguh Rasulullah #£ 
tidak menunjukkan perkataan tersebut secara langsung kepada yang 
bersangkutan (mengingat betapa mulianya akhlak beliau) untuk 
menghindari keburukan yang mungkin dia lakukan. Demikian 
ini sebagaimana yang dijelaskan pada teks hadits tersebut: “Setelah 
laki-laki itu memasuki ruangan, beliau berbicara kepadanya 
dengan lemah lembut. Maka Aisyah berkata: Wahai Rasulullah! 
Tadi engkau berbicara seperti itu, lantas engkau berbicara lunak 
(di hadapannya). Beliau bersabda: 





Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 


BEI — MEN 1653 I—, MEI AS Ya el F3 GL RSSG Gl) 


baron su 5 £ £ a02 22 basa 1 mr ng o £ 
Il XS sp SA Ol ie aa BA AE 25, 3) Alma 


(Oa AE EN S3 ja IA K3 Oya 


“Hai Aisyah! Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mereka 
yang dijauhi orang lain karena takut kekejiannya.” Dalam riwayat 
lain: “Wahai Aisyah! Kapan engkau melihatku melakukan kekejian? 
Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari Kiamat 
kelak adalah mereka yang dijauhi manusia (orang lain) karena takut 
akan kekejiannya.” 


2. Boleh menyebutkan orang-orang yang suka membuat kerusakan 
dan kegelisahan. Oleh karena itu, al-Bukhari 45ts memberi judul 
salah satu kitabnya dengan lafazh: “Bab Bolehnya Mengghibahi 
Orang-orang yang Suka Berbuat Kerusakan dan Menimbulkan 
Kegelisahan.” 


3. Menceritakan perbuatan seorang mujahir (orang yang suka berbuat 
kerusakan dan kejahatan dengan terang-terangan) di belakang 
orang tersebut tidak tergolong ghibah yang tercela menurut syariat. 
Akan tetapi, hal itu harus dalam batasan-batasan sebagaimana 
dikemukakan pada pembahasan ihwal contoh-contoh ghibah yang 
dibolehkan. 


4. Perkataan Nabi &£ tentang umat beliau, yaitu dengan menyebutkan 
hal-hal yang tidak mereka senangi, maka itu bukanlah termasuk 


ghibah. 


5. Setiap orang yang mengetahui sebuah perbuatan keji dari orang 
lain, lalu disadarinya bahwa pelaku tersebut dapat memperdaya 
orang ketiga, maka hendaklah ia menasihati, menyarankan, dan 
mengingatkannya. Anggapan bahwa hal ini merupakan suatu 
kekhususan bagi Rasulullah &£ adalah sesuatu yang tidak ada dalil 
pendukungnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Aoateiiko AN Iyan JG 2G Gek WE - Nor 
(Wed) (BS Vai ja 0,45 SG EIG SET U)) 


1532. Dari Aisyah &w dia menuturkan bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Aku tidak yakin Fulan dan Fulan itu mengetahui tentang agama kita 
sedikit pun.” (HR. Al-Bukhari). 


Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang perawi hadits ini, berkata: “Kedua 
orang yang dimaksud adalah orang munafik.” 






| n Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/485—Fathul Bari) 





1. Nabi &£ tidak mengenali semua orang munafik. Oleh karena itu, 
dalam konteks di atas beliau menyatakannya atas dasar dugaan. 


2. Sebagian dugaan boleh hukumnya, (sebagaimana dalam hadits ini), 
karena dugaan beliau lebih merupakan tuntunan agar mewaspadai 
perilaku kedua laki-laki tersebut. Oleh sebab itu, al-Bukhari pada 
Kitab “al-Adab” di dalam kitabnya, ash-Shahih, memberikan judul 
Bab “Dugaan yang Dibolehkan”. 


3. Boleh menyingkap perilaku orang yang diketahui munafik. 


4. Dugaan yang dilarang adalah dugaan jelek terhadap seorang Muslim 
yang baik agamanya dan kehormatannya. 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 








ES Lele gaga 5 ya ab KBE 5S) — Nory 
GS L 3glaag Ea) ui al 3 2m ea 
BIA Blast KjuA UI) Jesse ds I325 JS 

(take isa) (( ABE 3G LAI 155 IG Hal Luh 


1533. Dari Fathimah binti Gais «5 , dia berkata: “Aku pernah 
mendatangi Nabi &£ dan berkata: “Sesungguhnya Abul Jahm dan 
Mu'awiyah telah melamar saya?” Rasulullah #£ bersabda: “Mu'awiyah 
adalah seorang fakir yang tidak berharta, sedangkan Abul Jahm 
adalah seorang yang tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya.” 
(Muttafag 'alaih). 

Dalam riwayat Muslim: “Adapun Abul Jahm adalah seorang yang 
suka memukul istrinya.” Lafazh ini sebagai penafsiran riwayat di atas: 
“Tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya.” Dan dikatakan pula 
bahwa artinya: “Suka pergi jauh.” 





Hadits ini Da asalan oleh Muslim (1480). 


anna nga Ba amjAMlLiervoc—ek,,nr' (i ra) 


Imam al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits di atas, Pen 
ditegaskan dan Ba oleh lebih dari Tarang sda zh (ulama hadits). 





0 BILA : Fakir (miskin). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Dibolehkan mendengarkan perkataan laki-laki dan perempuan 
(bukan mahram) yang ingin meminta fatwa dan sejenisnya. 

Boleh meminang wanita yang telah dilamar selama wanita tersebut 
belum memberikan jawaban atas lamaran orang pertama. 

Boleh menyebut kekurangan orang lain (yang ia dibenci) tanpa 
sepengetahuan yang bersangkutan, selama ini untuk kepentingan 
nasihat, dan amal ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. 
Sebab, seorang yang dimintai pendapat (nasihat) wajib mengatakan 
hal yang sebenarnya dan memberikan saran. Lebih lanjut, ia tidak 
tergolong ghibah karena tidak dimaksudkan untuk mencelanya, 
tidak pula mengobati kemarahannya, ataupun menyakiti hatinya. 
Dianjurkan membimbing seseorang kepada kemaslahatan walaupun 
orang tersebut membencinya. 

Pentingnya menerima nasihat orang-orang mulia dan mengikuti 
bimbingan mereka, karena ia pasti akan memberikan dampak yang 
(terpuji) baik. 

Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang 
diberi kelapangan rezeki keluarganya. 


Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang 
tidak suka memukul istrinya, atau laki-laki yang jarang bepergian 
jauh. Ini berdasarkan penafsiran hadits bahwa yang dimaksudkan 
dengan "tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya” adalah 
“sering bepergian jauh”. 

Seorang wanita wajib melindungi dirinya dari pandangan laki-laki 
apabila dia adalah wanita yang dapat menarik perhatian mereka. 
Dalam hal ini, laki-laki diharamkan untuk melihat mereka. Larangan 
ini mengacu pada perintah Rasulullah #£ kepada Fathimah untuk 
tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum &# sebab dia adalah seorang 


laki-laki buta. 


Wanita shalihah adalah mereka yang berdiam di rumahnya. 
Tidak mengapa apabila seorang laki-laki yang mendatanginya dan 
berbincang-bincang dengannya, selama mereka tidak berkhalwat. 
Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah #&£ kepada Fathimah: 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





“Ber'iddahlah kamu di rumah Ummu Syarik.” Kemudian, beliau 
pun bersabda: “Ummu Syarik itu seorang perempuan yang suka 
dikunjungi Sahabat-Sahabatku. Kalau begitu, ber'iddahlah kamu 
di rumah Ibnu Ummi Maktum.” 


10. Rasulullah &£ memberi alasan ber'iddahnya Fathimah bintu Oais di 
rumah Ibnu Ummi Maktum &5 , karena dia dapat menanggalkan 
pakaiannya sedang Ibnu Ummi Maktum tidak dapat melihatnya. 
Dari hadits ini dipahami bahwa seorang wanita tidak wajib berhijab 
dari laki-laki buta. Adapun hadits “Apakah kalian berdua (Ummu 
Salamah dan Maimunah) buta? Bukankah kalian dapat melihatnya 
(Ibnu Umi Maktum) adalah hadits dha'if sebagaimana akan kami 
terangkan, Insya Allah, pada Bab “Haramnya Melihat Perempuan 
Asing dan Amrad (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) Tanpa 
Keperluan,” dihadits nomor (1626). 

11. Orang yang dimintai suatu pendapat boleh mengajukan solusi 
pilihan selain objek yang sedang diperbincangkan. Demikian itu 
sebagaimana Rasulullah #£ menyarankan Fathimah agar menikah 
dengan Usamah, padahal Fathimah hanya menyebutkan Abul Jahm 
dan Mu'awiyah. 

12. Boleh menyebutkan sifat sesuatu sampai ke klimaksnya (hiperbolis). 
Perbuatan ini tidak dikategorikan berdusta apabila memang tidak 
dimaksudkan sebagai sebuah kebohongan, tetapi ia sekadar untuk 
mempertegas makna dalam penyampaian sifat tersebut. Bukankah 
Mu'awiyah, walau semiskin apa pun tetap, masih mempunyai 
pakaian dan harta benda yang lain? Demikian pula perkataan 
Rasulullah #5: “Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya!” 
Bukankah Abul Jahm juga melakukan shalat, tidur, makan, minum, 
dan mengerjakan hal lainnya selain memukul istri-istrinya? Akan 
tetapi, mengingat dia sering kali memukul istrinya, maka sifat 
tersebut dianggap sebagai sifatnya, Sebagaimana dikatakan: “Barang 
siapa sering melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengannya.” 


» 


13. Perkataan Nabi: “Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya” 
tidak menunjukkan sebuah aib tentang haramnya memukul istri. 
Akan tetapi, hal itu akan benar-benar menjadi aib jika seorang 
suami sering melakukannya tanpa sebab dan alasan yang benar. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Syariat Islam sendiri telah menjelaskan bahwa seorang laki-laki 
boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, 
yang dapat menenteramkan semua pihak. 


14. Boleh saja menikah dengan laki-laki yang tidak setara secara strata 
sosial (sekufu) apabila wanita tersebut menyenanginya. Hal ini jelas 
sebagaimana dalam sabda Nabi #5: “Nikahlah dengan Usamah bin 
Zaid!” Fathimah binti Oais pun menikahinya. Padahal, Fathimah 
binti Gais seorang perempuan dari suku Ouraisy dari Bani Fihri, 
sementara Usamah hanyalah seorang mantan budak. Hadits ini 
menunjukkan hukum tersebut, bahkan dalil inilah yang paling 
kuat dalam masalah tersebut, meskipun kesetaraan (Kafa-ah) dalam 
masalah agama adalah parameter yang paling baik untuk dijadikan 
pertimbangan dan pegangan. Wabillah at-taufig. 





2 LN PNNRIG - DN. 


DB nan Deni 21 NE, Tah “ 
Al Jaa Tana Aa aa an 


- 


Spa kt JSI BA A3 Ja DA ita Nang 


- 
SI desah Sa dn ka Ha Jana 123 
. 
Lo 
(7 


AI Ips Es JI sara aan 


ag 


1 » AG Ta d! Jas Bh $ Par Kenali 
Sesat AI 3 SANG JO ANn Ka 
Haa js Mn na ag 


Knee LAN ES SO 0 BU) BAN AA Y 
(ee win) ea Wale Ga AKAN) 


5. 


3 NGK 
ca 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 





1534. Dari Zaid bin Argam &5 , dia berkata: “Kami pernah pergi 
bersama Rasulullah &£ Za Perang Banil Mushthalig), sedang 
orang-orang menderita kesulitan berat. Abdullah bin Ubay (tokoh 
munafik Madinah?”") pun berkata: Janganlah kalian menginfakkan 
harta kepada orang-orang yang bersama Rasulullah &: sampai mereka 
bubar.” Selanjutnya, ia berkata: “Kalau kita pulang ke Madinah, pasti 
yang lebih mulia (maksudnya dirinya sendiri) akan mengusir yang 
paling hina (maksudnya Rasulullah &£).' (Zaid bin Argam) berkata: 
“Aku pun mendatangi Rasulullah &£ untuk memberitahukan hal itu. 
Setelah itu, beliau memanggil Abdullah bin Ubay. Ubay pun benar- 
benar bersumpah bahwa dia tidak mengucapkannya.” Orang-orang 
yang ketika itu bersama Ubay berkata: “Zaid telah berbohong kepada 
Rasulullah #£.” Hatiku begitu sedih karena ucapan mereka, sampai 
akhirnya Allah ta'ala membenarkanku, yaitu: “Apabila orang-orang 
munafik datang kepadamu (Muhammad)... (OS. Al-Munafigan (63: 1). 
Kemudian, Nabi &£ memanggil mereka untuk memohonkan ampun 
bagi mereka, akan tetapi mereka malah menggelenggelengkan kepala 
(menolaknya).” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/644—Fathul Bari) dan 
Muslim (2772). 





. ATU Ihaau : Bubar. 
e 2: TN aa berat. 


e 13: Menggeleng-gelengkan kesal karena membangkang. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








- 


Boleh membiarkan pemuka suatu kaum dengan tidak menghukum 
mereka terhadap kesalahannya agar para pengikutnya tidak lari. 
Sebaliknya, cukup dengan mencela mereka, menerima alasan 
mereka, serta membenarkan sumpah mereka, walau indikasi- 
indikasi yang sebenarnya menunjukkan hal sebaliknya, mengingat 
tujuan dari hal ini adalah menarik hati mereka. 


Boleh menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh 
diucapkan. Hal ini tidak tergolong fitnah, kecuali apabila murni 
diucapkan untuk berbuat kerusakan. Apabila menyampaikan hal 
tersebut memiliki kemaslahatan lebih besar daripada mafsadatnya, 
maka hukumnya boleh atau tidak apa-apa. 


Orang-orang kafir dan munafik telah sepakat untuk memerangi 
Islam beserta para pemeluknya karena tujuan-tujuan materi dan 
kemaslahatan duniawi. Oleh karena itulah, mereka menganggap 
bahwa dengan tidak menginfakkan harta terhadap umat Islam 
akan membuat mereka meninggalkan agamanya dan berpaling 
meninggalkan Rasulullah #£. 


Barang siapa yang jujur kepada Allah 8& , niscaya Dia tidak akan 
membiarkan orang tersebut bergantung kepada dirinya sendiri. 
Sebaliknya, Allah akan menguatkan dirinya, membebaskannya 
dari fitnah, serta menurunkan wahyu yang untuk membenarkan 
perbuatannya: sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat tentang 
orang-orang munafik untuk membenarkan Zaid bin Argam &: dan 
mengungkap kejahatan kaum ini. 





Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 








Kuras AN ata 2 Me aa 3 A56 164 - yoyo 
ban al TPL Ja J3 OA GL SI Aug de 
Je KL Yaa SUN SA Sa Le 


(dal inn) (SAI 3 Or 3 C3) 


1535. Dari Aisyah & , dia berkata: “Hindun, istri Abu Sufyan, pernah 
berkata kepada Nabi &:: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang 
kikir. Dia tidak memberi nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku, 
kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya?” Beliau 
berkata: “Ambillah (dari hartanya) yang dapat mencukupi kebutuhanmu 
dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafag “alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IK/504, 507—Fathul B&ri) 
dan Muslim (1714). 





. 2 : Kikir. 
. Spa, : Secukupnya (pertengahan antara sikap berlebihan dan 
kikir). 


LaUKUKKKUKUKBKAKUAKUUsNsBUsBSsBASUsBABUKUUBUKsBAUKAUKYAUYUBNSBUSNUNBUANNNYUUNU NYANYIAN LN NE NON Lae 


Rasulullah &£ tidak Ag Fulan dan Fulan 
mengetahui agama Islam. | 
Maksud beliau adalah orang-orang munafik. 


Kanan 


sama Bams $ 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








10. 
1. 
12. 


13. 


14. 





Boleh menyebutkan sifat seseorang yang tidak disenangi apabila 
tujuannya untuk meminta fatwa atau sejenisnya. 


Boleh mendengarkan keterangan salah seorang yang sedang berseteru 
tanpa kehadiran pihak lainnya. 


Siapa yang mengklaim diberi suatu tanggung jawab tanpa terfasilitasi 


dengan baik, maka hendaklah dia membuktikan hal tersebut. 


Boleh mendengarkan pembicaraan wanita yang bukan mahram 
seputar permasalahan hukum dan fatwa. 


Pernyataan seorang istri tentang masalah nafkah lebih kuat dan 
lebih patut didengar karena Nabi &£ tidak meminta bukti penguat 
dari Hindun. 


Nafkah adalah kewajiban suami menurut ukuran yang cukup. 


Nafkah bagi pembantu rumah tangga yang dipekerjakan untuk istri 
adalah kewajiban suami. 


Boleh memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir. 


Tidak boleh membeberkan kekurangan yang dimiliki seseorang. 
Namun, yang diterangkan hanyalah sebatas apa yang diperlukan saja. 


Wajib menafkahi anak sesuai dengan kebutuhannya. 
Seorang istri boleh menanggung dan memberi nafkah anak-anaknya. 


Sesuatu yang (ukurannya) tidak dapat ditentukan secara pasti dalam 
syariat, maka ia dijalankan dengan mengacu pada kebiasaan yang 
baik (al-urf). 

Apabila suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak mengambil 
hartanya (tanpa seizinnya) untuk mencukupi kebutuhannya dan 
demi menghidupi tanggungannya. 

Istri boleh keluar rumah karena suatu keperluan dengan seizin suami 
atau dia mengetahui kalau suaminya pasti akan mengizinkannya. O 


Bab 256 : Ghibah yang Diperbolehkan 


Larangan Namimah 
(Menyebarluaskan Pembicaraan 
Antar Sesama Dengan Tujuan Merusak) 


an 





Dalam bahasa Arab, kata namimah mempunyai beberapa arti, 
antara lain: 


1. Menghasut, menyulut suasana, dan mengangkat pembicaraan untuk 
dipublikasikan dengan tujuan merusak. 


2. Membungkus pembicaraan dengan kebohongan, sebagaimana 
ucapan penyair: 
musuh dalam selimut telah menfitnahmu 
sebelum menyatakan senang dia telah menfitnahmu, 


kapan saja ada kesempatan 
dimanfaatkanlah dia menfitnahmu 
3. Yang tidak bisa menahan pembicaraan dan memeliharanya. Karena 
itu dikatakan: US 356 (5: “Dia tidak memperhatikan pembicaraan 
dan tidak menjaganya.” 


dia menangis karena fitnah yang menyebar 
merebak dan melekat di hati kaum 
karena ulah pemfitnah sang pembohong 


Beberapa alternatif makna di atas lahir dari satu makna umum. 
Dari kata namimah, dan dengan memberikan batasan definisi, maka 
kita akan dapat memahami kata tersebut. Namimah didefinisikan 
sebagai upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum kepada 
kaum yang lain lantas membungkusnya dengan kebohongan dengan 
tujuan menciptakan keburukan serta kerusakan di antara keduanya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


17 od9g 





Hal ini dikarenakan orang yang menyampaikan perkataan tersebut 
menahan dan memelihara pembicaraannya, yang disebabkan kelemahan 
dan rasa hasad yang ada pada dirinya. 


Kata namimah (adu domba) memiliki banyak padanan dalam istilah 
bahasa Arab. Di samping nammam, untuk pemfitnah digunakan pula 
kata gattat, gassis, darraj, ghammaz, hammaz, md-is, atau mumass. 
Oleh karena itu, kata namimah dalam bahasa Arab mencakup semua 
sifat buruk sebab kata tersebut tidak mengandung arti kebaikan walau 
sedikit. Sampai-sampai, seorang penya'ir berkata: 


sahabat bagaikan sarang semut 
sahabat tak berprestasi di sisi Rabbnya. 


itulah sahabat berusaha keras 
namun usaha itu untuk fitnah mengadu domba. 


Allah ta'ala berfirman: 


“Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah.” 


(OS. Al-Galam (687: 11) 


Allah mencela pemfitnah yang melakukan adu domba di tengah 
masyarakat, serta menyebarkan perkataan yang tidak baik dari satu 
pihak kepada pihak yang lain untuk membuat kerusakan di tengah- 
tengah mereka. 


Inilah kiranya gambaran untuk suatu larangan yang tidak boleh 
diikuti dan didengarkan. 


Allah ta'ala berfirman: 
“ 0... 7 » 4 .g 
A2 Ea KALI on Tah ha 
“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya 
Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (OS. @af (50): 18) 


Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab (254): “Haramnya 
Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 





Bab 257 : Larangan Namimah 





Aa 


Sya AN ai Ia 2 J8 Jl raies Uni 53 - NOY1 


(ale gir) me ES Es) 


1536. Dari Hudzaifah &s , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Tidak masuk Surga orang yang suka mengadu domba.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/472—Fathul Bari) dan 
Muslim (105). 


————m——— Perhatian 


Riwayat di atas berdasarkan lafazh Muslim. Adapun yang berstatus 


 Muttajag alaih adalah lafazh: SS Ed Ja Fr 


aa NN Na an n 





1. Seseorang yang mendapat fitnah tidak boleh membenarkan orang 
yang membawa fitnah itu dan tidak berprasangka buruk atas 
orang yang difitnah serta tidak menyelidiki kebenaran fitnah yang 
disampaikan olehnya itu. Akan tetapi, hendaklah ia mencegah 
orang yang memfitnah dan menerangkan bahwa perbuatannya itu 
buruk. Hal itu dikarenakan Rasulullah &£ mengingatkan umatnya 
untuk mewaspadai fitnah. 

2. Barang siapa menghalalkan adu domba, sedang dia tahu bahwa 

| perbuatan itu haram, maka Allah akan mengharamkan baginya Surga. 
Namun, jika dia tidak menghalalkannya, maka orang itu berada di 
bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengadzabnya, maka Dia akan 
melakukannya dan kalau Allah mau, maka diampunilah dosanya. 
3. Wajib membenci pengadu domba karena Allah membencinya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








£ 


KE A3 Sya, Ol Wii et ol 963 Nor 


SI GAS Hamba JUS Ab 33 
SSS SENI Uh ALAN en OS MA 3 


PA EN aan tg ade Gita) (3 aa » Ya A8 Or Y 


Ka 


1537. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah #5 pernah melewati 
dua kubur. Beliau bersabda: “Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini 
sedang diadzab. Mereka tidaklah diadzab karena perkara besar, tetapi 
sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang 
dari keduanya suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi biasa 
tidak melindungi dirinya dari kencingnya.” (Muttafag 'alaih) 

Ini adalah salah satu lafazh dari riwayat al-Bukhari. 

Para ulama berkata: “Maksud: Wa md yu 'adzdzabani fi kabir, artinya 
Kabir fi za'mihima, yakni mereka berdua tidak diadzab karena perkara 


besar, yaitu besar menurut anggapan mereka. Pendapat lain mengatakan 
besar meninggalkannya menurut dugaan mereka. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/317—Fathul Bari) dan 
Muslim (292). 





05X Ad : Pelepah daun kurma yang tidak ditumbuhi daunnya. 
e &53Y: Tidak menjauhi/tidak menjaga diri darinya (air kencing). 


Bab 257 : Larangan Namimah 








1. Tidak boleh meremehkan kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi, harus 
dianggap sebagai dosa besar. 


2. Wajib menghilangkan najis, tidak seperti orang yang berpendapat 
bahwa menyucikan diri hanya wajib pada waktu shalat saja. 


3. Air kencing adalah najis sehingga wajib bersuci dari kencing. 
4. Penegasan adanya adzab kubur. 


5. Penegasan haramnya namimah (adu domba) dan keterangan bahwa 
ia termasuk dosa besar. 


ea eaaan—. PErRGtiOI: Perdnia ——am—mn 


| Dalam salah satu riwayat asy-Syaikhain disebutkan bahwa Nabi &£ 
| menancapkan dua belah pelepah kurma di atas kedua kubur itu, lalu 


| beliau berkata: “Mudah-mudahan belahan pelepah kurma itu bisa dapat 


| meringankan keduanya selama keduanya belum kering.” 


Saya (penulis) berkomentar: “Ini hanya berlaku khusus bagi Nabi &£, 


berdasarkan dalil-dalil berikut: 


| 1. Dalam salah satu hadits riwayat Muslim dari Jabir &5 , Rasulullah &£ 
bersabda: “Sesungguhnya aku pernah melewati dua kuburan yang | 


penghuninya sedang diadzab. Maka dari itu, aku menginginkan 


adzab mereka diperingan dengan syafaatku, selama kedua pelepah : 
kurma itu masih basah.” Hadits ini menunjukkan bahwa hilangnya 


adzab disebabkan syafaat Rasulullah &£, bukan karena basahnya 


kedua pelepah buah tadi. 


"2. Para Salafush Shalih tidak melakukan sunnah Rasul itu. Dari sini, 


jelaslah bahwa: 

a) Salafush Shalih memahami bahwa hal itu disebabkan syafaat 
Rasulullah &£. 

b) Mereka tahu bahwa sifat basah dan lembab bukanlah maksud yang 


sebenarnya. Oleh karena itu mereka tidak mengamalkannya. 

















A Hana nama mana aa Sena bat 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Deen sa 








—aa——— “Perhatian Kedua .. ————————— 


Tidak disyariatkan meletakkan bunga dan menanam pepohonan 
di kuburan. Perbuatan ini adalah bid'ah dhalalah yang tidak pernah 
dilaksanakan oleh Rasulullah #£ sebagai sebaik-baik manusia. Andaikata 
hal itu baik, tentu kaum Salafush Shalih lebih dahulu melakukannya 
sebelum kita. Sesungguhnya, kebiasaan bid'ah di kalangan masyarakat 
Muslim muncul karena mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani serta 
bertaklid kepada manusia-manusia rendahan yang hendak lari dari 
kematian dengan mencari segala macam cara agar selamat. Orang-orang 
itu tidak pernah akan mendapatkan keselamatan dari Allah, kecuali jika 
mereka kembali kepada-Nya. | 


£ 


AN ea 


anakan 


Penegasan mengenai adzab (kubur) yang dapat diringankan atau | 
dihilangkan dengan syafaat Rasulullah &£ menunjukkan bahwa para 
pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat tidak dianggap kafir atau | 
| keluar dari agama Islam, sebagaimana dikatakan kaum al-Khawarij dan 
penganut paham takfir. Bahkan, keterangan ini merupakan implementasi 


dari sabda Rasulullah #£: 


Ba Para Ketiga SA 
| 
| 


ANN NNNNNaN NMMNNNANaNN,| 


“Syafaatku diberikan untuk para naa (na an yang 
| melakukan dosa-dosa besar.” 


INK ABBAS EA SBON 








pr rarunjPPOLLOLLN STT 


As-Suyuthi menyebutkan bahwa sebab pengaruh basahnya pelepah | 
kurma dalam meringankan adzab adalah pelepah tersebut bertasbih | 
kepada Allah ta'ala. Oleh karena itu, dia berkata: “Apabila basahnya | 
pelepah hilang dari rantingnya, maka putuslah tasbihnya.” | 

! 
t 


bertentangan dengan teks ayat al-Our-an yang telah jelas, yaitu firman | 


| 

| 

| 

| 

| Saya (penulis) menyanggahnya: “Alasan ini sangat lemah dan jelas | 
| 

(lan ssle 





Bab 257 : Larangan Namimah 








Pra aa en : KEK i PRA esa | 


“..Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, | 
tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka....” (OS. Al-sr3' (17): 44) 


yakni: “Kalau adzab penghuni dua kubur itu diringankan karena tasbih | 
pelepah tersebut, lalu bagaimanakah kiranya dengan al-Our-an yang | 


| 
| 
As-Suyuthi 4 pun menukil sebuah giyas atau analogi yang salah, | 
| 
: 1 | 
dibaca oleh seorang Mukmin? | 


Saya (penulis) berkata: “Telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan | 
yang dijadikan acuan dalam giyas tersebut tidak benar. Oleh karena | 
itu, giyasnya dinyatakan tidak sah sejak awal. Penting dicontohkan, | 
bahwasanya ibadah itu mengacu kepada at-taugif (ketentuan yang telah | 
ditetapkan oleh syariat). Harap direnungkan, serta janganlah kalian | 
termasuk orang-orang yang lalai.” 





“ 


JB Inten GA IST anda ALA Gl B3 - NOTA 
APE Ie IU KI $ Kill LC 2 


1538. Dari Ibnu Mas'ud &5 , bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Maukah 
aku beritahukan Aa apakah al-adh-hu itu? Ia adalah namimah, 
yaitu omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di 
tengah-tengah orang banyak.” (HR. Muslim). 


Lafazh 4431 (al-adh-hu) dengan fat-hah huruf “ain nya, sukun huruf 
dhadh dan huruf h&4? nya, seperti kata Wajh. Diriwayatkan pula dengan 
bacaan al-'Idhah dengan kasrah huruf “Ain, dan fat-hah huruf dhadh, 
seperti kata al- idah. Al-adh-hu artinya bohong dan mengada-ada. Untuk 
riwayat pertama, yaitu al- adh-hu adalah bentuk mashdar dari kata: 
“Adhahahu 'adh-han, yang artinya: menuduhnya berbohong. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2606). 





4541 : Pembohong keji. 


JI : Omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan 
di tengah-tengah orang banyak. 








Boleh mencari tahu dan menerangkan perihal orang yang melakukan 
kekejian, kebohongan, adu domba, dan ghibah supaya orang-orang 
mewaspadainya. 


Tercelanya sifat memfitnah di tengah-tengah orang na a 


Bab 257 : Larangan Namimah 


Larangan Menyampaikan Pembicaraan Dan 
Omongan Orang Kepada Pemerintah Apabila 
Tidak Perlu, Seperti Takut Menimbulkan 
Kerusakan Dan Sebagainya 





Allah ta'ala berfirman: 


£ (O... 05 Side M3. 3 
“..Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ....” 
(OS. Al-Ma-idah (51: 2) 
Penjelasan ayat ini telah diberikan pada Bab (20) “Tolong-Menolong 
dalam Kebaikan dan Takwa.” 
Banyak hadits dalam bab ini yang telah disebutkan pada pembahasan 
bab sebelumnya. 





Anneke Iyin JET 2255 5 BALA NE TA 
EE 3 Bi Tn ae Lg. - e 
SA tol gasal gass 3 1 AN) 


Cia Ala gta selalu) Area yan al 


1539. Dari Ibnu Mas'ud &: , dia berkata bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Janganlah salah seorang - antara Sahabatku menyampaikan sesuatu 
pun tentang (kejelekan) seseorang kepadaku. Sesungguhnya aku senang 
keluar (bertemu) kalian, dalam keadaan bersih hati.” (HR. Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


0c7 odg 








Dha'if, Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4860), at-Tirmidzi (3896, 
3897), Ahmad (1/395-396) melalui jalur Israil, dari al-Walid, dari Zaid 
bin Za-id, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi ini. 


At-Tirmidzi berkata: “Hadits gharib.” 


Saya (penulis) menegaskan: “Hadits ini seperti yang dia katakan 
(at-Tirmidzi), karena al-Walid bin Abi Hisyam (mantan budak Hamdan) 
seorang yang majhul (tidak dikenal).” | 





1. Sanad hadits ini dha'if. Akan tetapi, kandungannya (hadits ini) 
merupakan teladan dari Nabi #£, yaitu wajib menutupi kekurangan 
sesama Muslim, tidak mencari-cari kekeliruannya, dan tidak pula 
menceritakannya kepada orang lain. Sebab, hal tersebut dapat 
menumbuhkan rasa dengki, benci, dan sakit hati di dalam diri 
mereka. Sungguh hawa nafsu selalu mengajak seseorang kepada 
kejahatan, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah. a 


Bab 258 : Larangan Menyampaikan Pembicaraan dan Omongan Orang kepada Pemerintah... 





Tercelanya Orang Yang Bermuka Dua 





Allah ta'ala berfirman: 
Pn ca mand v3 Pn AOA 52. LAI (Ap LA PL 2. 
' 2 Lp 3 AA ph AN Sa 3 Ul ya ALL 
ae Na 2 re PAPAN ee dk CNP 
OS SIANG JA Sa 


“Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat 
bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu 
malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan 
Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.” 

(OS. An-NisA' (41: 108) 


Ayat ini merupakan sebuah pengingkaran terhadap orang-orang 
munafik yang merahasiakan kejelekan mereka dari manusia supaya 
mereka tidak ditolak, tetapi mereka malah melakukannya secara terang- 
terangan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan 
suara hati mereka. 


Rangkaian ayat ini pun menjelaskan bahwa berdebat demi membela 
miereka sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Anggaplah 
bahwa mereka memang menang di dunia berdasarkan argumen yang 
mereka kemukakan di hadapan para hakim yang hanya memutuskan 
hukum berdasarkan bukti lahiriah sebagaimana dituntut dari mereka. 
Namun, apakah gerangan yang akan mereka lakukan pada hari Kiamat 
kelak, yaitu di hadapan Allah 3:5 , yang tidak terdapat sesuatu pun yang 
tersembunyi dari-Nya? Siapakah gerangan pula yang pada hari itu akan 
diangkat sebagai pembela untuk mendukung klaim mereka? 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


CC7 ng 





Beberapa faedah lain yang dapat dipetik dari kandungan ayat ini: 


1. Pemerintah, hakim, dan mufti memutuskan perkara berdasarkan 
bukti lahiriah. Perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai ibadah 
atau amal shalih. 


2. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum tidak mengubah 
hakikat kebenaran. Maka dari itu, barang siapa yang melakukan 
kezhaliman niscaya akan menanggung dosanya serta mendapatkan 
balasan di hari Kiamat kelak, di sisi Dzat yang tidak tersembunyi 
sesuatu pun di hadapan Dia. 


3. Haram berprofesi sebagai pengacara, lebih-lebih di masa sekarang, 
dengan alasan sebagai berikut: 


a) Profesi pengacara saat ini mengacu kepada undang-undang 
manusia dan aturan-aturan hukum positif. 


b) Mayoritas orang-orang yang menggeluti profesi ini berdebat . 
dengan alasan-alasan bathil untuk menumbangkan yang hag. Tiap-tiap 
pengacara tahu bahwa kliennya zhalim kepada diri sendiri, kepada 
lawannya, dan kepada masyarakat, namun dia tetap mempertahankan 
dan membelanya demi imbalan beberapa dirham saja. 





Kenaletika Ab Tarag JB JB rae 5 Khai GS Not 
3 MB Bell 3 Tan Gala 1 — 
IN JUN IR Ga 5 Oa 4 SL ALI 


V3 GG all ora IS EN AS GA, an 2 


(ue gita) (3x1 253 4g 


Bab 259 : Tercelanya Orang yang Bermuka Dua 





1540. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Engkau akan mendapati bahwa manusia memiliki asal usul yang 
berbeda-beda. Orang-orang terbaik di antara mereka di masa Jahiliyyah 
adalah orang-orang terbaik pula di masa Islam, apabila mereka mengerti 
(ajaran syariat). Dan engkau dapati orang-orang terbaik dalam masalah 
kekuasaan pemerintahan, adalah orang yang paling membencinya. 
Engkau akan mendapati pula orang-orang yang paling jahat adalah 
orang yang bermuka dua, yang datang ke orang-orang ini dengan wajah 
yang satu, lalu datang kepada orang-orang yang lain dengan satu wajah 


lainnya.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/525—Fathul Bari) dan 
Muslim (2526). 






Hadits 


» bus : Sesuatu yang terdapat di dalam bumi (barang tambang). 
Maksudnya, mereka (manusia) mempunyai asal usul yang menjadi 
sandarannya dan yang mereka banggakan. 


0 145 : Mereka mengerti hukum-hukum syariat. 


e SW: Pemerintahan dan kekuasaan. 





1. Keterangan bahwa manusia terbagi menjadi beberapa golongan 
sesuai dengan nasab mereka. 


2. Derajat paling tinggi di dalam Islam adalah mengerti agama. 
3. Memegang kekuasaan pemerintahan merupakan satu hal yang dibenci. 


4. Haramnya sikap mudahanah (mencari muka) dan sikap mukhada'ah 
(memperdaya orang), yaitu orang yang datang kepada seseorang 
dengan satu muka kemudian datang kepada yang lainnya dengan 


muka berbeda. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 













23 & 


ya P3 
fe ka ' 15 TA 217 E$ T- 1 42 & 8 LD GL. 
S3 8 Sea ad Ipa Mb JS Jas Ul sei 

2 2 Ana bersb na . PN NA NA 
Ji K5 JS UE La A5 US JB Kmaie Ha US ISI 


og—.9 TA 
ID PLS YG U 


3 Ke GAN 4 
(Soe ol) aagadenifke adil 


1541. Dari Muhammad bin Zaid, bahwasanya ada beberapa orang berkata 
kepada kakeknya Abdullah bin Umar«#s: “Sesungguhnya kami biasa 
berkunjung kepada para penguasa kami, lalu kami mengatakan kepada 
mereka apa-apa yang berbeda dengan pembicaraan kami ketika telah 
jauh dari mereka.” Ibnu Umars#s berkata: “Pada masa Rasulullah &£, 
hal semacam ini kami anggap sebagai bentuk kemunafikan.” 


(HR. Al-Bukhari) 
n Hadits 


Hadits ini driwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/170—Fathul Bari). 


Dalam riwayat al-Bukhari, kata Sulthanana (penguasa kami) 
berbentuk tunggal. Dan dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kalimat 
“pada masa Rasulullah &£,” tetapi kalimat itu berasal dari riwayat Abu 
Dawud ath-Thayalisi. 





0 KK5NL : Para penguasa kami. 


Bab 259 : Tercelanya Orang yang Bermuka Dua 





1. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Sebagian ulama melarang umat berkunjung kepada para penguasa, 
mengingat adanya kemungkinan timbulnya beberapa mafsadat 
(kerusakan), sampai-sampai Ibnul Jauzi dalam Tualbisu Iblis berkata: 
“Di antara tipu daya Iblis terhadap para fugaha' (ulama) ialah eratnya 
pergaulan mereka dengan para umara' (penguasa), serta mencari 
muka dan tidak mengingkari (kekeliruan) para penguasa, padahal 
mereka mampu melakukannya. 


Boleh jadi para ulama ini memberi mereka rukhshah (kemudahan) 
kepada sesuatu yang seharusnya tidak mempunyai rukhshah, dengan 
harapan mereka mendapatkan imbalan duniawi, sehingga terjadilah 
kerusakan dalam tiga segi, yaitu: 


a. Penguasa 


Dia berkata: “Kalau aku tidak berada di atas kebenaran, niscaya 
ulama ini akan mengingkarinya. Namun, bagaimana mungkin dia 
akan mengingkari perbuatanku padahal sudah memakan hartaku?” 


b. Rakyat awam 


Dia berkata: “Tidak mengapa dengan penguasa ini, tidak pula 
dengan harta dan perbuatannya, karena Fulan, seorang ulama, tetap 
dekat dengannya.” 


c. Al-Fagih (ulama) 


Dia telah merusak agama Islam melalui tindakan dan sikapnya 
tersebut. 


Iblis telah mengelabui para ulama dengan mengunjungi penguasa 
sehingga mereka berkata: “Kami mengunjunginya dengan tujuan 
untuk membela orang Muslim.” 


Tipu daya syaitan ini pun terungkap tatkala penguasa tersebut 
dikunjungi oleh orang selain Muslim, maka dia segera memberikan 
pembelaan terhadapnya karena ada sesuatu yang dikaguminya. 
Boleh jadi yang membuat cacat ulama itu adalah kebersamaannya 
dengan penguasa. 





Intinya, mengunjungi para penguasa mengandung risiko besar, 
sebab niat yang baik pada awalnya bisx berubah karena tuntutan 
penghormatan dan faktor pemberian. Mungkin juga karena selalu 
ingin bersama mereka, tidak mau meninggalkan kebiasaannya 
bermuka dua, dan tidak mau menegur atau mencegah mereka. 


Sufyan ats-Tsauri &5 menyatakan: “Aku tidak khawatir apabila 
mereka menghinaku. Yang aku khawatirkan adalah apabila mereka 
menghormatiku sehingga hatiku menjadi condong kepada mereka.” 


Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali &1g berkata terkait syarah 
hadits ini: “Tidak ada dua ekor serigala yang lapar bersama-sama.” 
Banyak ulama Salaf yang melarang mengunjungi para penguasa jika 
hendak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka. 
Di antara mereka yang melarang perbuatan tersebut adalah Umar 
bin Abdul Aziz, Ibnul Mubarak, ats-Tsauri, dan lainnya. 


Ibnul Mubarak &t& berkata: “Orang yang beramar ma'ruf 
dan bernahi mungkar menurut kami bukanlah mereka yang 
mengunjungi para penguasa lalu menyuruh dan melarang mereka. 
Akan tetapi, orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar 
adalah orang yang menjauhkan diri dari mereka.” 


Demikian ini mengingat bahaya yang timbul dikarenakan 
mengunjungi mereka. Sebab, terkadang ketika hubungan antar 
keduanya masih jauh, seseorang mengira bahwa dia lebih dapat 
beramar ma'ruf dan bernahi mungkar serta menyalahkan mereka, 
namun setelah berhadapan dan berdekatan, hatinya pun berubah 
menjadi cenderung kepada mereka karena cinta akan kemuliaan 
penguasa yang tersembunyi di dalam hati. Akibatnya, orang itu pun 
mulai mencari muka serta bersikap lemah lembut, bahkan boleh 
jadi dia berubah menjadi senang dan cinta terhadap mereka, apalagi 
jika para penguasa sendiri mencintainya dan menghormatinya serta 
menerimanya sebagai orang terdekat mereka. 


Kasus ini pernah dialami oleh Abdullah bin Thawus bersama 
sebagian penguasa di hadapan ayahnya, Thawus, sehingga ayahnya 
pun marah atas perbuatan anaknya itu. 


Bab 259 : Tercelanya Orang yang Bermuka Dua 





Sufyan ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin 
“Abbad. Di dalam suratnya dia berkata: “Waspadalah untuk tidak 
mendekati dan bergaul erat dengan para penguasa dalam hal apa pun. 
Janganlah engkau terpedaya, hingga dikatakan kepadamu: “Mintalah 
pembelaan! Belalah orang teraniaya! atau engkau mengembalikan 
hak orang lain.” Sesungguhnya hal itu merupakan tipu daya Iblis yang 
dibuat sebagai batu loncatan oleh para gurra” (pembaca al-Our-an) 
yang hanyut dalam kemaksiatan.” 


Seorang ulama Andalusia, Ibnu Abdil Barr 45, berkata dalam 
Jami' Bayanil Ilm pada akhir bab yang di dalamnya disebutkan 
tentang kecaman ulama Salaf terhadap kunjungan kepada para 
penguasa: “Maksud bab ini adalah kunjungan kepada penguasa 
yang zhalim dan fasik. Sedangkan penguasa yang adil dan mulia, 
maka mengunjunginya, menengoknya, dan membantunya untuk 
kebaikan merupakan salah satu amal kebaikan yang paling utama. 
Tidak tahukah Anda bahwa Umar bin Abdul “Aziz selalu ditemani 
oleh para ulama, seperti Urwah bin az-Zubair dan yang setingkat 
dengannya, juga Ibnu Syihab dan yang setingkat dengannya. Ibnu 
Syihab juga berkunjung kepada penguasa bernama Abdul Malik dan 
anak-anaknya sepeninggal Umar. 


Di antara para ulama yang sering berkunjung kepada sulthan 
(penguasa) adalah asy-Sya”bi, Oabishah, Ibnu Dzuaib, dan Raja-a 
bin Haiwah al-Kindi. Juga Abul Migdam, salah seorang yang alim 
dan mulia, al-Hasan, Abu az-Zinad, Malik bin Anas, al-Auza'i, asy- 
Syafi'i, dan beberapa jamaah (ulama) lainnya yang terlalu banyak 
jika harus disebutkan di sini. 


Jika seorang ulama mendatangi penguasa sekali-sekali saja, 
sekadar untuk keperluannya, dan dalam kunjungannya dia 
berkata yang baik dan membicarakan ilmu syar'i , maka itu adalah 
perbuatan yang baik. Ketika itulah, dia berada dalam ridha Allah 
sampai kelak menemui-Nya. Akan tetapi, biasanya fitnah di balik 
itu lebih dominan, maka yang paling selamat adalah meninggalkan 
kebiasaan tersebut.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Saya (penulis) berkata: “Mereka telah mengatakan kebenaran, 
berbuat baik, dan setia memberi nasihat. Semoga Allah merahmati 
mereka. Mereka itu bagaikan pemberi peringatan yang tidak akan 
membohongi anggota keluarganya. Bagaimana mereka tidak akan 
demikian, sedang mereka telah mendengar sabda Rasulullah #£ 
yang shahih dengan jalur-jalurnya, yang diriwayatkan oleh ulama 
Ashhabus Sunan, selain Ibnu Majah, dari hadits Ibnu Abbas: 
“Barang siapa yang mendatangi sulthan (penguasa) maka dia pasti 
mendapat bencana.” 


Haram bermuka dua dalam pembicaraan. 


Barang siapa mengatakan sesuatu di hadapan seseorang berbeda 
dengan apa yang diucapkan ketika tidak bersamanya, maka hal itu 
adalah kemunafikan. 


Pemahaman para Sahabat -##« mengenai agama itulah pemahaman 
yang sah menurut syariat. Pemahaman itu merupakan hujjah untuk 
orang-orang setelah mereka sampai hari Kiamat. O 


Bab 259 : Tercelanya Orang yang Bermuka Dua 





Larangan Berdusta 





Al-kidzb (dusta) atau bohong ialah memberitahukan sesuatu tidak 
seperti kenyataannya, baik dengan sengaja ataupun karena tidak tahu. 


Allah ta'ala berfirman: 


£ (OPEN NO MY SEN OP 
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...” 
(OS. Al-Isra' (17): 36) 


Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab “Larangan 
Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 


Allah ta'ala juga berfirman: 
- Lo. GG - 8. 
IE EN TLIF oo Jask Ep 


“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat 
pengawas yang selalu siap (mencatat). ” (OS. Oaf (501: 18) 


Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab (254) “Haramnya 
Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 


“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya E 
melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas | 
yang selalu siap (mencatat). ” | 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





NAZ Ae 





Kan te Ir JE:JE redite 3 ALA Jl GE NS 
JI Sir Kai SINGA dia & Ganal! 1D) 
Jl sap Po aEts an La - oa 


- 


& SIS JI ob Re) de 25 Sa BAAK Sa 
(aske it) (us AN KS Eh 


1542. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia berkata bahwa.Rasulullah &£ bersabda: 
“Sesungguhnya jujur Aan ana kepada kebaikan dan kebaikan akan 
membawa ke Surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga 
tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya 
bohong membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan 
membawa ke Neraka. Sungguh seseorang masih saja berbohong sehingga 
di sisi Allah dia tercatat sebagai seorang pembohong.” (Murtafag 'alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (54) pada Bab (4): “Kejujuran.” 





NS Ra 5 ATI gaya yi ale Ip - Yr 
PES K3 3 3) "JG Iesasteri " 
NX z5 3 ja ilat aa min ak an 


ANT 


LAS GIE IE Kila AS BAL ISI GE j3 IS) 


Ade gas) ( (S3 


Bab 260 : Larangan Berdusta 





1543. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ashue#s, bahwasanya Nabi &£ 
bersabda: “Empat sifat, yang barang siapa keempat sifat ini terdapat 
di dalam dirinya, niscaya dia menjadi seorang munafik murni. Barang 
siapa terdapat pada dirinya salah satu dari keempat sifat tersebut, 
maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia 
meninggalkannya, (yaitu): “Apabila dipercaya ia berkhianat, apabila 
berbicara ia berdusta, apabila melakukavn perjanjian ia melanggar, dan 


apabila berperkara dia jahat.” (Muttafag 'alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (689, 690) pada Bab (86): “Menepati janji.” 








wa ane 


J6 PRA cal aa pkn g 9 Ntt 


Ja $ Ta aan Lo Aan s- 9? Tr ara “as 33) 
- 
Pama 0 


3 
Pa eat or2$ Pam Ro 3 AG OP Oa 20 - Late 
CB les Gal PN Maa 


£ 


sap DIA se Te da mall an 
(Sel) (3 d3 


1544. Dari Ibnu Abbaseg2s, dari Nabi &£, beliau bersabda: “Barang 
siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia 
mimpi, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat di antara dua buah 
biji gandum, sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa 
yang mendengarkan pembicaraan (ghibah) tentang suatu kaum, padahal 
mereka membencinya, niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih 
ke dalam kedua telinganya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa yang 
menggambar suatu gambar (makhluk hidup) niscaya dia akan disiksa 
dan diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalamnya, padahal dia 
bukanlah peniup roh.” (HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Lafazh Iss artinya dia berkata telah bermimpi (melihat sesuatu 
dalam tidurnya), padahal dia berdusta. Adapun lafazh EV! artinya 
adalah timah panas. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427—Fathul Bari). 





1. Haram berbohong tentang sebuah mimpi. Perbuatan ini merupakan 
salah satu dosa besar karena pada hakikatnya adalah berdusta kepada 
Allah, Sedangkan berdusta ketika sedang sadar merupakan kedustaan 
kepada makhluk. 


2. Pembebanan (perintah) terkadang untuk tujuan hukuman. 


3. Allah membalas hamba-Nya dengan hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. 


4. Mimpi bohong itu berasal dari syaitan karena itu Rasulullah #£ 
memberinya nama hulm, tidak memberinya nama ru'ya. Hulm 
di sini berarti kebohongan yang berasal dari syaitan. 


5. Haram menentang Allah, (yang menyaingi) Sang Pencipta, tentang 
penciptaan makhluk-Nya. 


6. Barang siapa yang keluar dari ketentuan “ubudiyyah (peribadatan) 
maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai kadar perbuatannya. 


7. Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak ada Pencipta selain Allah #5 . 


8. Haram memata-matai, mencari-cari aib, dan juga berprasangka 
buruk kepada orang lain. 


BIA LA, 
Pa Sa 


Bab 260 : Larangan Berdusta 








Jendeita GAN JG IE Wa AE jl yeh - Nota 
(wed) (GP Je aa ja Ga ea ih) 


1545. Dari Ibnu Umarcgs, dia berkata bahwasanya Nabi &£ bersabda: 
“Kebohongan yang paling besar adalah seseorang memperlihatkan kedua 
matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat.” (HR. Al-Bukhari) 

Maksudnya ialah seseorang berkata: “Aku bermimpi tentang sesuatu,” 
padahal dia tidak memimpikannya. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427—Fathul Beri). 





0 gal: Bentuk jamak dari kata firyah, yaitu kebohongan besar yang 
dikagumi. 





1. Keterangan ketentuan haramnya berbohong tentang suatu mimpi. 


MR ena 
“pt TuS 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











- OI KG Manna ana an EN Anh 
adl gw as :JG ANA 1. Cr 0 yeonti 03 — 1041 
an TN - 


Tes ah mna IA Ol 25 TT 


sa OT Kara 1) ata 


| ta 

ea NE Kh serat se 5. BE SS 
SA ISI selada Jan dk UI Up Akan SMAN Ih, 
kal AAA al ASI Keaa jh TAL5 Pub KA 3G 
3 Ya data PA Ia KA dh IS ASASI ARE 
-— Ane asah an 
Sola La Idul Ge GE) JET Ea js 
AA) le ye JP AA La Le Id VE 
33 s2 36 3 Sp capas Ia Hal Aa SEA ISI 
S3 IA d3 di Insha it ta 
SSL at U Jis Jai ENI aa Jl JS 
CI 3 A 3 SE M3 Ha PA ve Ps 
(SPI 3 JS Ja HS kie 35 3 ES 


Bab 260 : Larangan Berdusta 





GAES "31 18)) :Je A(Solis Ls Ul Ge 13) :JE 


JG La MAN Jia Je A3 HI IK 
239 Jay 4 and Isis A3 KLS diah cBAl A3 156)) 


aa 


Ta. 


SI Li Beer, Tara sa ba aa She 
U KALE AES SME IE AA UE 3S 
Pagi S1 ce Jas Pn an ai Ben 
kt an js PN eng I3 
ap ana Cs UI SN GS 
LB A33 KAN BEA PAK SA 3 
LB GS KI 6S 3 Sui 
35 SE SU KELSU SAE GI 1 VE Sol La 1) 


# 


bale RS asha S3 ea SE Tata s 
din NN Na AG LI AB 1155 AG333 3E 
BILA bass pebenn ga 
Yes tah ai Tn J3 ENI sb 3 Ih 
S3 3 0 AA 3 BN IS ISI selam MIE 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





IP SG WALEAG GAEN SAI 1d YG teh Lag SI Le 


# 


Jan aa - Bt: ep 1333 


A33 orl3 H3 yah KA Hinah JI G3 (5G Tn 
CE LI AI Has Men aa ai 
s3 Laba PA HA as LE ta IS aa B3 JS, 


23 PIL AI 3 14 IYA AI VE SIT 
ep pa Se PG Ami iala 3S en AA 
BUS AE HA OP GESER Buas 


£. 


Ia Bg 91 KS sah IG) :JE 1 yA 
HI YG sel KET Jia 33 156 A32 5 sa Kai 
NE ALE IKA AK AN IG DE el a DN 


- 
(3 


KN A5 et, Gb eh das eh ae 


Ip sal IIA tuna 


Bab 260 : Larangan Berdusta 





SESI AS BASIS ats Ja AA JII SEA Jl 
apa An Pas aa KA UNY Je Eh, 
AN 3 ks le An Ar 5 
Jl Te 43 4 S3 ja Atuh CN SE Tel dah, 
5 Mn Batan ja Se 
Gal SI UT Anal SG 12 2 sesal In YAA 
(Gas Kena Ka 
Gakani 3 daa AGAN 8 33)) TT 2933 
jaga AN Ip JAS NGS,AAN BN db1 J323 6 
KS era ai |, segi tas A5 GIE Ha 
A2 SANG BIL SE NAS G3 Kab ai tab 
0 dn) (4S AN 3S 
Jasa IE ala KI S5) Ab 35 
Ma yes H3 IN ELEB)) J3 33 5 RKA 
1436 35 BAE 6 sita onehts ne 
(G3 5 IS Mg aa Ia MAA Ii done Si 


& 3 


—A 


Su 


“0 


aa 


Li 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





8 J5 2) A5 (3S PA 5 
Se IX G3 5 aa IS ep bag S 
BI 5 Bang sal YAN jae 
Ji GAJAH Ya G8 La Ga 
8 3) Aga (SS USA 3 aa A3 A3 3 Sh 
Jt G3 Aga Man KIS GIEG aa 
SAK Aa GE ca) Ags (OA SG 
5 Eh SN 3 25 Ae Je KASI Sah 
2 GAB A8 (sal) A35 (GAN es Jl au 
K3 Ja S5 IBU K2 AS OA dn Ale R53 
Sl al NI aa 23 Lana 
Igo Cp elagA SG SIS sah Lila oral 2 3 
Its dp 5b Tn Ca sa Dp (Iu Liang 
NG Iis Gasi SES Eli aka D3 NG AN 
(Bija BSI JS diikat N 915 al s3 


Gi ol3)) 


Bab 260 : Larangan Berdusta 





1546. Dari Samurah bin Jundab &s , dia berkata: “Salah satu hal yang 
sering ditanyakan Rasulullah &£ kepada Sahabat-Sahabatnya adalah: 
“Adakah di antara kalian yang bermimpi? Di antara mereka pun ada 
yang menceritakan mimpinya. Suatu pagi beliau pernah mengatakan 
kepada kami: “Semalam dua orang datang kepadaku lalu mereka berkata: 
“Pergilah.” Aku pun pergi bersama keduanya. Dalam perjalanan, kami 
pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, sementara 
seorang laki-laki lain berdiri di dekatnya sambil memegang batu besar. 
Laki-laki yang berdiri pun menjatuhkan batu tersebut ke kepalanya, 
sehingga pecah dan hancur bersama batu tersebut berkeping-keping. 
Kemudian, laki-laki itu mengumpulkan pecahan batu tadi dan dia tidak 
kembali kepada orang tersebut sampai kepalanya telah pulih seperti 
semula. Setelah itu, ia mendatangi orang tersebut dan mengulangi apa 
yang telah ia lakukan kepadanya sebelum itu.” Rasulullah melanjutkan: 
“Kukatakan kepada kedua orang tadi (yang membawaku) itu: “Mahasuci 
Allah! Apa ini? Mereka mengatakan: “Pergilah! Pergilah! 


Kami pun pergi, kemudian kami bertemu dengan seorang laki-laki yang 
sedang telentang dan menyandarkan tengkuknya, sementara di dekatnya 
ada seorang laki-laki lain yang berdiri memegang sebuah kaitan besi. 
Kemudian, memegangi salah satu sisi wajah orang yang telentang, 
lalu merobek-robek mulut orang tersebut sampai ke tengkuknya, dari 
hidung sampai ke tengkuknya, dan dari mata sampai ke tengkuknya. 
Setelah itu, dia beralih ke sisi wajah yang lain, lantas melakukan seperti 
yang dilakukan pada sisi sebelahnya. Sebelum dia selesai melakukannya 
pada sisi tersebut, sisi wajah lainnya telah kembali daa semula. Orang 
itu pun beralih ke sisi wajah tersebut dan mengulangi apa yang telah dia 
lakukan sebelumnya.” Samurah melanjutkan: “Aku bertanya: “Mahasuci 
Allah! Ada apa dengan kedua orang ini?” Mereka mengatakan kepadaku: 
“Pergilah! Pergilah! 


Kami pun pergi lagi, kemudian kami bertemu semacam tungku api. 
Samurah berkata: “Aku mengira beliau berkata: “Di dalamnya terdengar 
kegaduhan dan suara-suara.” Kami pun melihat ke dalamnya, ternyata 
di sana terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka dijilat api 
dari bawah mereka. Setiap kali api menjilat, mereka pun berteriak.” Aku 
bertanya: “Siapaorang-orangini” Keduanya menjawab: Pergilah! Pergilah!” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kami pun pergi. Di perjalanan itu kami bertemu sebuah sungai. 
Samurah berkata: Aku kira beliau mengatakan: “Berwarna merah 
seperti darah. Di sungai itu, ternyata ada seorang laki-laki yang 
sedang berenang, sementara di tepinya ada seorang laki-laki yang telah 
mengumpulkan batu-batu yang besar. Setiap kali dia berenang di sungai 
itu dan mendatangi laki-laki yang telah mengumpulkan batu tersebut, 
laki-laki itu pun membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu itu 
ke dalamnya. Kemudian, dia berenang lagi, lalu kembali ke tepi. Setiap 
kali dia kembali, laki-laki itu.membuka mulutnya lalu menyuapkan 
batu kedalamnya.” Kukatakan kepada mereka: “Ada apa dengan kedua 
orang ini?” Mereka menjawab: “Pergilah! Pergilah!” 

Kami pun pergi. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang laki-laki 
yang sangat seram atau laki-laki paling jelek yang pernah engkau lihat. 
Orang itu menyalakan api di dekatnya lalu berjalan di sekelilingnya. 
Aku bertanya kepada mereka berdua: “Siapakah orang ini? Mereka 
menjawab: “Pergilah! Pergilah! 


Kami pun kembali pergi, kemudian kami melewati suatu taman yang 
amat subur dan penuh dengan keindahan berupa tanaman musim semi. 
Di tengah kebun itu terdapat seorang laki-laki yang jangkung menjulang 
ke langit, bahkan kepalanya hampir-hampir tidak terlihat olehku. 
Di sekelilingnya terdapat anak-anak yang banyak sekali, yang sama 
sekali belum pernah aku lihat sebanyak itu. Aku bertanya: “Siapa ini? 
dan siapa mereka?” Keduanya menjawab: “Pergilah! Pergilah!” 


Kami pun pergi lagi. Di perjalanan kami bertemu pohon besar yang 
belum pernah kulihat pohon yang sebesar dan sebagus itu! Keduanya 
berkata: “Naiklah ke pohon itu.' Kami pun menaikinya untuk menuju 
ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan batu bata perak. 
Kemudian, kami mendatangi pintu kota dan meminta agar ia dibuka. 
Pintu itu pun dibuka untuk kami, lalu kami memasukinya dan bertemu 
beberapa orang laki-laki yang separuh tubuhnya sangat indah, melebihi 
keindahan orang yang pernah kamu lihat. Sementara itu, separuh tubuh 
lainnya sangat jelek, lebih jelek daripada orang yang pernah kamu lihat. 
Kedua (orang yang membawaku) berkata kepada mereka: “Pergilah 
kalian dan terjunlah ke sungai itu.” Itu adalah satu sungai yang melintang, 
yang airnya sangat putih dan jernih, bagaikan susu yang mengalir. 


Bab 260 : Larangan Berdusta 





Mereka pun pergi lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu, 
mereka kembali kepada kami sedang rupa tubuh mereka yang jelek telah 
hilang sehingga mereka menjadi orang yang paling bagus keadaannya. 


Rasulullah &£ melanjutkan: Keduanya berkata kepadaku: “Ini adalah 
Surga “Adn dan di sanalah tempat tinggalmu.' Aku pun memandang 
ke atas, terlihat olehku sebuah istana putih seperti awan. Mereka berkata 
kepadaku: “Inilah rumahmu!” Aku berkata kepada mereka: “Semoga 
Allah memberkati kalian berdua. Izinkanlah aku memasukinya!' Mereka 
menjawab: “Kalau sekarang ini, tidak boleh, namun engkau pasti akan 
memasukinya kelak. 


Aku kembali bertanya kepada mereka: “Sejak semalam, aku melihat 
berbagai keanehan (selama bepergian). Apa gerangan yang kulihat itu? 
Mereka pun menjawab: “Kami akan memberitahukannya kepadamu. 
Laki-laki pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dipecah dengan 
batu, adalah orang yang hafal al-Our-an, tetapi dia melalaikannya dan 
tidur meninggalkan shalat wajib. Sedang laki-laki yang engkau datangi, 
yang mulutnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, yang hidungnya 
dirobek-robek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek-robek sampai 
ke tengkuknya, adalah orang yang pergi dari rumahnya lalu menebarkan 
kebohongan hingga tersebar ke mana-mana. Sementara laki-laki dan 
perempuan telanjang yang berada di dalam tempat seperti tungku api, 
mereka itu para pezina. Adapun laki-laki yang engkau datangi sedang 
berenang di sungai lalu disuapi dengan batu, orang itu adalah pemakan 
riba. Sedang laki-laki yang kelihatannya amat seram, yang menyalakan 
api dan berjalan di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah Malaikat Malik, 
penjaga Jahannam. Sedangkan laki-laki jangkung di kebun itu adalah 
Ibrahim, Adapun anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak yang 
baru lahir lalu mati dalam keadaan suci.” 


Dalam riwayat al-Bargani disebutkan: “Dilahirkan dalam keadaan suci.” 
Sebagian kaum Muslimin bertanyaa: “Wahai, Rasulullah! Bagaimana 
dengan anak-anak kaum musyrikin?” Rasulullah #£ menjawab: “Juga 
anak-anak kaum musyrikin.” Mengenai kaum yang separuh tubuhnya 
bagus dan separuh lainnya jelek, mereka adalah orang-orang yang 
mencampur amal baik dengan amal buruk, lalu Allah memaafkan 
mereka.” (HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Dalam salah satu riwayat Imam al-Bukhari dikatakan: “Semalam aku 
(bermimpi) melihat dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu mereka 
membawaku pergi ke suatu tanah suci.” Kemudian dia pun menyebutkan 
hadits tersebut selengkapnya. Rasulullah &£ berkata: “Kami pun pergi 
ke sebuah lubang seperti tungku api. Bagian atasnya sempit, sedangkan 
bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Apabila apinya 
naik, maka naik pula penghuninya, sampai-sampai mereka hampir saja 
keluar karenanya. Apabila apinya padam, maka mereka pun kembali lagi 
ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan 
yang telanjang.” 

Di dalam riwayat tersebut dikatakan (dengan lafazh): “Hingga kami pun 
mendatangi sebuah sungai dari darah.” (Dalam riwayat ini, perawi tidak 
ragu meriwayatkannya.) Di sana ada seorang laki-laki berdiri di tengah 
sungai dan seorang laki-laki lain di tepi sungai. Di depannya ada batu, lalu 
orang yang di tengah sungai menuju kepadanya. Begitu dia hendak keluar 
dari sungai, dilemparkanlah batu ke mulut orang itu sehingga dia kembali 
ke tempat semula. Demikianlah seterusnya. Setiap kali orang itu hendak 
keluar, mulutnya dilempari batu sehingga dia kembali sebagaimana 
keadaan semula.” 


Dalam riwayat ini juga disebutkan: “Kedua orang tersebut membawaku 
naik ke atas pohon, lalu mereka memasukkanku ke dalam sebuah negeri 
terindah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di dalam negeri itu 
terdapat orang-orang tua dan orang-orang muda.” 


Dalam riwayat ini dijelaskan pula: “Orang yang engkau lihat mulutnya 
dirobek-robek tadi adalah seorang pendusta. Orang ini mengatakan 
kebohongan, lalu menyebarkannya ke mana-mana, ke seluruh penjuru 
tempat. Oleh karena itulah, orang itu akan diperlakukan seperti yang 
engkau lihat sampai hari Kiamat.” 


Masih dalam riwayat ini dijelaskan: “Orang yang engkau lihat kepalanya 
dirobek-robek adalah laki-laki yang Allah ajarkan al-Our-an kepadanya, 
namun pada malam harinya dia tidur tidak membacanya dan pada siang 
hari dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, dia akan diperlakukan 
demikian sampai hari Kiamat. Sementara negeri pertama yang engkau 
masuki adalah negeri orang-orang yang beriman. Adapun negeri yang 
kedua adalah negeri para syuhada. Aku adalah Jibril, dan ini Mikail. 


Bab 260 : Larangan Berdusta 








Angkatlah kepalamu.” Aku pun mengangkat kepalaku, dan ternyata di 
atasku tampak seperti awan. Keduanya pun berkata lagi: “Itulah tempat 
tinggalmu.” Aku berkata: “Izinkanlah aku memasuki tempat tinggalku.” 
Keduanya berkata: “Sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau 
sempurnakan. Andaikata engkau telah menyempurnakannya, pasti 
engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu.” (HR. Al-Bukhari) 


3. 


Kata 451, 45 : Kata ini memakai huruf tsa dan huruf ghain, artinya 
merobek-robek atau mencabik-cabik kepalanya. 


Kata 531935 : Berguling-guling. 

Kata SK : Dengan huruf kaf dan huruf lam berarti kaitan besi. 
Kata 45553 : Memotong-motong. 

Kata (5,5 : Ditulis dengan dua huruf dhadh, artinya berteriak-teriak. 


ag 


Kata 5x5 : Ditulis dengan huruf fa dan ghain, artinya membuka. 


Kata $UJI : Ditulis dengan huruf mim berharakat fat-hah, artinya 
pemandangan. 


Kata 4455 : Ditulis dengan huruf ya berharakat fat-hah, huruf ha 
berharakat dhammah, dan huruf syin, artinya menyalakannya. 


G s 
Pano,3 £ 


Kata Xx 155, : Ditulis dengan huruf mim berharakat dhammah, huruf 
“in berharakat sukun, huruf ta berharakat fat-hah dan huruf mim 
berharakat tasydid, artinya tumbuhannya panjang-panjang (subur). 


Kata 4555 : Ditulis dengan huruf dal berharakat fat-hah, huruf wawu 
berharakat sukun, dan huruf ha, artinya pohon yang besar. 


Kata 254 : Ditulis dengan huruf mim berharakat fat-hah, huruf ha 
berharakat sukun, dan dengan huruf dhadh, artinya susu. 


Kata &,& 455 : Naik, sedangkan 142 yang ditulis dengan huruf shad 
dan Gin berharakat dhammah, berarti tinggi. Kata SE! yang ditulis 
dengan huruf ra berharakat fat-hah dan huruf ba dua kali, artinya awan. 


adits 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/438-439—Fathul Bari). Demikian 
juga riwayat kedua (I1I/251-252 -Fat-h). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





























IE SIS : Dzdt merupakan partikel atau kata tambahan, yang 
termasuk dalam penyandaran suatu kata terhadap kata itu sendiri. 


Ssg : Jatuh. 
G3) gk : Telentang menyandarkan tengkuknya. 
1555 : Salah satu ujung sisi mulut. 


2 : Tempat menyalakan api untuk memasak roti (tungku). 





Menceritakan mimpi pada waktu shubuh lebih utama daripada di 
waktu-waktu lainnya, sebab orang tersebut masih mengingatnya 
karena waktunya masih berdekatan dengan kejadiannya. 


Dianjurkan untuk menanyakan seseorang yang mengalami mimpi 
dan mendengarkannya. 


Penegasan adanya adzab kubur serta bahwasanya sebagian orang 
yang bermaksiat akan diadzab di alam barzakh. 


Boleh merangkum ilmu, yaitu menggabungkan beberapa masalah 
menjadi satu himpunan, kemudian diurutkan secara sistematis agar 
gambaran umumnya tertanam di dalam pikiran. 


Peringatan agar tidak tidur meninggalkan shalat fardhu. 


Peringatan agar tidak menelantarkan al-Our-an bagi mereka yang 
telah menghafalnya. 


Peringatan agar menjauhi zina, riba, dan sengaja berbohong karena 
semua itu termasuk dosa-dosa yang dapat membinasakan. 


Anjuran menuntut ilmu dan mengikuti orang yang mencarinya. 


Keutamaan para syuhada dan bahwa tempat tinggal mereka adalah 
yang paling tinggi nantinya. 


. Barang siapa yang amal kebaikan dan keburukannya sama, niscaya 


Allah akan mengampuninya. O 


Bab 260 : Larangan Berdusta 


Berbohong Yang Diperbolehkan 





Ketahuilah, walaupun pada dasarnya berbohong itu diharamkan, 
akan tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang membuatnya boleh 
dilakukan, dengan beberapa syarat yang telah saya jelaskan dalam 
kitab al-Adzkiar. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembicaraan 
merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan terpuji 
yang bisa dicapai tanpa harus berbohong, maka haram berbohong 
dalam hal tersebut. Namun, andaikan hal itu tidak dapat dicapai selain 
dengan berbohong, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Demikianlah, 
apabila tujuan yang akan dicapai merupakan hal yang mubah, maka 
berbohong untuk memperolehnya juga mubah. Jika tujuan itu wajib, 
maka bohongnya juga menjadi wajib. Apabila ada seorang Muslim yang 
bersembunyi karena dikejar orang zhalim yang hendak membunuhnya 
atau merampas. harta yang disembunyikannya, lalu seseorang ditanya 
tentangnya, maka dalam hal ini dia wajib berbohong untuk melindungi 
orang tersebut dari kejaran orang zhalim ini dengan merahasiakan 
keberadaannya. Demikian pula dengan barang titipan, apabila ada orang 
zhalim yang hendak merampasnya, maka seseorang wajib berbohong 
untuk mengamankannya. 


Sikap paling hati-hati dalam masalah ini adalah dengan menempuh 
cara tauriyah, yaitu berbicara dengan kalimat yang dianggap kebenaran 
(dalam arti tidak berbohong) menurut pihak pertama, walaupun pada 
lahirnya dan menurut pengertian pihak kedua dia berbohong. Meskipun 
tidak mempergunakan tauriyah, seseorang yang berkata dusta dalam 
situasi dan kondisi demikian tidaklah haram. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





lLo7f o0g 


Ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya berbohong dalam 
situasi seperti itu, dengan mengacu kepada hadits Ummu Kultsum (5 , 
bahwasanya dia mendengar Rasulullah #£ bersabda: 


Made Gina) NS IA AS ea Gis lh SN LAKI al 


“Bukanlah dikatakan pembohong orang yang mendamaikan sesama 
manusia, yaitu jika dia menyampaikan kebaikan atau berkata baik.” 
(Muttafag 'alaih) 


Dalam suatu riwayat, Muslim menambahkan: 


- 


enak Sate Pe snNaI nk Hola 
KATA SI Ea el It IG DI 


“Ummu Kultsum mengemukakan: “Aku tidak pernah mendengar beliau 
memberikan keringanan tentang suatu pembicaraan orang-orang (dusta), 
kecuali dalam tiga hal, yaitu peperangan, memperbaiki hubungan antar 
sesama manusia, serta pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan 
Ls seorang istri kepada suaminya.” 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/299—Fathul Bari) dan 
Muslim (2605). 





. 5 : Menyampaikan. 





1. Barang siapa yang mendamaikan (perseteruan) antar sesama maka 
dia tidak dikategorikan sebagai pembohong yang tercela. 


2. Kebohongan yang tercela adalah kebohongan yang mengakibatkan 
mudharat atau bahaya. 


3. Dibolehkan berbohong dalam tiga hal, sebagaimana tersebut di atas, 
karena kemaslahatan yang diperolehnya lebih besar. a 


Bab 261 : Berbohong yang Diperbolehkan 





Anjuran Bersikap Selektif Terhadap Apa 
Yang Akan Diucapkan Atau Diceritakan 


— 





Allah ta'ala berfirman: 
£ KO)... He 0 BAG SSI 


“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...” 
(OS. Al-Isra' (177: 36) 


Penafsiran ayat ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya 
pada Bab (254) “Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 


Allah ta'ala berfirman: 
#3 Ema Ng 5 on bak 


“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya 
Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (OS. af (50: 18) 


Penafsiran ayat ini telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya 
pada Bab (254): “Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan.” 


PN AAA APA RPP MPN PPA 


“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya an | 
melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas | 
yang selalu siap (mencatat).” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











-#. 


JG Knee GAN SI es SA al Ie — dot 
(oa) (6 Ja sa SI AI) 


1547. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Nabi &£ pernah bersabda: 
“Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan semua 
yang Husna ” (HR. Muslim). 





Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Mugaddimah kitab Shahih-nya 
(hlm. 5). 





1. Larangan keras membicarakan semua yang didengar karena biasanya 
yang didengar itu ada yang benar dan ada yang bohong. Apabila 
seseorang membicarakan segala yang didengarnya, berarti dia telah 
berbohong karena memberitahukan sesuatu yang tidak terjadi. 





— 


Amdal Jl J3 JG J6 5 KR 5 6 -NLA 


Mera Jasas las Hata GE OS 13) 
(lia 0133) 


1548. Dari Samurah &s , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa menuturkan suatu hadits dariku dan dia mengetahui 
bahwa itu bohong, maka dia termasuk salah seorang pembohong.” 
(HR. Muslim) 


Bab 262 : Anjuran Bersikap Selektif terhadap Apa yang Akan Diucapkan 








Hadits ini Pa oleh Muslim di dalam goa kitab 
Shahih-nya W/9). 








1. Tidak boleh meriwayatkan hadits atas dasar dugaan bahwa hadits itu 
shahih. 

2. Tidak boleh meriwayatkan hadits-hadits palsu yang disandarkan 
kepada Rasulullah #£. 





Wins, AA 13 nota 
KUN aan anna : 
SP A5 In Jo TARI) Hemat HAN Jas 
: (ade Ga) 3 


1549. Dari Asma 5 , bahwa seorang perempuan pernah berkata: 
“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mempunyai istri selain 
diriku. Berdosakah jika aku berpura-pura memperoleh sesuatu dari 
suamiku, padahal dia tidak memberikannya kepadaku?” Nabi #£ 
menjawab: “Orang yang berpura-pura memperoleh sesuatu yang tidak 
diperolehnya seperti orang yang memakai pakaian (kehormatan) 
palsu.” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh EN yaitu orang yang berpura-pura kenyang, padahal dia 
tidak kenyang. Maksud kata itu dalam hadits ini: “Dia menampakkan 
telah mendapatkan suatu kehormatan, padahal kenyataannya atau 


realitasnya tidak demikian.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Lafazh 53 55 $ Y artinya memakai pakaian yang mengandung 
unsur kepalsuan. Maksudnya, seseorang yang mengelabui orang lain 
dengan memakai pakaian orang zuhud, orang yang berilmu ataupun 
orang kaya, padahal dia tidaklah demikian (seperti mereka), dengan 
tujuan untuk mengelabui orang lain. Ada pula definisi lain dari itu, 
wallahu a'lam. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/317—Fathul Bari) dan 
Muslim (2130). 





ME 


Berdandan (berpura-pura). 


8 
ya 


: Istri madu (istri lain dari suaminya). 


. (& : Dosa. 








Seorang wanita tidak boleh membenci istri suaminya yang lain. 


2. Bohongnya orang yang berpura-pura berlipat ganda dosanya. Sebab, 
dia berbohong kepada dirinya karena mengaku mendapatkan sesuatu 
dari orang lain dan berbohong kepada orang lain karena mengaku 
diberi sesuatu olehnya. 

3. Tidak boleh berpenampilan mirip dengan orang lain apabila dia 
tidak seperti orang tersebut. Seperti halnya meniru pakaian ulama 
dan semisalnya. 

4. Seorang istri tidak boleh merusak hubungan antara suami dan istri 
selainnya. O 


Bab 262 : Anjuran Bersikap Selektif terhadap Apa yang Akan Diucapkan 





Larangan Bersaksi Palsu 





Ucapan palsu adalah sebuah kebohongan dan perbuatan mengada- 
ada. Salah satu di antaranya adalah kesaksian palsu, yaitu bersaksi dengan 
sesuatu yang bathil. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa 
yang membinasakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya. 


Allah ta'ala berfirman: 


£J AN AP pa, . 
“.. dan jaubilah perkataan dusta.” (OS. Al-Hajj (22): 30) 


Dalam ayat ini Allah Tabiraka wa ta'ala menyandingkan perbuatan 
syirik dengan ucapan palsu, baik pada awalnya maupun pada konteksnya. 


Allah ta'ala berfirman: 


2 PA ea PE Sab AA ga 


SJ gan KS h 
“.. maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu 
dan jaubilah perkataan dusta. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, 
tanpa mempersekutukan-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, 
maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau 
diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” 
(OS. Al-Hajj (221: 30-31) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Seperti juga firman Allah ta'ala: 


sx »A ana TAN ap Lo ceetaa E Oa Le 00 ge 3 »2 
93 oh dl ah, Lawnyonal SANG ASI 
- »op 


GO Baen asu 


“Katakanlah (Muhammad): Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan 
keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim 
tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, 
dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak 
kamu ketahui.” (OS. Al-A'raf (71: 33) 


Oleh sebab itulah, ulama Salaf menyatakan bahwa dosa persaksian 
palsu setara dengan dosa kemusyrikan. Kita memohon perlindungan 
kepada Allah dari menyekutukannya dengan sesuatu yang kita ketahui 
dan memohon ampun kepada-Nya ses dari kemusyrikan yang tidak 
kita ketahui. 


Allah ta'ala berfirman: 
£ (O).... Ek Ae hh au SE 


“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui....” 
(OS. AL-Isra' (17): 36) 

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (254) “Haramnya Ghibah 
dan Perintah Menjaga Lisan”. 


Allah ta'ala berfirman: 


1 


# UAS Ea SY) Id otak 5 3 


“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya 
Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (OS. Oaf (50): 18) 


Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (254): “Haramnya Ghibah 
dan Perintah Menjaga Lisan.” 


Bab 263 : Larangan Bersaksi Palsu 





Allah ta'ala berfirman: 


“Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi.” (OS. Al-Fajr (89): 14) 
Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (5): “Muragabah”. 


Allah ta'ala berfirman: 
Pa Pa Ge 
“SO Ranti DA ON, 3 


“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu....” 
(OS. Al-Furgan (251: 72) 


Di antara sifat tbadurrahman (hamba-hamba Allah Ar-Rahman) 
ialah mereka tidak suka bersaksi palsu, yang ditafsirkan dengan kufur, 
bohong, fasik, sia-sia, dan perkara yang bathil. Dikatakan juga bahwa 
makna ayat itu adalah nyanyian dan omong kosong. Disebutkan pula 
bahwa artinya: Hari-hari besar orang musyrik. Diucapkan pula kalau 
maksudnya adalah persaksian palsu. Yang paling jelas, sebagaimana 
ditunjukkan konteks ayat itu adalah, bahwa mereka tidak mendatangkan 
kebohongan dengan segala bentuk macam dan namanya. Karena itu 
Allah ta'ala berfirman: 


(Os At) 
“..Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 


perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga 
kehormatan dirinya.” (OS. Al-Furgan (251: 72) 


Apabila kebetulan mereka bertemu, mereka tidak terpengaruh dan 
terkotori sedikit pun. Allah Mahatinggi lagi Mahatahu. 


Bai 


Aka 


“Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








sake ai Jr SE :JE kets al gay - he: 


3 


sama Test: dit Aap ssh 
83 NO) 1JS las ESA 6 asa SAS call, 
ara APN EN (US 


1550. Dari Abu Bakrah «5 , dia bahwa Rasulullah & bersabda: “Maukah 
kuberitahu tentang Bean besar yang paling besar?” Kami menjawabnya: 
“Ya, wahai Rasulullah.” Beliau pun bersabda: “Menyekutukan Allah 
dan durhaka kepada kedua orang tua.” Saat itu beliau sedang bersandar, 
kemudian beliau duduk, lalu bersabda lagi: “Ketahuilah, demikian pula 
ucapan bohong!” Beliau mengucapkannya berkali-kali sehingga kami 
berkata: “Mudah-mudahan beliau diam.” (Muttafag 'alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (336) pada Bab (41): “Larangan Durhaka kepada Kedua 
Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan”. a 


Bab 263 : Larangan Bersaksi Palsu 





Larangan Melaknat Orang Tertentu 
Dan elaals 





Siapa saja yang tidak diyakini mati dalam keadaan kafir, seperti Fir'aun, 
Abu Jahal, dan semisalnya, demikian pula Iblis dan pasukan-pasukannya, 
maka haram melaknatinya. Laknat sendiri tidak boleh dilakukan sedikit 
pun kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula halnya dengan benda mati. 
Haram hukumnya melaknati semua hewan dan tumbuh-tumbuhan. 





35 sets GAN SEBI 3 ea K3 gl GE - A01 
Knee ab Sp5 JB IE OSN A5 Jat dp 
LS gb laa KA GS PUN HE ala c Pa Aa 2 


Bani ana Haa SAE na ah Eh an 
(ade gas) (0515 ga Pata Yus ts 3 


1551. Dari Abu Zaid Tsabit bin adh-Dhahhak al-Anshari &5 , seorang 
yang ikut dalam Bai'atur Ridhwan, dia berkata bahwa Ra alaik PE 
bersabda: “Barang siapa yang sengaja bersumpah palsu atas nama agama 
selain Islam maka dia seperti yang diucapkannya. Barang siapa yang 
membunuh dirinya dengan suatu alat niscaya dia akan diadzab dengan 
alat itu kelak di hari Kiamat. Seseorang tidak harus memenuhi nadzarnya 
terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, sedangkan melaknat seorang 
Mukmin adalah seperti membunuhnya.” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





hA7 DOS 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I11/226—Fathul Bari) dan 


Muslim (110). 





Haram memeluk agama selain Islam. Dalam hadits ini kata Millah 
mempergunakan bentuk nakirah (indefinit) dalam konteks syarat, 
yang menunjukkan pengertian semua agama dan kepercayaan Ahlul 
Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan semacamnya, seperti Majusi 
(penyembah api), Shabi'ah (penyembah bintang), ahlu Autsan 
(penyembah berhala), Dahriyah (kaum ateis), Mu'aththilah (orang 
yang menafikan sifat-sifat Allah), penyembah syaitan dan Malaikat. 
Barang siapa yang bertekad melakukan sesuatu di antara hal tersebut 
atas dasar agama atau mengagungkannya sementara dia mengetahui 
serta menganggapnya halal, maka dia seperti apa yang dikatakannya, 
bahkan dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. 

Ini menunjukkan bahwasanya hukuman akhirat setimpal dengan 
kejahatan yang dilakukan di dunia. Demikian menunjukkan pula 
bahwa kejahatan seseorang kepada dirinya seperti kejahatan dirinya 
kepada orang lain sebab dirinya bukanlah mutlak miliknya sendiri, 
melainkan pada hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, dia 
tidak boleh memperlakukannya sekehendak hati, kecuali pada apa 
yang diperkenankan Allah. 

Hadits ini merupakan suatu hujjah bagi orang yang mewajibkan 
gishash dengan alat yang serupa, berbeda dengan orang-orang yang 
mengkhususkannya dengan alat dari besi. 

Ketentuan ini diperkuat oleh firman Allah ta'ala: 


KO. ka pat 


“Dan balasan suatu kejahatan adalah pebaharani yang an 
(OS. Asy-Syura (421: 40) 


Bab 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang 





5. Seorang hamba tidak wajib memenuhi nadzar atas sesuatu yang 
tidak dia miliki. 

6. Ketetapan atas larangan melaknat sesama Muslim, sebagaimana 
ditegaskan bahwa dosa melaknat orang Muslim sepadan dengan 
dosa membunuhnya. 





IE Intel Jsa5 Ol radit “ M 363 -Noor 
(oat) (ST 353 OI gala KV) 


1552. Dari Abu Hurairah &5 , bahwa suatu ketika Rasulullah #£ 
bersabda: “Tidak sepantasnya seorang yang sangat jujur menjadi seorang 
pelaknat.” Sa Muslim) 








Hadits ini Maan oleh Muslim (2597). 





1. Larangan melaknat karena orang yang suka melakukannya berarti 
dia tidak mempunyai sifat-sifat yang baik. Yang dimaksud dengan 
laknat adalah mendoakan seseorang supaya dijauhkan dari rahmat 
Allah. Doa semacam ini bukanlah akhlak orang-orang Mukmin. 


2. Kecaman bagi orang-orang yang suka melaknat karena sifat tersebut 
bertentangan dengan kesempurnaan sifat sikap membenarkan dan 
menyerahkan urusan hanya kepada Allah. 


MAMA, 
Segan SE 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























Iesaleeo AN Iyan JG JG Kes 5 Ali aj noor 
Kara) is Abah Nanah GAN Gs) 


(eka) 


1553. Dari Abud Darda &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Orang yang suka Aa tidak dapat memberi syafaat dan menjadi 
saksi pada hari Kiamat kelak.” (HR. Muslim) 





1. Kecaman bagi orang yang suka melaknat. Orang seperti ini tidak 
dapat memberi syafaat kepada saudaranya pada hari Kiamat, yakni 
ketika Mukmin lainnya memberi syafaat kepada saudara-saudara 
mereka. Kesaksian orang itu pun kepada orang lainnya tidak dapat 
diterima pada hari Kiamat. 

2. Saksi dan orang yang memberi syafaat diwajibkan bersifat adil, 
berkepribadian tidak cacat, agamanya tidak lemah, serta sikapnya 
tidak lancang kepada para hamba Allah. 

3. Orang Mukmin tidak boleh terburu-buru memohon dipercepatnya 
adzab kepada orang yang membangkang atau mendoakan putusnya 
rahmat Allah 88 darinya. Akan tetapi, dia harus bersikap sabar dan 
mengharap datangnya kunci yang akan membuka rahmat dan juga 
sebagai penutup kejelekan. 








Bab 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang 





AT Tg J8 JB rage Lala » Bak yE —Noot 
AC, Ip kana Ipad sala KAI kah MEI V)) Iegateni Sike 
TR ae Cara JE3 Sik la Sala sell) 


1554. Dari Samurah bin Jundab &5 , dia berkata, Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah kalian saling sat dengan laknat Allah, tidak juga 
dengan murka-Nya, dan tidak pula dengan api Neraka.” (HR. Abu 
Dawud dan at-Tirmidzi. Keduanya berkata: “Hadits hasan shahih.”) 





Hasan dengan hadits-hadits pendukungnya. Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (4906), At-Tirmidzi(1976), Ahmad (V/5), al-Hakim (1/48), melalui 
jalur @atadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundab secara marfu'. 


Saya (penulis) mengomentari: “Perawi pada sanad ini tsigah. Akan 
tetapi, di dalamnya terdapat 'an 'anah (jalur periwayatan yang menggunakan 
lafazh £/dari) al-Hasan.” 

Abdurrazzag mengeluarkannya dalam al-Mushannaf (19531) dan 
al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (X11/135) dari Ma'mar, dari Ayyub, 
dari Humaid bin Hilal, dia meriwayatkannya secara marfu': “Janganlah 
kalian saling melaknat dengan laknat Allah, tidak juga dengan murka 
Allah, dan tidak pula dengan Jahannam.” 

Saya (penulis) berkata: “Para perawinya tsigah, tapi sanadnya mursal.” 

Kesimpulannya, hadits ini hasan dengan hadits-hadits pendukungnya. 





1. Larangan saling melaknati dengan laknat Allah. 
Tidak boleh mendoakan seseorang dengan api Neraka dikarenakan 
Neraka merupakan adzab yang khusus dimiliki Allah. 

3. Tidak boleh mendoakan seseorang dengan murka Allah. 

4. Keterangan sangat beratnya laknat dan murka Allah, serta adzab 
dengan Neraka-Nya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















ladits No. 15 





Pi 


C3 4 A9 - T rd T . PU 9 Ona ) “ 
Agak AM Ja JG :JG Kelas daan Up! 4 — Neo 
3 TA 1 29 3 . g3 5 eta # PA Ba 
(og Laga Je Saha Alol3)) 
1555. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #£ bersabda: 
“Orang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela orang lain, bukan 


pula orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang berkata keji, 
dan bukan pula orang yang suka berkata kotor.” (HR. At-Tirmidzi. Dia 





Shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (332), 
at-Tirmidzi (1977), Ahmad (1/404 - 405), al-Hakim (1/12), Abu Nu'aim 
dalam al-Hilyah (IV/235, V/58), al-Khathib al-Baghdadi dalam Tarikh-nya 
(V/339), melalui jalur Muhammad bin Sabig, Israil menuturkan kepada 
kami dari al-A'masy, dari Ibrahim bin “Algamah, dari Ibnu Mas'ud &5 
dengan hadits ini. 

Saya (penulis) berkata: “Sanad ini shahih berdasarkan persyaratan 
yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim.” 

Ibnul Gaththan dan Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Sabig 
cacat, sedangkan ulama yang selainnya menyatakan dia tsigah. Inilah 
pendapat yang kuat karena cacatnya tidak ditegaskan secara rinci 
sehingga anggapan tersebut ditolak. Oleh sebab itu, Imam al-Bukhari 
dan Imam Muslim berhujjah dengannya sehingga dia termasuk perawi 
yang dijadikan hujjah.” in 


dits 
e GW: Pencemaran kehormatan orang lain dengan (melalui) 


celaan, ghibah, dan semisalnya. 
0 el : Orang yang keji pembicaraannya. 





Bab 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang 








1. Mencemari kehormatan sesama Muslim, bukanlah sifat seorang 
Mukmin yang kuat imannya. 





2. Sering melaknat bukan sifat seorang Muslim. 
3. Suka berkata keji bukanlah sifat seorang Muslim. 
4. Sering berkata kotor bukanlah sifat seorang Muslim. 
5. Haram mencemarkan kehormatan, melaknat, berkata keji, serta 
berkata kotor. 
pa ea 233 9.3 z NP 
»Knpa KO 4 AN dad JG Kail SIN 3 1001 
18 . - & 1 In “ “ z9. Nan Le sa 4 
Ha tg | J! all Damn aa Ga Isl Sun! 3) 
SA | 


w 23 Pa Jd! Sao Apn : aa Ya 
NA TEA In #T SB PA “2 SES 
(oto slot) Kai Tek Sg 5 WIN Ika 36 


1556. Dari Abud Darda &:5 , dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda: 

“Sesungguhnya apabila seorang hamba melaknati sesuatu, maka laknat 
itu akan naik ke langit, kemudian pintu-pintu langit pun ditutup, tidak 
menerimanya. Setelah itu, ia turun kembali ke bumi, lantas pintu-pintu 
bumi pun ditutup tidak menerimanya. Selanjutnya 1a pun mengambil 
— jalan menuju ke kanan dan ke kiri. Setelah tidak mendapatkan jalan 
tempuh, laknat itu kembali kepada yang dilaknati. Jika dia memang 
berhak dilaknati, maka terjadilah. Kalau tidak, maka laknat itu kembali 
kepada orang yang mengucapkannya.” (HR. Abu Dawud) 


Ea 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 






































Hasan li ghatrihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4905), dan Ibnu 
Abid Dun-ya dalam ash-Shumt (381), melalui jalur Yahya bin Hassan, 
dia berkata: “Al-Walid bin Rabah menceritakan kepada kami, aku 
mendengar Nimran menyebutkan dari Ummud Darda, dia bertutur: 
“Aku pernah mendengar Abud Darda berkata bahwa Rasulullah #£ 
bersabda: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).” 


Abu Dawud mengatakan bahwa: Marwan bin Muhammad berkata: 
“Dia adalah Rabah bin al-Walid, yang mendengar darinya (Nimran), 
dan Marwan mengatakan bahwa Yahya bin Hassan salah menyebutkan 


namanya (Rabah bin al-Walid). 


Saya (penulis) berkomentar: “Dialah yang benar. Dia adalah seorang 
yang tsigah. Adapun pamannya, Nimran bin Utbah, hanya Ibnu Hibban 
yang menyatakan dirinya tsigah. Meskipun demikian, jalurnya baik 
untuk dijadikan mutaba'ah (pendukung).” 


Hadits ini mempunyai jalur lain, seperti yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad (1/408, 425) dan al-Baihagi dalam Syu'abul liman (I1/92/2) 
melalui dua jalur riwayat, dari Imran bin Dzar, dari al-Aizar bin Marud 
al-Hadhrami (selanjutnya dia menyebutkan kisah yang panjang, lalu 
menyebutkan hadits ini lebih singkat lagi). 


Kesimpulannya, hadits tersebut hasan disebabkan beberapa jalurnya. 
Wallahu a'lam. 





Besarnya perkara menjatuhkan laknat. 


2. Keterangan bahwa laknat sewaktu-waktu bisa kembali kepada yang 
melaknat. 


3. Allah tidak menerima laknat sebagian hamba-Nya kepada sebagian 
lainnya. 


Bab 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang 





adits No. 15574) 





AI Ip3 WEG 3I er GRAN jp Olas ja Hoo 
£ PASI Sa TPA toylaml Gan 3 Kenakeliko 


“ 
“ 


keke IN Iyan OS H3 E Ornbs HIU 
Sae JB (Sala GB G3 Kla 5S) JS 
ST PA MUG ea OM ui IK 
(dmn) 


1557. Dari Imran bin al-Hushain css, dia berkata: “Ketika Rasulullah & 
sedang dalam suatu perjalanan, ada (terlihat) seorang perempuan Anshar 
yang menaiki unta. Wanita itu merasa jengkel karena untanya susah 
dikendalikan. Wanita itu pun melaknatinya. Mendengar ucapan itu, 
Rasulullah & berkata: “Ambillah muatannya dan tinggalkan unta itu, 
karena ia telah dilaknati.' Imran pun berkata: “Aku melihat unta itu 
sekarang berjalan di tengah orang banyak, namun tidak seorang pun 
yang mencegahnya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2595). 





0 Sm : Sedih (jengkel) karena kesusahan mengendalikan unta. 


0 Gie : Ambillah muatan-muatan dan pelana yang terdapat 
di atasnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















n Hadits 


1. Boleh menunggangi binatang. 
2. Tidak boleh melaknati binatang. 
3. Tidak boleh memanfaatkan binatang yang telah dilaknati. 





JB Ka JAN KS Abs 53 3 (769 -19OA 
Pa Kena ARA Ge 2 Te LE 
AS GAN aj UNS dal io AS Janeta 
(ai Bt KS Y) Jasap LA JS 

(eka 033) 


1558. Dari Abu Barzah Nadhlah bin “Ubaid al-Aslami &5 , dia berkata: 
“Suatu ketika seorang gadis sedang menaiki seekor unta yang memuat 
barang-barang milik kaumnya. Tiba-tiba ia melihat Nabi ££, sementara 
sebuah gunung menghimpit laju unta mereka. Gadis tadi berkata: 
“Hal! Ya Allah, laknatilah ia (unta ini)!” Nabi berkata: “Janganlah ada 
unta yang telah dilaknat menyertai kita!” (HR. Muslim) 


Kata hal, dengan huruf ha berharakat fat-hah dan huruf lam sukun 
dipergunakan untuk menghardik unta. 


Ketahuilah, kelihatannya hadits ini bermakna agak rancu, padahal 
tidak demikian. Yang dimaksud dari hadits ini adalah bahwa unta itu 
hanya dilarang untuk menyertai para Sahabat (karena telah dilaknat). 
Karenanya, tidak dilarang untuk dijual, disembelih, dan dinaiki oleh 
rombongan selain rombongan Nabi &£. 


Bab 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang 





Bahkan, memanfaatkan unta tersebut untuk keperluan lain juga boleh. 
Tidak ada larangan dalam hal ini, kecuali kalau dipergunakan bersama 
rombongan yang menyertai Nabi #6. Pada dasarnya, memanfaatkan unta 
boleh hukumnya. Tetapi setelah ada beberapa faktor yang menghalangi 
kebolehannya, maka pada bagian yang mengandung faktor tersebut 
hukumnya tidak boleh, sedangkan pada bagian yang lainnya tetap pada 
hukum asal. Wallahu a'lam. 





ta 


: Gadis. 
6 js: Ungkapan untuk menghardik. 








Maksud hadits ini telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Boleh Melaknati Pelaku Maksiat 
Tanpa Menentukan Orangnya 





Allah ta'ala berfirman: 


“.. Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zhalim.” 
(OS. Hud (117: 18) 


Allah 8 menutupi aib orang Mukmin kelak, pada hari Kiamat, 
setelah Dia menetapkan dosa-dosanya dan Allah berfirman kepadanya: 
“Sesungguhnya Aku telah menutupi aibmu di dunia dan hari ini Aku 
akan mengampuninya, lalu ia diberikan catatan amal baiknya.” Adapun 
orang-orang kafir dan munafik, Allah berfirman tentang mereka: 


ar 08 Paud RA Ae 


SA KI nb GS AA 3 INI Ii3... $ 
£ Saablai 


“.. dan para saksi akan berkata: “Orang-orang inilah yang telah berbohong 
terhadap Rabb mereka.” Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang 
yang zhalim.” (@S. Hud (111: 18) 


Berkenaan dengan hal ini, terdapat hadits OGatadah yang 
diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan hadits Abdullah bin Umar &s 
yang diriwayatkan oleh Ahmad. 


Allah ta'ala berfirman: 


Bab 265 : Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa Menentukan Orangnya 





Koe Puth “GE 
# sa Ti Aa 533 32 06. 5 
“.. Kemudian penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara mereka: 
“Laknat Allah bagi orang-orang zhalim.” (OS. AW-A'raf (71: 44) 


Maksudnya, seseorang berteriak menyerukan bahwa laknat Allah 
tetap ditimpakan kepada orang-orang zhalim yang menghalangi jalan 
Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok, tidak lurus, sehingga 
tidak diikuti orang. Hal ini karena mereka mengingkari perjumpaan 
dengan Allah, menganggap kembali kepada Penciptanya merupakan 
sebuah omong kosong. Mereka juga tidak mengindahkan ucapan dan 
perbuatan mungkar yang sering dilakukan. Mereka tidak menunggu 
adanya perhitungan amal dan tidak pula takut pada hukuman. Mereka 
adalah sejahat-jahat manusia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. 
Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mereka. 


Dalam kitab ash-Shahih ditegaskan bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Allah melaknati perempuan yang menyambung rambut dan perempuan 
yang minta disambungkan rambutnya.” 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini insya Allah akan diberikan pada 
pembahasan hadits nomor (1642) pada Bab “Larangan Menyambung 
Rambut dan Membuat Tato”. 


Beliau juga bersabda: “Allah melaknati orang yang memakan riba.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini, insya Allah, diberikan pada 
pembahasan hadits nomor (1615), yaitu pada Bab (287): “Larangan 
Memakan Riba.” 


Beliau juga bersabda: “Allah melaknati orang yang membuat gambar.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/314, 426—Fathul Bari). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























- 


1. Larangan menggambar, bahkan pelakunya berhak mendapatkan 
laknat. 


Nabi 8 juga bersabda: 


Pre 


(SEE HW) 
“Allah melaknati orang yang mengubah tanda pada bumi.” 
Maksudnya adalah batas-batasnya. 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978). 





Hadits 
e #5 : Bentuk jamak dari ?(5, yaitu tanda yang dipancangkan 
di antara dua batas. 





1. Larangan mengubah batas-batas dan tanda-tanda tanah karena itu 
termasuk kezhaliman. Barang siapa yang berbuat zhalim sebanyak 
satu jengkal maka dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada 
hari Kiamat kelak. 


Rasulullah #&£ bersabda: 
(ASI 83 GEJUA 5)) 


“Allah melaknati pencuri yang mencuri sebutir telur.” 









Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978). 


Bab 265 : Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa Menentukan Orangnya 








1. Larangan mencuri. Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang 
dapat membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, seorang pencuri 


berhak dijauhkan dari rahmat Allah. 
Nabi &£ bersabda: 


(35 33 3) 


“Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978). 
adits 
1. Larangan durhaka dan menyakiti hati kedua orang tua, baik berupa 


ucapan maupun perbuatan, karena hal itu termasuk salah satu dosa 
besar. 


Rasulullah &£ bersabda: 





- 


(An B3 3) 
“Allah melaknati orang yang menyembelih (hewan/ binatang) 
untuk selain Allah.” 


Hadits 
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978). 


adits 






1. Larangan menyembelih binatang untuk selain Allah, seperti untuk 
kubur, makam orang-orang yang telah mati, dan sebagainya. 


Nabi &£ bersabda: 
MEI RESI al KT sai Saba NI ES 3 SAS 33) 
(Cr 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





“Barang siapa yang mengada-adakan suatu hal yang baru tentang agama 
(bid'ah) di dalamnya (Madinah) atau melindungi orang yang mengada- 
adakannya (pelaku bid'ah), maka dia akan mendapatkan laknat Allah, 
para Malaikat, dan seluruh manusia.” 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, insya Allah akan diberikan 
pada pembahasan hadits nomor (1804), yakni di Bab (367): “Larangan 
Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah.” 


Rasulullah #&£ juga bersabda: 


(53 B1 ya Tab SI B5 Ie, sal AO) 


“Ya, Allah! Laknatilah suku Ri'1, Dzakwan, dan Ushayyah sebab mereka 
telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” Tiga kabilah ini berasal 
dari kabilah Arab. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/385—Fathul Bari) dan 
Muslim (675). 





Kabilah-kabilah Arab itu telah mengkhianati para ahli al-Gur-an 
yang diutus Rasulullah &£ kepada mereka. Mereka membunuhnya 
di Bi'r Ma'unah. Oleh karena itulah, Rasulullah &£ membaca doa 
gunut Nazilah selama satu bulan setiap kali shalat Shubuh untuk 
melaknati mereka. 


Nabi &£ bersabda: 
(Sala IA aa 3 NAS sad da 33) 


“Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur- 
kubur Nabi mereka sebagai masjid.” 


Bab 265 : Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa Menentukan Orangnya 












Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/532) dan Muslim (530). 


1. Rasulullah & menjelaskan sebagian hal yang menyebabkan kaum 
Yahudi harus mendapatkan laknat, yaitu karena menjadikan kubur 
orang-orang Shalih di antara mereka sebagai masjid. 

2. Peringatan bagi umat Islam agar tidak mengikuti jejak kaum Yahudi 
dan Nashrani. Terdapat hadits lain dari Aisyah dan Ibnu Abbasuss 
yang menerangkan bahwa Rasulullah #£ mengingatkan umatnya 
untuk mewaspadai perbuatan mereka. 

3. Haram mengerjakan shalat di kuburan. 

4. Haram mengagungkan kuburan serta melakukan ziarah ke sana 
karena hal itu dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan. 


Rasulullah #&£ bersabda: 
GUSI JET G3 se Ola KE AN To Ml J5 3) 
(LIS LI jo Ag 


“Rasulullah #&£ melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, 

dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, insya Allah, akan diberikan 
pada pembahasan hadits nomor (1631) dalam Bab (292): “Larangan Laki- 
Laki Menyerupai Perempuan.” 


Semua lafazh ini terdapat dalam kitab ash-Shahih. Sebagian lafazh 
ada di dalam Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim, dan sebagian lainnya 
di dalam salah satu di antara kedua kitab tersebut. Hadits-hadits di atas 
sengaja saya persingkat sebagai petunjuk bagi pembaca untuk merujuk 
kepada ash-Shahihain. Saya akan memaparkan hadits-hadits tersebut 
pada babnya masing-masing pada buku ini, in sya Allah ta'ala. O 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Memaki Orang Islam 
Tanpa Alasan Yang Dibenarkan 





Allah ta'ala berfirman: 


IE Ta (3 21 mah Era Pd KT 
AS 
OLn 
“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 
(OS. Al-Ahzib (331: 58). 


Allah memberitahu perihal orang-orang yang mengada-ada terhadap 
kaum Mukminin (laki-laki dan perempuan) dengan mengatakan sesuatu 
tentang mereka, yang sebenarnya tidaklah demikian, untuk mencela 
dan menjatuhkan martabat diri mereka. Allah pun menjelaskan bahwa 
sesungguhnya mereka telah melakukan kebohongan besar dan dosa 
yang sangat berbahaya. 


Kebanyakan orang yang masuk dalam ancaman ini adalah mereka 
yang kufur kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Demikian pula kaum 
Rafidhah yang menfitnah dan mencela para Sahabat, padahal Allah telah 
membersihkan mereka dari tuduhan itu. Mereka menggambarkan para 
Sahabat dengan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diberitakan 
Allah. Allah memberitahu bahwa Dia telah meridhai dan memuji kaum 
Muhajyirin dan kaum Anshar. Sementara itu, kaum yang bodoh itu pun 
mencela dan memaki mereka. Mereka menyebutkan apa yang belum 
pernah dilakukan dan selamanya-lamanya tidak pernah dilakukan oleh 
para Sahabat. Pada hakikatnya, hati mereka telah terbalik sebab mereka 
mencela orang-orang yang terpuji dan memuji orang-orang yang tercela. 


Bab 266 : Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan 








s No. 155 


seiko ab Apar 2 Jede Hn daan 2 ya 1 OA 
-.. 9 2 9 
(abs gia) (55 36333 ha Ia lea) 
1559. Dari Ibnu Mas'ud &4 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 


“Memaki seorang ana aa kefasikan dan membunuhnya adalah 
kekufuran.” Oenngaa alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/110—Fathul Bari) dan 
Muslim (64). 





0 #3): Keluar dari ketaatan kepada Allah 8& dan Rasulullah &£. 
Sifat ini menurut ketentuan syariat lebih keji daripada kemaksiatan. 

0 SI: Memaki, mencela, dan membicarakan sesuatu yang 
dijadikan aib bagi seseorang. 





1. Penghormatan atas hak orang Muslim dan hukum seseorang yang 
memakinya bukan dengan cara yang hag adalah fasik. 


2. Sebagian pelanggaran terkadang disebut kufur lantaran beratnya 
dosa perbuatan tersebut. Suatu perbuatan tergolong dalam 
kategori kufrun duna kufrin (kefasikan yang tidak sampai kepada 
kekufuran), selama dia tidak menganggapnya halal. 


3. Hadits ini merupakan jawaban kepada kaum Murji-ah. Mereka 
ini menyandarkan pemahamannya kepada al-irja”, yaitu at-ta khir 
(penangguhan). Mereka mengesampingkan amal dari iman. Mereka 
menjelaskan: “Bahwasanya iman ialah membenarkan dengan 
hati.” Akibatnya, mereka menganggap orang-orang yang berbuat 
maksiat telah memiliki iman yang sempurna. Mereka pun berkata: 
“Pada dasarnya, dosa tidak berbahaya karena ada iman.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























4. Hal ini tertuang dalam hadits dari Zubaid &5 , dia berkata: “Aku 
pernah bertanya kepada Abu Wa-il && tentang golongan Murji- 
ah. Dia berkata: Abdullah menuturkan kepadaku bahwa Nabi &£ 
bersabda: “...” (Selanjutnya menyebutkan hadits ini). Maksudnya, 
bagaimana ucapan golongan Murji-ah ini bisa dibenarkan, 
sedangkan Rasulullah #&£ telah memberitakan hadits ini? 





Ta (s2 Kla 33) ara 


Ko -. 


1560. Dari Abu Dzar &s , bahwa dia pernah mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Tidaklah seseorang menuduh fasik atau kafir kepada orang 
lain, melainkan kalimat itu akan kembali kepadanya jika yang dituduh 


tidaklah NN ” (HR. Al-Bukhari) 





1. Barang siapa yang mengatakan fasik atau kafir kepada orang lain, 
apabila keadaan orang tersebut tidak demikian, maka orang yang 
mengatakannya berhak menyandang tuduhannya. 

2. Barang siapa yang melihat orang fasik atau orang kafir dengan bukti 
konkret maka dia boleh memperingatkan agar diwaspadai. 

3. Larangan memfitnah dengan tuduhan fasik atau kufur antar sesama 
umat Islam. 


Bab 266 : Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan 








adits No. 1561 7| 


z 
- 
PI | 


7 Ae RTS & Tas. 8 
Anneke MI Iga O 
GI H3 aa Sai ai VE OLI) :JE 

(bana a13) MEI 


apa Ken 
se In Ol S3 OM 


- 


1561. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Dosa akibat perkataan dua orang yang saling caci-memaki menjadi 
tanggungan orang yang memulainya, sampai orang yang dizhalimi itu 
melewati batas.” (HR. Muslim) 





»  6ELEI : Dua orang yang saling memaki. 
#  YGL : Dosa makian yang mereka ucapkan. 


. Aa Gas 35 : Sehingga melampaui batas dalam membalas 
makian (dendam). 





Memaki seorang Muslim adalah haram. 

2. Orang yang dimaki boleh membalas makian atas dirinya sepadan 
dengan makian yang diterimanya selama yang dia katakan bukanlah 
sebuah kebohongan ataupun tuduhan fitnah. 

3. Apabila orang yang dimaki membela diri, maka lawannya tidak lagi 
menanggung dosa orang tersebut, namun dia masih harus berdosa 
karena memulai makian itu. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





4. Apabila yang dizhalimi membalas secara berlebih, maka dia telah 
berdosa. 

5. Dianjurkan untuk bersabar dan memaafkan orang-orang Islam agar 
seorang hamba tidak terjerumus ke dalam sikap berlebihan dalam 
membalas. 

6. Orang yang memulai kejahatan dan bid'ah akan menanggung dosa 
orang yang menjalankannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka 
sedikit pun. 





Iadits No. 156, 


38 Jan Tenten ren 3 JB kai A5, NU 
sap Sob Us3 sa pl Ju (533 5) JB OS 
H3 A3 JB SAB UE tag SLS alah LSI 
SULAM KIE aah YAI 1935 )) :JE edi Alt 

(Se) 


1562. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Seorang laki-laki 
yang sedang mabuk pernah dibana ke hadapan Nabi #£. Beliau 2 
bersabda: “Pukullah dia.” Abu Hurairah berkata: “Maka dari itu, 
di antara kami ada yang memukuli dengan tangannya, ada pula yang 
memukuli dengan sandalnya, dan ada juga yang memukuli dengan 
pakaiannya.” Setelah selesai, sebagian orang berkata: “Semoga Allah 
menghinakanmu.' Beliau menyanggah: Janganlah kalian berkata demikian! 
Janganlah kalian membantu syaitan atas dirinya.” (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/75—Fathul Bari). 


Bab 266 : Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan 








90 S4 : Minum khamer. 


0 SWA AE : Janganlah kamu membantu syaitan dalam 
mencapai tujuannya. Karena dengan memperindah kemaksiatan 
(sebagai umpan), syaitan ingin menjadikannya (peminum khamer) 
orang yang nista. Apabila mereka (para Sahabat xx) mendoakannya 
agar mendapat kenistaan, berarti syaitan telah berhasil mewujudkan 
angan-angannya. 





1. Hadits ini sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang berpendapat 
bahwa hukum pelaku dosa besar adalah kafir. 


2. Mengingkari iman peminum khamer tidak berarti tidak beriman 
seutuhnya, tetapi maksudnya di sini adalah menafikan kesempurnaan 
imannya. 

3. Boleh mengeksekusi peminum khamr dengan hukuman pukulan. 

4. Hukuman pukulan di atas boleh dengan sandal, tangan, maupun 
ujung-ujung pakaian. 

5. Syaitan menginginkan para hamba Allah 3sg menjadi orang-orang 
yang nista. | 

6. Dilarang membantu syaitan untuk menyesatkan hamba Allah. 





“ 


Iemeiie AN Jan Eta Je Ke KE) NY 
TAG 25 ASI AIE 2 GL SA 3S da) uda 


£ 3 


o£ 


(ade gia) (JB US G3 SINI 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1563. Dari Abu Hurairah &s , dia berkata: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #£ bersabda: Ta siapa yang menuduh budaknya berbuat 
zina maka pada hari Kiamat kelak dia akan dikenakan hadd (dera), 
kecuali jika kenyataannya seperti apa yang dia katakan.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/185—Fathul Bzri) dan 
Muslim (1660). 





, Leaipa baba 
£ 





e  S55 : Melemparkan (tuduhan). 

» 354 : Hukuman yang ditentukan syariat terhadap mereka yang 
Mar seseorang berzina, yaitu sebanyak delapan puluh kali 
dera (pukulan dengan cambuk). 


BE —. Peringatan NN 


Ulama berbeda pendapat seputar kebolehan orang yang merdeka 
dihukum dera apabila menuduh zina kepada seorang sahaya. Sebagian 
menyatakan tidak boleh didera, berdasarkan Ijma'. 


Pendapat tersebut perlu sekali dipertimbangkan. Abdurrazzag 
mengeluarkan riwayat dalam al-Mushannaf dengan sanad shahih dari 
Nafi, dia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang yang 
menuduh zina kepada budak perempuan yang mempunyai anak dari 


menjawab: “Dia harus dihukum dera sebagai sebuah penghinaan.” 


melarang menyebarkan kekejian di antara sesama Mukmin. Tidak ada 


Bab 266 : Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan 


hasil hubungan dengan tuannya (Ummu Walad). Maka Ibnu Umar 


perbedaan dalam masalah haramnya perbuatan zina antara orang yang 
merdeka Hang budak. Wallahu a'lam. 


Inilah kiranya pendapat yang didukung oleh pilar-pilar hukum | 
| syariat yang kuat, yang menegaskan terlindungnya kehormatan dan 





1. Penetapan hadd dalam syariat mengandung unsur pendidikan dan 
hukuman, yaitu berupa larangan dan paksaan. 


2. Hukum hadd (dera) wajib diterapkan kepada semua hamba Allah, 
baik seorang yang merdeka atau seorang budak. 


3. Larangan menuduh zina terhadap sesama. 


4. Barang siapa tidak mendapatkan balasan gishash di dunia, maka dia 
akan mendapatkannya di akhirat. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Larangan Memaki Orang Yang Telah 
Meninggal Tanpa Alasan Yang Benar Dan 
Tanpa Adanya Kemaslahatan Syariat 





Sa Hanan 


Salah satu alasan yang membolehkan hal tersebut adalah sebagai 
peringatan untuk tidak mengikuti perbuatan bid'ah, kefasikan, dan hal 
serupa lainnya yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal. 


Dalam bab ini terdapat beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya. 





Aegateliita Ing Ju EJE Gan, 3 Maesa 


ex 0.39 


(Sedlol,)) (0 Ud ai HMI SAS 3) 


1564. Dari Aisyah && , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah kalian memaki orang-orang yang telah meninggal dunia. 
Sesungguhnya mereka telah mendapatkan (hasil dari) perbuatan mereka 
yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/258—Fathul Bari). 


Bab 267 : Larangan Memaki Orang yang Telah Meninggal ... 





0 (S3l : Sampai (mendapatkan). 
8 axsk : Perbuatan yang telah lalu. 





1. Haram memaki orang yang telah mati. 


2. Orang yang sudah meninggal mendapatkan hasil amal perbuatan 
yang telah lalu, baik yang berupa kebaikan ataupun keburukan. 
Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi memaki mereka. 


3. Kehormatan orang-orang Islam yang sudah meninggal: seperti, 
kehormatan mereka yang masih hidup. a 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Larangan Menyakiti Orang 





Allah ta'ala berfirman: 


Aceng 1 (2G PI ana Ga 


Pekat A3 IS SE Le Ka SN, #nta e LAI ON 
£W (ah LA, Ka 

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 
(OS. Al-Ahz2b (33: 58) 

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (266) “Larangan Memaki 
Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan.” 





JB JB Ri AE gp ayat gp abi “un yoo 

As ja G3 Se ala Ga al) Aegaeke SI 
20 - & ena $ # “ 

(ane ino) ( (AS AI RS La AA ag 2353 

1565. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ashcss, dia berkata bahwa 

Rasulullah #&£ bersabda: “Seorang Muslim adalah orang yang kaum 

Muslimin dapat selamat dari ulah lidah dan tangannya, dan orang yang 


berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.” 
(Muttafag “alaih) 


Bab 268 : Larangan Menyakiti Orang 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/53—Fathul Bari) dan 


Muslim (41). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Di antara indikasi keislaman seorang Muslim adalah bahwa ketika 
orang-orang Islam lainnya dapat selamat dari gangguan lidah dan 
tangannya. 


Di antara indikasi keislaman seorang Muslim adalah hubungan baik 
dengan Rabbnya. 


Lidah ibarat juru bicara bagi jiwa seseorang, begitu pula tangannya. 


Wajib menjauhi segala hal yang bisa mengganggu dan membahayakan 
orang-orang Islam. 


Islam sangat perhatian terhadap upaya untuk membersihkan jiwa 
para pemeluknya dari dosa-dosa, upaya untuk membuahkan amal 
shalih, upaya untuk menghiasi diri dengan ketaatan, serta upaya 
untuk meninggalkan kefasikan dan kemaksiatan. 


AAN Lan 
Sat saS 








Ga 


ke Pa & Ii Ai Ta TA et ea 5 
Kenek Al Jaan JG JG Wekika AE) — NON 


ig 2 0...g. a03 & we si - 8g. $ 2 
Anh SES KE 263 PR Oi 43) 


53 


Lam SA HE Jl ot SI pd ab 323 383 
Oman) (II SB SI 


1566. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ashw#s, dia menuturkan bahwa 
Rasulullah &£ bersabda: “Barang siapa yang ingin dijauhkan dari 
Neraka dan dimasukkan ke Surga maka hendaklah ketika kematian itu 
mendatanginya, dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari 
akhir. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia 
senang apabila diperlakukan seperti itu.” (HR. Muslim) 


Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang panjang pada Bab 
(80) “Kewajiban Mentaati Para Penguasa dalam Hal yang Bukan Maksiat 
dan Haram Mentaati Mereka dalam Kemaksiatan.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits tersebut telah diberikan pada 
bahasan hadits nomor (668) pada Bab (80) “Kewajiban Mentaati Para 
Penguasa dalam Hal yang Bukan Maksiat dan Haram Mentaati Mereka 
dalam Kemaksiatan.” 


Bab 268 : Larangan Menyakiti Orang 





Larangan Saling Membenci, Memutuskan 
Hubungan, Dan Saling Memusuhi 


Pesen NA 





Allah ta'ala berfirman: 


KO BEN 
“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara....” 
(OS. Al-Hujurat (49): 10) 


Allah ta'ala mengabarkan tentang orang-orang Mukmin, bahwa 
mereka adalah saudara seagama. Sebagai saudara, mereka pun menjalin 
hubungan, saling menyayangi, dan saling mengunjungi. 


Allah ta'ala berfirman: 


Aan IE NA 
.. dan bersikap lemah Tambuit ena orang-orang yang beriman, tetapi 


pesan keras terhadap orang-orang kafir....” (OS. Al-Ma-idah (5): 54) 


Inilah sifat orang-orang Mukmin yang sempurna. Masing-masing 
bertawadhu kepada saudara dan walinya, namun berwibawa di mata 
lawan dan musuhnya. : 


Allah ta'ala berfirman: 


£ Hagran PEN OP 1 BA Aa al Ip 


“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan 
dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 
mereka....” (OS. Al-Fat-h (481: 29) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


KO7 D0 








Allah ta'ala mengabarkan tentang Muhammad #£ bahwasanya 
beliau benar-benar Rasul-Nya tanpa diraguKan lagi. Kemudian, Allah 
memuji Sahabat beliau. Allah 8 mengabarkan bahwa mereka sangat 
keras terhadap orang-orang kafir, sedangkan sangat sayang dan baik 
kepada orang-orang pilihan (Muslim). Mereka bermuka masam dan 
sangat geram di hadapan orang-orang kafir, namun ceria dan berseri-seri 
di hadapan saudaranya seiman. 








Pd Pa 
yi Ga : 


an knee AN 3 sa Na 
3 dab 35 KAS V3 Saglss V3 GAS Ih) 
peer TA Hn sn bat CA AN Ge 
(ale yin) 


1567. Dari Anas &s , bahwasanya Nabi #£ bersabda: “Janganlah kalian 
saling membenci, san mendengki, saling memusuhi, dan saling 
memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 
saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi 
saudaranya lebih dari tiga hari.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/481, 492—Fathul Bari) 
dan Muslim 23) 





o kd: Dengki yaitu berharap hilangnya nikmat dari orang yang 
mendapatkannya. 

e SIS : Saling membelakangi dan menjauhi. Kata ini diambil 
dari kalimat: “Seseorang yang membelakangi temannya di balik 
punggungnya dan dengan memalingkan wajahnya, itulah yang 
dimaksud dengan memutuskan. 


Bab 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi 





kt: 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Larangan saling membenci antar sesama umat Islam bukan karena 
Allah ta'ala, tetapi hanya karena hawa nafsu. Padahal, Allah 35x 
menjadikan orang-orang Islam bersaudara, sementara orang yang 
bersaudara akan saling mencintai dan tidak saling membenci. 


Allah mengharamkan sesuatu yang menjadi penyebab permusuhan 
serta kebencian antar sesama orang-orang beriman, sebagaimana 
firman Allah ta'ala: 


eta 22 Pa ld Peel UNP P3 Ai 


mn FAN 9 AI BIN SET Bad BEA Lah #4 
an ea Ta G3 “ha, Pr 
(OI HAN aa Sa SR 


“Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 


menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 
shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (OS. Al-Ma-idah (51: 91) 


Allah menganugerahkan rahmat-Nya dengan menyatukan hati 
hamba-hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya: 


AKA rel AA AS KE AN 2 3. 2: 
£ Gea Shan 


C.. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 
jabiliah) bermusuhan, lalu Allah Mempersanukan hatimu, sehingga 
dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara... 

(OS. Ali Imran (3J: 103) 


Allah ta'ala juga berfirman: 
FI Di en Ah 
Ht HE EN EL AN Ge 


- 
4G - 


sel 





C. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan- 
Nya dan dengan (dukungan) orang-orang Mukmin, dan Dia (Allah) 
yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun 
kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya 
kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah 
mempersatukan hati mereka....” (OS. Al-Anfal (8): 62-63) 


Beranjak dari makna ayat tersebut di atas, maka haram hukumnya 
mengadu domba (namimah) sebab ia akan melahirkan permusuhan 
dan kebencian dalam hati sesama. Namun, berdusta dengan maksud 
mendamaikan sesama ditolerir dalam Islam, bahkan Allah memang 
menganjurkan perdamaian di antara sesama. Allah ta'ala berfirman: 


Papan TN d3 


ga 


£ 4 
51 S2 


4 


Ian Gal ya 
Aa 


pg —— 


"3 Lo AI 2225 y5 


AHY Dg MI ne TN PR aa Kl 


SDA 


“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, 
atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan 
Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.” 

(OS. An-Nis4' (41: 114) 


Allah ta'ala juga berfirman: 


SD AAL YES Ia Sa OKI 3 $$ 


“Dan apabila ada dua golongan orang-orang Mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya....” (OS. Al-Hujurat (491: 9) 


Allah ta'ala juga berfirman: 


KO Ie 5 
“..maka bertakwalah Sa Allah dan perbaikilah hubungan 
di antara sesamamu....” (OS. Al-Anfal (81: 1) 


Bab 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi 





Benci karena Allah 3x6 adalah sebagian di antara tali pengikat iman 
yang paling kuat, bukan merupakan larangan. Andaikata seseorang 
melihat suatu kejelekan pada saudaranya, yang membuatnya 
membencinya, maka kebencian itu adalah sesuatu yang dibenarkan 
dan dia akan mendapat pahala karena kebencian tersebut, bahkan 
walaupun saudaranya tadi mengemukakan alasan. Sebagaimana 
perkataan Umar «5 : “Sesungguhnya kami mengenal kalian karena 
Rasulullah #&£ berada di tengah-tengah kita, karena turunnya wahyu, 
dan karena Allah memberitahu kita tentang berita kalian. Ketahuilah, 
sesungguhnya Rasulullah #£ telah pergi dan wahyu pun telah putus, 
hingga sekarang kami hanya mengenal kalian dari berita yang kami 
dapat. Barang siapa di antara kalian yang menampakkan kebaikan 
kepada kami maka kami pun akan menduganya dengan yang baik 
dan kami akan mencintainya. Barang siapa di antara kalian yang 
menampakkan keburukan, maka kami akan menduganya dengan 
yang jelek dan kami akan membencinya. Suara hati kalian hanyalah 
Anda dan Allah saja yang mengetahuinya.” 


Ar-Rabi' bin Khaitsam 455 berkata: “Apabila Anda melihat seseorang 
yang menampakkan kebaikan dan merahasiakan keburukan, lalu 
Anda mencintainya, maka Allah akan memberi Anda pahala karena 
mencintai kebaikan. Demikian pula jika Anda melihat seseorang 
yang menampakkan keburukan dan merahasiakan kebaikan, lalu 
Anda membencinya, maka Allah akan memberi Anda pahala karena 
membenci keburukan.” 


Setelah terjadi banyak perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah 
masyarakat dalam masalah agama, sikap saling membenci dan 
saling melaknat di tengah-tengah mereka pun semakin banyak. 
Setiap mereka merasa dirinya membenci karena Allah, sehingga bisa 
jadi kebencian tersebut dibenarkan dan bisa pula sebaliknya. Bahkan, 
ada kebencian yang berlandaskan hawa nafsu, yang sengaja mencari- 
cari hal yang dibenarkan untuk dibenci. Sering kali kebencian 
itu lahir karena orang yang dibenci menyalahi pendapat seorang 
panutan yang ucapannya diyakini pasti benar. Dugaan semacam 
ini adalah salah. Apabila yang dimaksudkannya adalah bahwa ia 


selalu ingin mengikuti kebenaran, pada masalah yang diselisihi itu, 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















maka dugaan ini juga bisa salah atau bisa benar. Terkadang yang 
membuat cenderung kepadanya adalah hawa nafsu, keterikatan hati, 
atau kebiasaan. Semua ini tidak dapat dikategorikan benci karena 
Allah. Maka dari itu, seorang Mukmin wajib menyadari dan harus 
benar-benar berhati-hati untuk tidak mencampuri hal ini dan yang 
semacamnya agar tidak terjerumus kepada membenci sesuatu yang 
sebenarnya dilarang untuk dibenci. 

Suatu hal yang perlu dicermati antara lain, banyak imam (ulama) 
yang terkadang mengemukakan pendapat yang marjuh (tidak kuat). 
Apabila imam itu adalah seorang mujtahid, maka dia mendapat 
pahala karena ijtihadnya dan kesalahannya dimaafkan. Namun, 
yang perlu disadari dan dicermati ialah bahwasanya kedudukan para 
pendukungnya tidaklah seperti kedudukannya. Terkadang seseorang 
mendukung pendapat yang marjuh karena pendapat itu adalah 
pendapat imamnya. Akibatnya, apabila pendapat itu diucapkan oleh 
imam-imam yang lain, maka tentulah pendapat itu tidak dia terima 
dan tidak dia dukung. Bahkan, dia tidak akan membela orang yang 
menyetujuinya dan tidak memusuhi orang yang menyalahinya. 
Dalam hal ini, dia merasa bahwa kedudukannya dalam membela 
pendapat yang benar seperti kedudukan imam panutannya, padahal 
tidak demikian. Sebab, tujuan imam panutannya hanyalah membela 
yang benar walaupun di dalam berijtihad dia keliru. 

Adapun pengikut tadi, keinginannya untuk mendukung kebenaran 
bercampur dengan keinginannya agar panutannya terangkat dan 
pendapat-pendapatnya lebih dominan, hingga tidak dianggap keliru 
sedikit pun. 

Niat yang tersisip seperti inilah yang menodai tujuan membela yang 
benar. Harap Anda pahami, ini perkara yang amat penting. Allah 
menunjukkan siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. 


Larangan bagi orang-orang Islam untuk mendengki dan berangan-angan 
untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, tidak boleh saling mendengki 
antara yang satu dengan yang lainnya. Hasad (dengki) merupakan 
watak yang tertanam dalam diri manusia. Seseorang biasanya tidak 
mau diungguli oleh siapa pun di dalam memperoleh kebaikan. 


Bab 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi 


Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a) Seseorang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain 
dengan cara zhalim, baik dengan ucapan maupun perbuatan. 

b) Seseorang yang berusaha memindahkan kenikmatan orang lain 
kepada dirinya sendiri. 

c) Seseorang yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang 
lain tanpa maksud mengalihkannya kepada dirinya. Inilah yang paling 
jahat dan paling jelek dibandingkan kedua macam hasad sebelumnya 
dan inilah hasad tercela yang dilarang. Inilah dosa Iblis ketika dengki 
kepada Adam 25x. Iblis melihatnya lebih tinggi derajatnya daripada 
Malaikat, sebab Allah 456 menciptakan Adam dengan tangan-Nya. 
Para Malaikat diperintahkan bersujud kepadanya, dia diberi tahu 
nama segala sesuatu, dan dia ditempatkan di sisi-Nya sehingga Iblis 
terus berusaha agar Adam terusir dari Surga, hingga dia benar-benar 
dikeluarkan darinya. 

Dalam al-Gur-an, pada beberapa tempatnya, Allah && menerangkan 
bahwa kaum Yahudi memiliki sifat hasad, seperti firman-Nya: 


Hg Ng PB 5, 
(ET ae sa 


“Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat 
mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, 
karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi 
mereka...” (OS. Al-Bagarah (2): 109) 
Demikian juga firman-Nya: 

KO sa eU BU EA » 
“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia 
yang telah diberikan Allah kepadanya...?” (OS. An-Nisa'14): 54) 


Dalam hadits yang berderajat hasan, berkat hadits-hadits Jain yang 
mendukungnya, disebutkan bahwa Nabi &£ bersabda: 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








SI DESA BLS ALI: A6 231153) 
Bag ina jne Anta 
(( oi (SJ IAIN (LES AAS IS) sa LHS 2 Yi 


“Penyakit umat-umat sebelum kalian telah merebak pada kalian, 
yaitu dengki dan saling membenci. Saling membenci itulah yang 
memangkas habis. Ia memangkas agama, bukan memangkas rambut. 
Demi Dzat yang jiwa Muhammad ini berada di tangan-Nya, 
tidaklah kalian dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. 
Maukah aku beri tahukan sesuatu yang akan membuat diri kalian 
saling mencintai apabila kalian melakukannya? Sebarkanlah salam 
di tengah-tengah kalian.” 


d) Ada juga mereka yang apabila membenci seseorang, dia tidak 
berbuat sesuai tuntutan rasa bencinya dan tidak menzhalimi orang 
tersebut, baik dengan ucapan maupun perbuatan. 


Jenis ini terdiri atas dua macam, yaitu: 


1. Orang yang tidak mungkin dapat menghilangkan rasa hasad 
dari dirinya, yakni dia tidak mampu mengatasinya. Dalam hal ini, 
orang ini tidaklah berdosa karenanya. 


2. Orang yang sengaja membisikkan rasa hasad kepada dirinya, 
kemudian mengulang-ulang dan terus meyakinkannya dalam 
hati, sehingga dengan senang hati dia hendak menghilangkan 
kenikmatan dari saudaranya. Dalam hal ini, dia seperti orang 
yang bertekad untuk melakukan kemaksiatan. 


Tentang berdosa atau tidaknya, para ulama berbeda pendapat. 
Namun, orang ini sulit untuk tidak terjebak dari melakukan 
kezhaliman kepada orang yang dibencinya melalui perkataan 
sehingga dia pun berdosa. Bahkan, kemungkinan dia berusaha 
guna mendapatkan kebaikan seperti yang dimiliki orang lain. 
Seandainya kebaikan tersebut hanya sebatas urusan duniawi, 
maka sungguh orang ini tidak memiliki kebaikan sedikit pun, 
sebagaimana firman Allah ta'ala: 


Bab 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi 





en Ga 


dB So IA AN GI Dohap AN SE... 


40. 


“.. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata: 
Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa 
yang telah diberikan kepada Karun....” 

(OS. Al-Gashash (281: 79) 


Apabila kelebihan itu dalam hal agama, maka yang demikian itu 
adalah baik. Nabi &£ sendiri berangan-angan untuk mendapatkan 
. syahid fi sabilillah. 


Dalam kitab ash-Shahihain, dari Nabi &£, beliau bersabda: 
SET JAN SET AA sh TU ASET 5 Ea VI) 


(RE AS JANIN AT ag #35 343 OLAH 3ET IR JA 


“Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara, yaitu terhadap 
seorang laki-laki yang diberikan harta melimpah, lalu dia 
menafkahkannya pada malam dan siang hari, dan terhadap 
seorang laki-laki yang diberikan al-Our-an oleh Allah, lalu dia 
melaksanakan (kandungan)nya pada malam dan siang hari.” 


Ini adalah al-ghibihah (iri hati) yang baik. Penamaannya dengan 
hasad lebih sebagai isti'arah. 


e) Ada pula seseorang yang apabila dalam benaknya terlintas 
rasa hasad, maka dia berusaha menghilangkannya dan berbuat 
baik kepada orang yang dihasadi, yakni dengan terlebih 
dahulu berbuat baik serta mendoakan kebaikan untuknya dan 
menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Dengan menghilangkan 
rasa hasad yang terlintas dalam benaknya itu, sampai mampu 
menggantinya dengan rasa cinta dalam hati: yang demikian, 
menjadikannya orang Muslim yang lebih baik dan lebih utama. 
Hal ini adalah bagian dari derajat iman yang paling tinggi, 
sedangkan penyandangnya menjadi Mukmin yang sempurna, 
yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. 


yarah Riyadhush Shalihin Jikd 5 


3. Larangan saling memusuhi, memutuskan hubungan, dan menjauhi 
saudara lebih dari tiga hari. Yang dimaksudkan dengan memutuskan 
hubungan adalah dalam masalah duniawi. Adapun dalam masalah 
agama, hukum menjauhinya boleh dilakukan lebih dari tiga hari. 
Mereka (para ulama) mengambil kesimpulan dalil dari peristiwa 
tiga Sahabat yang keputusan perkaranya ditunda. Para Sahabat 
yang lainnya diperintahkan oleh Nabi #£ untuk menjauhi ketiga 
orang ini karena dikhawatirkan terjangkit penyakit munafik. Beliau 
pun membolehkan menjauhi ahlul bid'ah dan orang-orang yang 
mengajak untuk mengikuti hawa nafsu. 


Al-Khathabi 4s menyebutkan bolehnya menjauhi anak, istri, 
atau orang yang lainnya lebih dari tiga hari dengan tujuan mendidik, 
karena Nabi #£ pernah menjauhi istri-istri beliau selama satu bulan. 


4. Anjuran mempererat persaudaraan dalam masalah agama. Hal itu 
adalah tali pengikat iman yang paling kokoh. 






JG Assaseak era Pair 5 Kabul ALAN 

2 pa Una er 3) 
Ass Ae her : “ea GA 3 BY 
(Sa H3 yi Gb Alka G3 yah 
| bal An) 
53) 2 8 


KA EMS ba 
K3 333 


Yi 


aU ox Pan “3 3 En 
(0551 oma 3S 3 NI 


Bab 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi 





1568. Dari Abu Hurairah & , bahwa Rasulullah &£ pernah bersabda: 
“Pintu-pintu Surga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. 
Ketika itulah, diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang mempunyai permusuhan 
antara dia dan saudaranya, lalu dikatakan: “Tangguhkanlah kedua orang 
ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga 
mereka berdamai!” (HR. Muslim) 


Dalam riwayat lain: “Amal-amal akan dihadapkan setiap hari Kamis 
dan Senin....” Selanjutnya perawi menyebutkan hadits tersebut. 





an Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2565). Riwayat kedua juga 
dari Muslim (2565) (36). 






02K : Permusuhan. 
0 ab Wil : Tangguhkanlah. 


1. Keterangan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis. 
Amal-amal perbuatan diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis, 
lalu dihadapkan kepada Allah 8& yang tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi di hadapan-Nya. 

3. Semua dosa dapat diampuni dengan istighfar, kecuali kemusyrikan 
dan permusuhan. 

4. Penegasan hukum haramnya permusuhan.Karena itu, dalam hadits 
di atas permusuhan disebutkan setelah kemusyrikan kepada Allah. 

5.  Memusuhi dan memutuskan hubungan dengan seorang Muslim 
tanpa adanya alasan syar'i merupakan penghalang bagi seseorang 
untuk masuk ke Surga di akhirat kelak. 

6. Wajib mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, membela 
mereka yang dizhalimi, serta mencegah orang yang zhalim dan jahat 
dari perbuatannya. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





DD 
“pa 
N 








Larangan Mendengki 





Al-hasad (dengki) adalah keinginan terhadap hilangnya kenikmatan 
dari seseorang yang mendapatkannya, baik itu nikmat agama maupun 
nikmat duniawi. 


Allah ta'ala berfirman: 


Pa 


. 3 » 54 Ah ae YP 2 2 
£ Ah 3 Al RN GE HI LEK 


“ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia 
yang telah diberikan Allah kepadanya...?” (OS. An-Nisa' (41: 54) 


Allah 35£ mengecam kaum Yahudi yang dengki kepada umat Islam 
terhadap nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada mereka, baik nikmat 
batin maupun lahir. Maka dari itu, Allah 3sg mengutus kepada mereka 
seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membersihkan jiwa 
mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah. 


Dalam pembahasan ini, ada hadits Anas yang telah disampaikan 
pada bab sebelumnya. 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah dikupas pada pembahasan 
hadits nomor (1567) yaitu pada bab (239): “Larangan Saling Membenci, 
Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi”. 


Bab 270 : Larangan Mendengki 





uns Kesan a G gr PA re Peda ae £ Pa yaa 
JG Ienletie SO kada Ip Al j3 — NA 


3 


JONES SAI ESL IE Ih 4) 
(ala pt Kebab 


1569. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Nabi #£ bersabda: “Jauhilah 
sikap dengki. Sesungguhnya dengki tersebut akan memakan kebaikan 
sebagaimana api memakan kayu bakar—atau dia berkata—rumput.” 


(HR. Abu Dawud) 





Dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4903) dengan sanad yang 
di dalamnya terdapat kakek Ibrahim bin Abi Usaid, dia adalah seorang 
yang majhul (tidak dikenal). Hadits ini mempunyai penguat (syahid) dari 
riwayat Imam Ibnu Majah (4210), tetapi di dalam sanadnya terdapat 
Yahya bin Abi Isa al-Hannath #5, seorang yang matruk, sehingga tidak 
bisa diperhitungkan. 





Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. 
Sementara itu, hadits shahih dalam bab ini telah mencukupi. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Mencari-Cari Aib Dan 
Mendengarkan Pembicaraan Orang Yang 
Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar 





At-tajassus ialah mencari-cari kekurangan dan aib orang Islam serta 
menelitinya. Al-Kitab dan as-Sunnah melarang perbuatan ini, sebab 
mencari-cari aib dapat menyakiti hati orang tersebut. Pada umumnya, aib 
memang diusahakan untuk ditutup-tutupi dan tidak diperlihatkan, maka 
dilarang mencari tahu tentang aib tersebut, agar ia dapat disembunyikan 
sedapat mungkin. 


Allah ta'ala berfirman: 


(O-EA5 


C.. dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang Tn 
(OS. Al-Hujurat (491: 12) 

Kata at-tajassus (mencari tahu) ini biasa dipergunakan untuk arti 
kejelekan. Di antara turunan kata ini antara lain al-jasis (mata-mata). 


Maksudnya janganlah sebagian di antara kamu mencari aib sebagian 
lainnya, atau mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka 
benci untuk didengarkan, atau mendengarkannya di balik pintu mereka. 


Allah ta'ala berfirman: 


0Aceag 2 


KE AG Fa era Kena LA Sih 
£ WE 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al-Ahzab (331: 58) 


Bab 271 : Larangan Mencari-cari Aib ... 





Penafsiran hadits ini telah dijelaskan pada Bab (226): “Larangan 
Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan”. 





J6 Anetente Ips 3 trabas Bap al gas - v: 
Gini Dana TI SE SA 125) 

WAS Yg A3 SES Y, 3 ara 
LA Vena Et LAN AA GS EGA alatas 15313 
Ape engan 3 Aa ena, 


TN 
Hn 2 panai Idea Tea 
(ae Li J5 ja Ko di 
Nala Y5 da3 sa Apron Y)) 3) 85 
(EA Al 13 5 ALS Ya Keae N3 


dada Ye PA an PPPA INA GT. Sean 253 
ASIA & Jl sKe 1835 


la AN 


-. 


HO 0 


A2 IE Lanang — VE): 25) 33 
(WAS ay ob Ida Ja mela ola) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















1570. Dari Abu Hurairah &s5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Jauhilah olehmu prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah 
perkataan yang paling dusta. Janganlah suka mendengarkan pembicaraan 
(orang yang tidak suka didengarkan), janganlah suka mencari-cari 
aib orang lain, dan janganlah saling bersaing (dalam masalah dunia). 
Janganlah pula saling mendengki, dan janganlah saling membenci, 
janganlah saling memusuhi, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang saling bersaudara sebagaimana yang Dia perintahkan kepada 
kalian. Muslim yang satu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak 
boleh menzhaliminya, tidak boleh mengecewakannya, dan tidak boleh 
menghinanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini.” Beliau pun menunjuk 
ke dadanya. “Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila ia menghina 
saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain 
adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya 
Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, dan tidak pula rupa kalian. 
Akan tetapi, Dia memandang hati dan amal kalian.” 


Dalam salah satu riwayat: “Janganlah saling mendengki, janganlah 
saling membenci, jangan suka mencari-cari aib orang, janganlah suka 
mendengarkan pembicaraan orang (yang tidak suka didengarkan), dan 
janganlah saling menipu (dalam jual beli). Namun, jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang bersaudara.” 


Dalam riwayat yang lain: “Janganlah saling memutuskan hubungan, 
janganlah saling memusuhi, janganlah saling membenci dan mendengki, 
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.” 


Dalam suatu riwayat: “Janganlah saling menjauhi dan janganlah 
sebagian kalian melakukan akad jual beli atas akad saudaranya.” 


Semua riwayat di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian 
besarnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


2 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/198-199—Fathul Bari) 
dan Muslim (2563, 2564) 


Bab 271 : Larangan Mencari-cari Aib ... 





————————— Perhatian ——————mam 


| Dalam sumber aslinya, yakni kitab Riyadhush Shdalihin, terdapat 
| kesalahan yang cukup fatal, yaitu: “Tidak pula kepada bentukmu dan | 
| amal-amalmu, tetapi Dia melihat kepada hatimu.” | 


Ibnul Allan #&& telah menelitinya dalam Dalilul Falihin, sebagaimana | 
yang telah saya ingatkan dalam al-Mugaddimah. | 


| 
| 
| Riwayat yang kedua dari Muslim (2563) (30), riwayat ketiga | 
| W/ 1986), dan riwayat keempat (2563) . | 








551 : Mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal 
mereka tidak suka didengarkan. 


0 33 : Mencari-cari aib orang Islam. 

0 SI : Keinginan untuk tidak tersaingi dalam segala sesuatu. 

e  Zi3g: Tidak menolong dan membantunya serta menunda-nunda 
melakukannya, padahal dia mampu. 

» Ss 65 : Menambah harga barang dagangan agar yang lainnya 
teperdaya dan dapat ditipunya. 





1. Keterangan untuk meninggalkan amal yang dibangun di atas 
dalil dzhanni (prasangka). 

2. Dilarang merealisasikan prasangka yang bisa membahayakan orang 
yang disangka. 

3. Peringatan untuk menjauhi sikap prasangka secara mutlak. 

4. Hadits ini menerangkan bahwa prasangka adalah salah satu bentuk 
kebohongan, bahkan ia merupakan kedustaan terbesar. 

5. Haramnya mencari-cari aib dan mendengar pembicaraan orang 
padahal mereka tidak suka didengarkan. Dan barang siapa yang 
menyangka sesuatu tentang saudaranya, maka dia tidak berhak 
menanyakan perihal tersebut. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





6. Haram berbuat zhalim dalam segala bentuknya. 


7. Peringatan terhadap sikap tidak suka tolong-menolong antara orang 
Islam yang satu dengan yang lainnya. 


8. Peringatan terhadap sikap suka menghina antar orang Islam yang 
satu dengan yang lainnya. 


9. Peringatan keras untuk tidak merendahkan sebagian orang Islam. 


10. Peringatan keras agar tidak menodai kehormatan, harta, dan darah 
orang Islam. 


11. Pahala tidak berdasarkan besarnya badan dan indahnya bentuk 
tubuh. Akan tetapi, pahala ditentukan berdasarkan keikhlasan dan 
bagusnya amal perbuatan. 


12. Sumber iman dan kebaikan berada di dalam hati. 


13. Larangan menaikkan harga dalam jual beli dengan tujuan menipu 
pembeli. 


14. Wajib saling mencintai antara sesama Muslim dan anjuran untuk 
melaksanakannya. 





pemganuak Barak JG Ketia 5 Angka GE No 
SIS js Haa SAS Ol S8) : “ 


(ae Hula asa ata 1 TPUO Cam) (225 


maa 


1571. Dari Mw'awiyah &5 , dia menuturkan: “Aku pernah mendengar | 
Rasulullah #&£ bersabda: aa apabila kamu mencari-cari aib 
orang-orang Islam, berarti kamu telah membuat mereka rusak, atau, 


hampir saja kamu merusak mereka.” (Hadits shahih. HR. Abu Dawud 
dengan sanad shahih.) 


Bab 271 : Larangan Mencari-cari Aib ... 








Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4888) dan sanadnya shahih, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi 415. 





1. Peringatan untuk tidak mencari-cari aib orang-orang Islam. 
2. Larangan bagi pemerintah untuk mencari-cari kekurangan rakyatnya. 





na da, 


(eng SAE Ja Je Sisa ola ola) Tusruo Lau) 


1572. Dari Ibnu Mas'ud &5 , bahwasanya seorang laki-laki pernah 
dibawa ke hadapannya, Gila dak “Di jenggot orang ini, menetes 
khamer.” Ibnu Mas'ud berkata: “Sesungguhnya kami dilarang mencari- 
cari aib orang lain. Akan tetapi, apabila ada suatu (kesalahan) yang jelas 
di hadapan kami, maka niscaya kami menghukumnya.” (Hadits hasan 
shahih. HR. Abu Dawud dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan 
al-Bukhari dan Muslim.) 





Hadits i ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4890), sanadnya shahih. 





1. Barang siapa yang membawa suatu tuduhan kepada orang lain atas 
dasar mencari-cari (kesalahan), maka tuduhannya tidak diterima. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Berburuk Sangka 
Terhadap Orang-Orang Islam 
Tanpa Adanya Kepentingan 


FAN 





Allah ta'ala berfirman: 


5 PETA HAN Pant APAPUN SOP Ken 20 Ge Iko 
SO LN SR ON Ga CS PENA Gal CS 
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa....” (OS. Al-Hujurat (491: 12) 


Dalam ayat di atas, Allah ta'ala melarang para hamba-Nya yang 
beriman untuk berprasangka, yaitu menuduh dan mengkhianati keluarga, 
kerabat, dan orang-orang bukan pada tempatnya. Sebab, sebagian dari 
perbuatan itu adalah dosa murni. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, 
hendaklah menjauhi sikap suka berprasangka. Dengan demikian, barang 
siapa yang berprasangka sesuatu, maka janganlah dia merealisasikannya. 





Pi 


7 Kpn ehi 4 1 ta Eni pengen Gatau f Ha 
Anne Ml Jam 01 Kas SW 3 53 — NOVY 


- 


ade gan) (EA OI HE S6 HA 125 )) JG 


1573. Dari Abu Hurairah &5 , bahwa Rasulullah &£ pernah bersabda: 
“Jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah 
perkataan paling dusta.” (Muttafag 'alaih) 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini dipaparkan pada pembahasan 
hadits nomor (1570) pada Bab (271): “Larangan Mencari-cari Aib dan 
Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya 
Didengar”. O 


Bab 272 : Larangan Berburuk Sangka Terhadap Orang Islam Tanpa Adanya Kepentingan 





Larangan Merendahkan 
Orang-Orang Isiam 





Allah ta'ala berfirman: 


si. AA PS 0 L LL GA 3 Ata 

AB an 5 Ka nat Ap ya 23 Sa Ly Sae : $' 

At Ae SU PANGAN TEA PA AN AAN GA 
AV AB FIT KN Nhetear 


“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok- 
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan- 
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 
Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang 
zhalim.” (OS. Al-Hujurat (49): 11) 


Allah ta'ala melarang merendahkan orang lain, yaitu menghina dan 
meremehkan mereka. Perbuatan ini hukumnya haram, karena mungkin 
saja orang yang diremehkan itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah 
dan lebih Dia cintai daripada orang yang merendahkannya. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


FL1 ON 





Dalam ayat tersebut, Allah melarang laki-laki melakukan perbuatan 
ini, disambung dengan larangan bagi perempuan. Setelah itu, Allah 
melarang mereka semua saling menghina dan memanggil dengan 
panggilan yang jelek yang Allah gambarkan dengan kata fusug. 


Kemudian, Allah menganjurkan mereka untuk bertaubat dari semua 
perbuatan itu. Sebab, orang yang terus melakukan dosa dan kesesatan 
adalah orang yang zhalim. 


Allah ta'ala berfirman: 


Pa NN 9 2 Bo 


KO YAI 


“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (OS. Al-Humazah (1047: 1) 


Orang yang suka mengumpat melalui ucapannya dan mencela 
melalui perbuatannya dalam merendahkan dan meremehkan orang lain 
diancam oleh Allah 35 dengan kecelakaan, kebinasaan, kesulitan dalam 
segala urusan pada hari kembalinya kepada Rabbnya. Oleh karena itu, 
hartanya tidak dapat memberi manfaat kepadanya. 





IE Kanada An Jon Ol tata Basp Ol 9E3 — Yovt 
Gaia) MAMA an SA Gatel TA 


1574. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah 8 bersabda: 
“Cukuplah seseorang daa jahat apabila dia menghina saudaranya 
sesama Muslim.” (HR. Muslim) 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan 
hadits nomor (1570), dalam Bab (271): “Larangan Mencari-cari Aib dan 
Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya 
Didengar”. 


Bab 273 : Larangan Merendahkan Orang-orang Islam 





adits No. 15751) 





2 
Ke ei 


JG Fsndetitko IN YP Kadis Ipad pl P3 NO 
J5 IE US 2353 Ia 3S AN AG) 


# o 


ANN) J3 TI 2 PO ea JAE 


. Ps 


Ape 


5 


(dah) (EN BE SIN 3 ASIN JII Es JA 


1575. Dari Ibnu Mas'ud &s , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Tidak 
akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan 
sebesar biji sawi.” Seorang laki-laki bertanya: “Sesungguhnya ada orang 
yang suka bajunya bagus dan sandalnya pun bagus.” Beliau &£ bersabda: 
“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan 
itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.” (HR. Muslim) 


Maksud “Batharul hag”: menolak kebenaran. Dan “Ghamthuhum”: 
meremehkan mereka. 


Penjelasan hadits ini telah diberikan secara terperinci pada Bab (72): 
“Al-Kibr (Sombong).” 


Pengesahan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor 
(612) dalam Bab “Al-Kibr (Sombong) dan Al- Ujub (Bangga Diri).” 





30.4 0 


ASI Ig, JB :JU kediias AI KS pp Lan HL) NOVI 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1576. Dari Jundub bin Abdullah &s5 , dia berkata bahwa Rasulullah #£ 
bersabda: “Seorang laki-laki berkata: “Demi Allah! Allah tidak akan 
mengampuni si Fulan Maka Allah sx£ pun berfirman: “Siapa yang 
telah berkata lancang terhadap-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni 
si Fulan? Maka sesungguhnya Aku telah mengampuni si Fulan, dan Aku 
menghancurkan amal baikmu.” (HR. Muslim) 













Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2621). 

Hadits 

e JB: Bersumpah atas nama Allah 2. 

0 Siku: Aku menjadikan amalmu sia-sia. 

Hadits 

1. Pendeta untuk tidak meremehkan dan merendahkan orang-orang 


Islam (kaum Muslimin). 
Luasnya rahmat dan ampunan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. 


Larangan berputus asa dari rahmat Allah. 

Hadits ini menunjukkan bahwa dosa dapat diampuni tanpa taubat. 
Haram menetapkan keputusan hukum yang merupakan kewenangan 
Allah semata. 

6. Pelajaran bagi seorang Muslim tentang adab kepada Allah dan para 
hamba-Nya. O 


PA Pa et 3 


Bab 273 : Larangan Merendahkan Orang-orang Islam 





Larangan Menampakkan Kegembiraan 
Terhadap Musibah Yang Menimpa 





Allah ta'ala berfirman: 


SO... TAI 


“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara ....” 
(OS. Al-Hujurat (49): 10) 

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada Bab (269) “Larangan Saling 
Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi”. 


Allah ta'ala berfirman: 


"XX . £ Be. 


“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji 
itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka 
mendapat adzab yang pedih di dunia dan di akhirat...” (OS. An-Nur (241: 19) 


Ayat ini merupakan peringatan bagi orang yang mendengar perkataan 
keji, lalu sesuatu terlintas di benaknya, dan ia membicarakannya. Dalam 
kondisi seperti ini, janganlah membicarakan dan menyebarluaskan hal 
tersebut. Allah && mengancam orang-orang yang memilih mengungkap 
pembicaraan jelek dengan hukuman di dunia dan adzab yang pedih 
di akhirat. 2 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Imam an-Nawawi 4s memahami dari ayat di atas bahwa apabila 
Allah mengancam seseorang yang senang menyebarluaskan perkara 
buruk yang diperbuat seorang Mukmin (yang berdosa) dengan adzab 
yang pedih di dunia dan akhirat karena hal tersebut menyusahkan dan 
menyakiti hatinya, maka lebih-lebih lagi adzab yang akan dilimpahkan 
bagi orang yang menampakkan kegembiraannya terhadap bencana yang 
menimpa seorang Mukmin tanpa sebab. 





Ka ttir oa —-N0VY 
ea MAN ba 


(ee tgh JB, 2 Tn 





1577. Dari Watsilah bin al-Asga & , dia berkata bahwa Rasulullah #&£ 
bersabda: “Janganlah engkau misnampak kan kegembiraan atas bencana 
yang menimpa saudaramu, sebab Allah 88 akan merahmatinya dan akan 
memberimu bencana.” (HR. At-Tirmidzi. Ia berkata: “Hadits hasan.”) 


n Hadits 


Dha'if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2506) melalui jalur Hafsh 
bin Ghiats, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Watsilah bin al-Asga 


dengan hadits ini. 


At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan gharib. Makhul telah mendengar 
dari Watsilah bin al-Asga, Anas bin Malik, dan Abu Hindun ad-Dari. 
Ada yang mengatakan: bahwa dia (Makhul) belum pernah mendengar 
dari salah seorang Sahabat Nabi &£, kecuali dari tiga orang ini. Makhul 
asy-Syami mendapat julukan Abu Abdillah, dulunya ia seorang budak, 
lalu dimerdekakan. Makhul al-Azdi mendengar dari Abdullah bin Amr, 


sedangkan Umarah bin Zadzan meriwayatkan darinya.” 


Bab 274 : Larangan Menampakkan Kegembiraan Terhadap Musibah yang Menimpa ... 





Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat 
Makhul asy-Syami 28. Makhul seorang yang tsigah, namun dia seorang 
mudallis. Dia lalu meriwayatkan hadits tersebut dengan cara an'anah. 
Sementara itu, apakah dia mendengar hadits tersebut dari Watsilah atau 
tidak, masih diperselisihkannya. Yang kuat menurut penulis adalah 
seperti yang diucapkan oleh Abu Hatim di dalam al-Marasil (hlm. 166): 
“Dia berkunjung kepada Watsilah, akan tetapi belum pernah mendengar 
(hadits) darinya.” Abu Hatim berkata demikian sebagai jalan tengah dari 
dua pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. 


Sebagian ulama hadits menyebutkan syahid (penguat) hadits di atas, 
sebagaimana dalam Ajwibatul Hafizh 'an Ahaditsil Mashabih (W1/1785), 
dari hadits Mu'adz, dia berkata: “Rasulullah #&£ bersabda: “Barang siapa 
yang mencela saudaranya dengan suatu dosa maka dia tidak akan mati 
sehingga dia melakukannya sendiri.” 


Ahmad berkata: “(Mencela) suatu dosa yang telah dia taubati ...” 


At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini berstatus hasan gharib. Sanadnya 
tidak bersambung karena Khalid bin Ma'dan 455 tidak pernah bertemu 
Muw'adz bin Jabal. Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan bahwasanya dia 
pernah bertemu dengan tujuh puluh orang dari Sahabat Nabi &£.” 


Saya (penulis) berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 
(2505), al-Khathib dalam kitab Tarikh-nya (11/339-340) melalui jalur 
Muhammad bin al-Hasan bin Abi Yazid al-Hamdani, dari Tsaur bin 
Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz &5 dengan hadits ini.” 


Bagaimana mungkin sanad ini dikatakan hasan. Selain statusnya 
mungathi', di dalamnya juga terdapat Muhammad bin al-Hasan. Imam 
Ibnu Ma'in dan Abu Dawud menuduhnya berdusta, sebagaimana dalam 
Mizinul Pridal (W1/514). Adz-Dzahabi 255 pun menyebutkan hadits ini 
dalam kitab tersebut. 

Oleh karena itulah, Imam ash-Shaghani menuturkannya di dalam 
al-Maudhi'at (hlm. 6), demikian juga sebelumnya oleh Ibnul Jauzi dalam 
kitab yang sama (III/82), katanya: “Maka tidak benar, Muhammad bin 
al-Hasan adalah pendusta.” 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





As-Suyuthi menanggapinya dalam al-La-dli-ul Mashni'ah (W1/293) 
dengan ucapan: “Hadits ini riwayat at-Tirmidzi.” Dia berkata pula: 
“Hadits ini hasan gharib, tetapi dia mempunyai syahid (penguat).” 


Saya (penulis) berkata: “Kemudian, as-Suyuthi menyebutkan hadits 
penguatnya melalui jalur al-Hasan, seraya berkata: “Mereka berkata: 
“Barang siapa yang memfitnah saudaranya dengan suatu dosa, sementara 
dia telah bertaubat kepada Allah, maka orang itu tidak akan mati sampai 
Allah mengujinya dengan perbuatan dosa tersebut kepada dia.” 


Hadits ini, di samping bukan hadits marfu', di dalam sanadnya juga 
terdapat Shalih bin Basyir al-Murri, seorang yang dha'if. Oleh sebab itu, 
riwayat ini tidak dapat dijadikan sebagai penopang karena kedha'ifannya 
dan tidak marfu' 


Pada intinya, hadits ini dha'if. Bagi yang menyatakan hadits ini hasan 
karena hadits-hadits penguat yang mendukungnya, hal itu disebabkan 
oleh ketidaktahuan terhadap “llat yang sebenarnya pada riwayat Mu'adz 
bin Jabal di atas, yaitu keberadaan Muhammad bin al-Hasan, seorang 
kadzdzab (pendusta). Oleh karena itu, kita tidak perlu berbahagia atau 
merasa senang karenanya. Sungguh di atas mereka yang memiliki ilmu 
masih ada Yang Mahatahu akan segala-galanya. 





3 6 . . . 
0 SLS : Senang karena musibah yang menimpa seorang Muslim. 





Hadits ini, walaupun dha'if, menunjukkan beberapa maksud yang 
menguatkan ajaran syariat secara umum, antara lain: 


1. Dianjurkan agar berkasih sayang antar sesama Muslim dan turut 
bersedih terhadap musibah yang menimpa di antara mereka. 
Perumpamaan orang-orang Mukmin di dalam berkasih sayang dan 
saling mencintai adalah seperti satu tubuh. Apabila sebagian dari 
anggota tubuh sakit, maka ia akan berpengaruh pada anggota tubuh 
lainnya sehingga menyebabkan demam dan tidak bisa tidur. 


Bab 274 : Larangan Menampakkan Kegembiraan Terhadap Musibah yang Menimpa ... 





2. Musibah yang menimpa hamba Allah adakalanya sebagai hukuman 
dan ujian serta adakalanya sebagai penebus dosa serta peningkat 
derajat keimanan. Seorang yang senang terhadap musibah yang 
menimpa saudaranya pun tidak terlepas dari hal tersebut. Orang itu 
juga manusia yang suatu saat dapat melakukan dosa dan kesalahan 
sehingga, bisa saja musibah turun menimpa dirinya sebagai hukuman 
dan ujian. Siapa yang dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan 
terjadi pada dirinya? 


3. Menampakkan kegembiraan terhadap suatu musibah yang menimpa 
saudara sesama Muslim akan menolong syaitan untuk berkuasa dan 
membuat mereka putus harapan dari rahmat Allah. Telah dijelaskan 
pada hadits-hadits yang lalu tentang haramnya perbuatan tersebut. 


Pada bab ini, terdapat hadits Abu Hurairah &s yang tidak diberikan 
pada Bab “Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan 
Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar”, yaitu: “Setiap 
Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram ...” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (1570), yaitu pada Bab (271): “Larangan Mencari- 
cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin 
Pembicaraannya Didengar”. u 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Mencela Nasab Yang Sah 
Menurut Lahiriah Syariat 





Allah ta'ala berfirman: 
Ode» KAN - e ... £ aa. 
Bisa K3 KA KI Kosi, MAN OA, 
£ OLA KI 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al-Ahzab (331: 58) 


Penafsiran ayat ini telah dijelaskan pada Bab 266 “Larangan Memaki 
Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan”. 





#g. Aa 


"Aga SENI al Ja JB JB Kadis 3535A hal gas —N0YA 


Hun nba AL ke EN BOS) 
Cnbemalln) MEN 


1578. Dari Abu Hurairah &: , dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda: 
“Ada dua perkara yang Na pada manusia, yang keduanya adalah 
kekufuran bagi mereka, yaitu penghinaan nasab dan meratapi mayat.” 


(HR. Muslim) 


Bab 275 : Larangan Mencela Nasab yang Sah Menurut Lahiriah Syari'at 












»  GESI: Dua perkara. 
0 ita Hy Uh : Keduanya termasuk perbuatan orang-orang kafir 


dan akhlak Jahiliyyah. Barang siapa yang menghalalkannya, padahal 
mengetahui bahwa keduanya haram, maka dia telah kafir. 


0 42: Berteriak-teriak meratapi orang yang telah meninggal. 





1. Hadits ini menerangkan bahwasanya kedua hal tersebut adalah 
salah satu di antara perbuatan orang-orang kafir dan akhlak kaum 


Jahiliyyah. 


2. Sebagian dosa diungkapkan dengan kata kufur untuk menjelaskan 
beratnya dosa tersebut, penegasan keharamannya, serta peringatan 
agar tidak terjebak ke dalamnya. 


3. Manusia merasa tenang dengan nasab mereka. Oleh karena itulah, 
tidak boleh mencela keturunan mereka. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Memaisu Dan Menipu 


.. 


Allah ta'ala befirman: 


peer 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 

(OS. Al-Ahzab (331: 58) 


Penafsiran ayat ini telah diterangkan pada Bab: “Larangan Memaki 
Orang Islam dengan Cara yang Tidak Dibenarkan”. 





3): IE Tema te rate anhu YEN VA 


T wi (Gea 3 Ga ab EN KE JA 

kb A0 Ie 53 Jenteiie Al J1 Ad, 33 
en) JIE ala kal Pe aga 2 SG 
JGN) JI adil 925 G ALAN KLS IE (ea 


(Ea aa Kis C3 Naa) ol 2 AI 33 


Hola “ 


G3 
2 


Bab 276 : Larangan Memalsu dan Menipu 





1579. Dari Abu Hurairah &:5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang mengacung-acungkan senjata kepada kami maka dia 
bukan golongan kami. Barang siapa yang melakukan penipuan terhadap 
kami maka dia bukan golongan kami.” (HR. Muslim) 


Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah &£ pernah melewati 
tumpukan makanan. Beliau lantas memasukkan tangannya ke dalam 
tumpukan tersebut, kemudian jemarinya mendapati sesuatu yang basah 
di dalamnya. Beliau berkata: “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Dia 
menjawab: “Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah!” Beliau 
berkata: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan 
supaya orang-orang melihatnya? Barang siapa yang menipu kami, maka 
dia bukan dari golongan kami.” 






Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (101), yang kedua juga riwayat 
Muslim (102). 







8 355: Tumpukan. 

dits . 

1. Keterangan bahwa mengangkat senjata kepada orang-orang Islam 
bukan merupakan petunjuk Rasulullah #. 

2. Haram mempromosikan barang dagangan yang mengandung unsur 
penipuan di dalamnya. 

3. Wajib menampakkan semua jenis barang dagangan yang jelek dan 
yang bagus sehingga penjual terlepas dari tanggung jawab serta agar 
pembeli tidak tertipu. 

4. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi pasar serta menghukum 
orang-orang yang suka menipu hamba Allah dan memakan harta 
mereka dengan cara yang bathil. 

5. Sengaja melakukan penipuan dapat menyebabkan bahaya besar 


terhadap perekonomian umat Islam. Pelakunya termasuk musuh 
umat Islam, yang membangkang dan senantiasa menanti musibah 


menimpa mereka. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jiid 5 





Fo 


Sl CAN A9 5 NOA 
(ade gim) (ASUS V)) 


1580. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah kalian saling menipu (dalam jual beli).” (Muttafag “alaih) 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada penambahan 
hadits nomor (235) pada Bab (27): “Menjunjung Kehormatan Kaum 
Muslimin dan Penjelasan tentang Hak-hak Mereka serta tentang Kasih 
Sayang terhadap Mereka.” Demikian pula pada nomor (235) dan nomor 
(1570) pada Bab (271): “Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan 
Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar”. 





Pe 
Pera 


PS Kemen Gol ga A5 AS pl S3 - —NOMN 


(ask cita) . AE 


1581. Dari Ibnu Umarw#s, bahwasanya Nabi #&£ melarang menaikkan 
harga agar orang lain teperdaya.” (Muttafag 'alaih) 




















Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IV/355—Fathul Bari) 
dan Muslim (1516). 





e  jisJll : Menaikkan harga barang agar orang lain teperdaya. 


Bab 276 : Larangan Memalsu dan Menipu 








1. Haram berjualan dengan cara menaikkan harga guna memperdaya 
orang lain. 
2. Peringatan untuk tidak menipu orang-orang Islam. 





ki Ly en aD d 5 “ “ Tia Pal ap eri Ti 

Kei AI Ie J5 SSB Rafika 4463 — NOAS 
- Pi & 1 Ten ? 2 La s£ 
Iemleite AN Jen JW ea 3 F3 SI 


(anke gara) (GIS NY J3 S6 33) 


1582. Dari Ibnu Umar:gs, dia menuturkan: “Seorang laki-laki pernah 
menuturkan kepada Rasulullah #£ bahwa dia tertipu dalam jual beli. 
Rasulullah #& berkata kepadanya: Apabila engkau melakukan jual beli 
dengan seseorang, maka katakanlah kepadanya: “Tak ada penipuan.” 
(Muttafag 'alaih) 

Lafazh 5YsJ! (al-khilabah) dengan huruf kha dan huruf ba, berarti 
penipuan. 









adits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/337—Fathul Bzri) dan 
Muslim (1533). 





1. Boleh melakukan jual beli dengan persyaratan khiyar (kebebasan 
memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya). 


2. Syarat khiyar boleh, tetapi hanya diberlakukan untuk pembeli. 


3. Haram menipu dalam jual beli. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 















































Kasdetite ds J2 JG us Ke Aa hal ang 1OAY 
(2ols metal) (Oa al AS aa aa ata Ta aa) 


1583. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang Haa bs istri seseorang (dengan suaminya) 
ataupun budak (dengan tuannya) maka dia bukan dari golongan kami.” 
(HR. Abu Dawud) 


Lafazh Lx5 (Khabbaba), yaitu dengan huruf kha berharakat fat-hah, 
huruf ba ber-tasydid, artinya adalah merusak dan menipunya. 





n Hadits 

Hadits Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2175, 5170), Ahmad 
(11/397), dan yang selainnya melalui jalur Ammar bin Zuraig, dari 
Abdullah bin Isa, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah dengan hadits ini. 


Saya (penulis) berkata: “Sanadnya shahih karena perawinya tsigah.” 


Hadits ini mempunyai dua hadits syahid, melalui hadits Ibnu Abbas 
dan Buraidah &5 . 





1. Barang siapa yang merusak hubungan sepasang suami istri maka dia 
tidak berada di bawah petunjuk Rasulullah &£. 


2. Perilaku orang-orang Islam yang beriman adalah tolong-menolong 
dalam kebaikan dan takwa. 


3. Haram bagi setiap Muslim mengatakan kepada budak seseorang, 
atau istrinya, atau anaknya, atau pembantunya, dan yang semisalnya 
sesuatu yang dapat merusak hubungan mereka jika yang dikatakan 
tersebut bukanl perkara amar ma'ruf atau nahi mungkar. a 


Bab 276 : Larangan Memalsu dan Menipu 





Larangan Berlaku Curang 





Al-ghadr adalah memutuskan perjanjian dan ikatan kesepakatan. 


Allah ta'ala berfirman: 


Tt ?2 0 GS GG Pn 
£ 0. makan Ga BAG NN Cp 3. 
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...” 
(OS. Al-Ma-idah (5: 1) 
Penafsirannya telah diberikan pada Bab (86) “Menepati Janji.” 


NN 


Allah ta'ala juga berfirman: 


SOptar Iya Ke Gia Kvaih Tante 3 


“.. dan penubilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung- 
jawabannya.” (OS. Al-Isra' (17): 34) 
Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (85): “Menjaga Rahasia.” 


- 


Empat at sifat atau ciri yang menandakan seorang Muslim ig 
terjangkit kemunafikan dalam hatinya: | 

(1) jika dipercaya berkhianat, 

(2) jika berbicara berdusta, | 

| (3) jika berjanji mengingkari, dan | 
3 (4) Jika berbantahan melampau batas. . 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





LL 089 





sa Iga 5 cela! JEANS 3S YoAL 
dad Mas 2 maba aa : JG Innaeniita 
& Ga Ia Kelak aa OS Gek Hasan Le 993 


Buta Peta 


PA 


IS GAS AA ISI A53 AA IG BE 331 ISI GE 


(aske Gina) (3 2 25 


1584. Dari Abdullah bin Amr bin al“Ash #5, bahwasanya Rasulullah #£ 
bersabda: “Ada empat perkara yang barang siapa memilikinya berarti dia 
sudah termasuk munafik murni, sedangkan barang siapa yang memiliki 
salah satu saja dari perkara tersebut berarti di dalam dirinya terdapat satu 
kriteria kemunafikan, hingga dia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya 
dia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, 
dan jika berbantahan dia melampaui batas.” (Murtafag alaih) 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah dibahas pada pembahasan 
hadits nomor (690) pada Bab (86) “Menepati Janji”. 





03. 


16 kata aan 
JB aa A3 HA pe PI) knee GA J6 


8-01 


(ale gina) Aod6 0) 9 23 


Bab 277 : Larangan Berlaku Curang 





1585. Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas »&z , mereka berkata bahwa 
Nabi 8 bersabda: “Setiap orang yang curang akan diberi panji pada hari 
Kiamat kelak, lalu dikatakan: “Ini kecurangan Fulan.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/283—Fathul Bari) dan 
Muslim (1736). 





ai 


Jemee v3 GIE Kal ENAM 
3S ja AI anal Kakal Wall a33 Ata hat 2 6 3) us 
(obwa »lay) ME ol ep AAS c (se V3 VI 


1586. Dari Abu Sa'id al-Khudri &s : 5 Bahwasanya Nabi #£ bersabda: 

“Setiap orang yang curang akan diberi panji di dubur pada hari Kiamat 
kelak. Panji tersebut akan dinaikkan sesuai dengan kadar kecurangannya. 
Ketahuilah, tidak ada seorang yang paling besar kecurangannya melebihi 
kecurangan seorang pemimpin.” (HR. Muslim) 





e 2) : Bendera besar (panji) yang dipegang komandan pasukan. 
Ucapan ini dulunya ditujukan kepada bangsa Arab karena mereka 
biasa melakukannya. Mereka terbiasa mengangkat bendera putih 
untuk sikap menepati janji dan bendera hitam untuk sikap curang. 
Mereka akan mencela dan menghina orang yang bersikap curang. 


e# &l: Duburnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























Penegasan haramnya berperilaku curang, lebih-lebih bagi seorang 
penguasa. Dosa kecurangan sangat besar karena berpengaruh pada 


kehidupan banyak orang. 


Hadits ini menerangkan betapa buruknya perbuatan curang itu. 
Ia akan membuat pelakunya malu di depan semua makhluk pada 
hari Kiamat kelak dengan suatu tanda, yaitu panji kecurangan yang 
akan dibawa bersamanya.. 


Semua umat manusia pada hari Kiamat kelak dipanggil dengan nama 
bapak mereka. Pada saat itu, akan dikatakan: “Ini adalah kecurangan 
Fulan bin Fulan” sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Umar dalam al-Bukhari (Shahihul Bukhari). 


Penghinaan terhadap orang yang berbuat curang karena panjinya 
ditempatkan di duburnya. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa 
panji biasanya diletakkan di depan di bagian paling atas, sedangkan 
panji orang yang curang akan diletakkan di belakang dan mengarah 
ke bawah. Ini pasti membuat orang tersebut sangat malu karena 
pandangan mata biasanya mengarah kepada panji. Hal ini pula 
yang membuat pandangan mata terarah kepada perbuatannya yang 
dibongkar pada hari itu, yang membuatnya semakin hina. Kita 
memohon keselamatan kepada Allah kelak pada hari Kiamat, yaitu 
hari yang penuh dengan penyesalan dan kekecewaan. 


ga Saw 


Bab 277 : Larangan Berlaku Curang 


its No. 1587 1| 





ab GA A53 
sera bejana S6 JS AIO) 
debat dan at KU CJ GE Ba 


(dl ol3)) Ka alah Arka Aa Aa Ar 


1587. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda, Allah ta'ala 
berfirman: “Tiga aa yang menjadi musuh-Ku pada hari Kiamat 
kelak, yaitu seseorang yang membuat perjanjian dengan bersumpah atas 
nama-Ku, kemudian dia memutuskannya (mengingkarinya), seseorang 
yang menjual orang merdeka, lantas dia memakan hasil penjualannya, 
dan seseorang yang menyewa seorang buruh lalu buruh itu memenuhi 
kewajibannya, tetapi tidak juga diberikan upahnya.” (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/417—Fathul Bari). 


"dan penuhilah janji, | 


” 


karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Mu ea Peringatan : Pee AMiMAm AKA sanam 


Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Sulaim ath-Thaifi. Dalam 
| riwayat al-Bukhari, haditsnya tidak ada yang maushul, kecuali hadits ini. 


Para ulama al-Jarh wat Ta'dil berbeda pendapat tentang pribadinya, 
| bagaimana penilaian mereka berikut ini: 


a) Menganggap tsigah secara mutlak, seperti pendapat Ibnu Ma'in 
dan Ibnu Sa'ad. Abu Hatim pun cenderung kepada pendapat ini. 

b) Menganggap dha'if secara mutlak, sebagaimana pendapat Ahmad 
bin Hanbal. Dia berkata: “Aku mendatanginya lantas menulis sesuatu 
darinya. Terlihat olehku bahwa ingatannya tentang hadits kacau-balau. 
Sehingga aku pun meninggalkan dia. Pada dirinya terdapat sesuatu.” 


c) Menganggap riwayatnya yang dari Ubaidillah bin Umar al-Umari 

| adalah dhai'f, sebagaimana pendapat Imam an-Nasa-i: dia berkata: “Dia 

| tidaklah mengapa.” Riwayatnya dari Ubaidillah bin Umar t£ts adalah 

| munkarul hadits. 

| d) Menganggap riwayat al-Humaidi darinya, sebagaimana pendapat 

| al-Bukhari dalam al-Tdrikh ketika dia (al-Bukhari) menjelaskan riwayat 

| hidup Abdurrahman bin Nafi. Dia berkata: “Apa yang dikemukakan 
| al-Humaidi dari Yahya bin Sulaim adalah shahih.” | 
| e) Menganggap riwayat yang disampaikan dari kitabnya adalah 

| shahih, sebagaimana pendapat al-Fasawi di dalam al-Ma'rifah wat-Tarikh 

| (MI/51). Dia berkata: “Seorang sunni dan shalih, (riwayat dari) kitabnya 
| tidaklah mengapa. Apabila dia menuturkan hadits dalam kitabnya, 

| maka haditsnya hasan. Apabila ia menuturkan hadits dengan hafalan, 
maka riwayatnya ada yang ma'ruf dan ada yang munkar.” 





Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagaimana berikut: 

1. Pendapat yang menyatakan tsigah secara mutlak dan menyatakan 
dha'if secara mutlak tidak dapat diterima. Sebab, yang menyatakan 
tsigah secara mutlak tidak memperhatikan beberapa alasan yang 
tersembunyi, antara lain: 


# Riwayat hadits dari Ubaidillah bin Umar itu waham (keliru). 


# Demikian pula riwayat yang dituturkannya melalui hafalan. 





Bab 277 : Larangan Berlaku Curang 














Sementara ulama yang menyatakan dha'if, mereka menyatakannya | 
secara umum, padahal tidak demikian adanya. Riwayat al-Humaidi | 
secara mutlak yang darinya adalah shahih. Begitu juga Tayang | 


yang dituturkan melalui kitabnya. 


| 2. Barang siapa yang status dirinya seperti ini, maka secara umum | 
riwayatnya tidak kurang dari derajat hasan. Terkadang memang | 
turun kepada tingkat dha'if apabila riwayatnya dari Ubaidillah bin | 
Umar al-Umari. Namun, terkadang bisa naik kepada derajat shahih 
apabila riwayat itu berasal dari al-Humaidi, darinya. 


| 3. Demikianlah, ternyata semua pendapat tadi dapat disatukan, tidak | 
bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, menurut pendapat saya | 
(penulis) hadits ini hasan karena dia (Yahya) tidak meriwayatkannya | 
dari Ubaidillah bin Umar al-Umari 4g dan juga bukan dari riwayat | 
al-Humaidi darinya. Inilah yang ditetapkan al-Hafizh Ibnu Hajar | 
dalam Fat-hul-B&ri (IV/418), dia berkata: “Sebenarnya pembicaraan 
tentang Yahya bin Sulaim terletak pada riwayat haditsnya yang dari | 
Ubaidillah bin Umar saja, sedangkan hadits ini sebenarnya bukan | 
dari riwayatnya.” | 
Saya (penulis) berkata: “Penelitian ini sangat detail, karena ia telah | 

— berhasil mam pat Plangaan yang rumit dan licin.” ) 














1. Besarnya permusuhan Allah 3:5 terhadap ketiga golongan ini jika 
dibandingkan dengan golongan lainnya. 


2. Peringatan untuk tidak melanggar perjanjian yang telah diikat dan 
dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah. 


3. Larangan menjadikan orang-orang merdeka sebagai budak. 


4. Peringatan untuk tidak menahan upah buruh setelah dia memenuhi 
kewajibannya dengan sempurna. U 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Mengungkit-Ungkit 
Pemberian Dan Semacamnya 





Allah ta'ala berfirman: 
02 LL OA 2 Log - & RE 
ah SELATAN GAN Cot 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah bana merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)....” 
(OS. Al-Bagarah (21: 264). 


Allah 8& memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang 
karena perbuatan mengungkit-ungkit serta tindakan yang menyakitkan 
hati orang yang diberi. 


Allah ta'ala berfirman: 


AI 


aa bg 3 To "Rr 
Ne en ul GOA TSM Jane aa 


“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak 
mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakiti (perasaan penerima)...” (OS. Al-Bagarah (2): 262) 


Allah Tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan-Nya, kemudian mereka tidak mengungkit-ungkit 
kebaikan dan pemberian yang telah ia berikan, serta tidak melakukan 
tindakan atau ucapan yang menyakitkan orang yang diberi. Sebaliknya, 
mereka bahkan menaunginya dengan kebaikan, karena mereka hanya 
mencari ridha Allah semata. 


Bab 278 : Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian dan Semacamnya 








“ 
an & 


IS) JB Isnari 2 ana ka 54 NN ANA 
SAE A5 SN Sand AG AN KI 
ak soa S Kana da da BARA JB 
Et Jean) KB ant Jaan MEN AE 333 
(kasat) (ti Hlsh kal GA, 

Kan Sea one angen 


1588. Dari Abu Dzar &5 , dari Nabi 8, beliau bersabda: “Ada tiga 
golongan yang tidak an ar berbicara oleh Allah pada hari Kiamat 
kelak, Dia tidak melihat dan tidak akan menyucikan diri mereka, dan 
bagi mereka adzab yang pedih.” Abu Dzar berkata: “Rasulullah #& 
mengatakannya.tiga kali.” Lebih lanjut, Abu Dzar mengungkapkan: 
“Mereka benar-benar gagal dan rugi. Siapakah tiga golongan itu, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab: “Orang yang memanjangkan kain 
(hingga menutupi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit 
pemberian, dan orang yang memperlaris dagangannya menggunakan 


sumpah palsu.” (HR. Muslim) 


en 


o 
Na 


Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan bahwa al-Musbilu izarah: 
Memanjangkan kain ke bawah mata kaki, karena sombong. 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (794), yaitu pada Bab (119): “Gambaran tentang Panjang 
Baju Gamis, Lengan Baju, Kain Sarung, dan Ujung Serban, serta Larangan 
Memanjangkannya secara Berlebihan dengan Tujuan Menyombongkan 
Diri dan Makruh kalau Bukan karena Sombong.” Oo 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





3 


2 





O 
XM 





Larangan Membanggakan Diri 
Dan Berbuat Semena-Mena 





Ketahuilah bahwa sikap sombong akan melahirkan rasa bangga diri 
yang berujung pada sikap semena-mena. 


Allah ta'ala berfirman: 


fo Bp AP KASI 


C.. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui 
tentang orang yang bertakwa.” (OS. An-Najm (531: 32) 


Allah ta'ala melarang hamba-hamba-Nya mengaku-aku bahwa diri 
mereka suci dengan memuji diri sendiri dan takjub dengan perbuatan- 
perbuatannya selama ini. Beberapa hadits yang shahih dan teks-teks ayat 
yang begitu jelas menegaskan hal tersebut. Sesungguhnya perbuatan itu 
hanyalah akan membuahkan rasa bangga diri dan merasa lebih daripada 
orang lain. 


Allah 88 berfirman: 


-—. 5 


Pd AA, 2. »— & eh Bt Aeae G3 
SAE UPI AI Ha JAN 3 53 HE Gak GA In) da 
(D3 


“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim 
kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) 
kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.” 

(OS. Asy-Syura (42): 42) 


Bab 279 : Larangan Membanggakan Diri dan Berbuat Semena-mena 










Allah ta'ala memberitahu bahwasanya dosa dan kebinasaan itu 
dipikulkan kepada orang yang lebih dulu memulai perbuatan zhalim, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih: “Dua orang yang saling 
memaki, dosa yang mereka katakan akan menjadi tanggungan orang 
yang memulainya, sampai orang yang dizhalimi melampaui batas.” 





Jean an ea 


1589. Dari Iyadh bin Himar &5 , dia bercerita bahwa Rasulullah &£ 
bersabda: “Sesungguhnya Allah ta'ala telah mewahyukan kepadaku: 
“Hendaklah kalian saling bertawadhu' (merendahkan hati) hingga tidak 
seorang pun yang menzhalimi orang lain dan tidak seorang pun yang 
membanggakan dirinya kepada yang lain.” (HR. Muslim) 


Ahli bahasa berkata: “Al-baghyu berarti zhalim dan semena-mena.” 
adits 

Diriwayatkan oleh Muslim (2865 dan 64). 

dits 


Tah menganggap diri sendiri lebih utama daripada orang lain. 
Tidak boleh menyatakan orang lain kafir atau fasik secara menyeluruh. 


3. Larangan membanggakan diri karena hal itu bisa menimbulkan 
sikap semena-mena. 


4. Tawadhu merupakan akhlak mulia yang dicintai Allah berdasarkan 
as-Sunnah. 


5 As-Sunnah adalah wahyu dari Allah, hanya saja ia tidak ditilawahkan 
(layaknya al-Our-an). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 m 






































“ 


SE Fenerita dn Ips Sima Kala Bh Il 963 “NA 
aa (AE Ta saata: JI JB SI) 


1590. Dari Abu Hurairah &s : Bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Apabila seseorang berkata: “Celakalah orang-orang!” maka dialah orang 
yang paling celaka di antara mereka.” (HR. Muslim) 


Riwayat yang masyhur: “Ahlakuhum”, maknanya orang yang paling 
celaka di antara mereka, yaitu dengan penanda rafa' (dhammah) pada 
huruf kaf. Diriwayatkan pula dengan tanda nashab (fat-hah) menjadi 
“Ahlakahum”, artinya dia telah mencelakakan rnereka. 


Larangan ini ditujukan bagi orang yang bangga terhadap dirinya 
sendiri, meremehkan orang lain, serta menganggap dirinya lebih tinggi 
daripada mereka. Sikap inilah yang diharamkan. 


Adapun orang yang mengatakan hal itu karena melihat adanya 
kekurangan dalam masalah agama kaumnya, serta perkataan tersebut 
diucapkannya karena sedih dan sayang kepada mereka dan kepada 
agama, maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Demikianlah para 
ulama menafsirkan serta merinci hukum dalam hadits tersebut. Mereka 
yang berpendapat seperti ini berasal dari kalangan imam terkemuka, 
di antaranya Malik bin Anas, al-Khathabi, al-Humaidi, dan yang lainnya. 
Hal ini juga telah saya jelaskan di dalam kitab al-Adzkar. 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2623). 
' Sa Ra ana aan aa NON aa en aa ia 
| Dalam riwayat Abu Nyw'aim dalam kitab Hilyatul Auliya” (VII/ 141): 


Kenal Ss xp (maka dia termasuk orang yang paling celaka di antara 
| | mereka). Sanadnya shahih. 








Bab 279 : Larangan Membanggakan Diri dan Berbuat Semena-mena 








Larangan membanggakan diri dan menyepelekan orang lain, serta 
menganggap dirinya lebih utama daripada yang lainnya, karena dia 
tidak mengetahui kedudukan seseorang di sisi Rabb mereka. 


Barang siapa yang melakukan hal itu maka dialah orang yang paling 
jelek di antara mereka. Sebab, dia harus menanggung dosa akibat 
mencela dan memfitnah mereka. 


Seorang Muslim hendaklah melaksanakan kewajiban dakwahnya, 
yakni mengajak kepada Allah ketika melihat kerusakan di tengah- 
tengah masyarakat. Sikap seperti ini menuntut lahirnya, yakni 
dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang telah 
menyalahi syariat dan tidak memohon dipercepat turunnya adzab 
atas mereka. 


Menyebutkan aib orang merupakan salah satu sebab tersebarnya 
kekejian yang akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. O 

















Syerah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








jan) 





Larangan Mendiamkan Sesama Muslim 
Lebih Dari Tiga Hari Kecuali Karena Bid'ah 
Yang Dia Lakukan Atau Karena 
Dia Menampakkan Kefasikan 
Atau Semacamnya 





Seyogianya seorang Muslim mencintai sesama Muslim, bersatu 
dengan mereka, menunjukkan kecintaannya itu kepada mereka dengan 
segala macam cara yang disyariatkan oleh Islam, serta tidak melakukan 
sesuatu yang dapat menyakiti hati mereka atau menyebabkan mereka 
sakit hati. 


Mengingat hal ini termasuk sikap yang seharusnya, maka dilarang 
saling memusuhi dan memutuskan hubungan antar sesama Muslim. 
Oleh karena itulah, nash-nash syar'i datang satu demi satu untuk 
mengharamkan dan melarangnya. 


Hukum asalnya memang demikian, tapi sikap mendiamkan saudara, 
pada sebagian situasi dan kondisi tertentu, dapat menjadi obat untuk 
menyembuhkan sebagian penyakit hati. Oleh sebab itu, jalan inilah 
yang ditempuh para Nabi dan diikuti oleh para Sahabat -&4 . Tujuannya 
untuk mencegah orang yang tersesat dari kesesatannya, membimbing 
orang yang sesat kembali kepada kebenaran, dan juga menuntut orang 
yang melakukan kemaksiatan supaya kembali kepada ketaatan, serta 
mengajak orang yang suka melakukan bid'ah agar segera kembali 
kepada as-Sunnah. 


Mendiamkan seseorang ada dua macam, yaitu: 


Bab 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari ... 


1. Mendiamkan sebagai tindakan konstruktif. Tindakan ini dilakukan 
oleh mereka yang mempunyai kekuatan, baik itu materi maupun 
maknawi terhadap masyarakat. Seperti halnya pemerintah terhadap 
rakyat, orang tua terhadap anak, atau suami terhadap istri. 


2. Mendiamkan sebagai tindakan preventif. Tindakan ini lahir dari 
seseorang yang takut apabila dirinya terpengaruh apabila bergaul 
dengan para ahli bid'ah dan ahli kemaksiatan, serta takut terkena 
fitnah mereka. 

Meski demikian, perbuatan tersebut mempunyai banyak ketentuan 
hukum dan batasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau tidak demikian, 
seseorang tentu tidak akan melakukannya. Pembahasan hukum dan 
batasan yang dimaksudkan telah diperinci di dalam kitab Mathla'ul Fajri 
fi Dhawabith az-Zajr bil Hajr. 


Allah ta'ala berfirman: 


“ 1, 21 Pend 2-7 2 ZA, 
£ ja SEA TA Pane 3 SAN H3 
“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih)...” (OS. Al-Hujurat (49): 10) 


Tafsir ayat ini telah diulas pada Bab (274): “Larangan Menampakkan 
Kegembiraan terhadap Musibah yang Menimpa Seorang Muslim”. 


Allah sela beriirman: 
Ce X5. 28h 2 20 pn Open an 
Lan 55 SI SEE... 


“..dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....” 


(OS. Al-Mi-idah (5k 2) 


Tafsir ayat ini telah dikemukakan pada Bab (21): “Tolong-Menolong 
dalam Kebaikan dan Takwa”. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Tetek AI In JG 1JE rela sedia saat GE MN 
Ike 1,153 CA | satin 19 sal 13 Vo 45US V)) 
(adegan). (EGA au Ana Sada ae Gl Jak 


1591. Dari Anas &5 , dia berkata bahwasanya Rasulullah # bersabda: 
“Janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling memusuhi, 
janganlah saling membenci, dan janganlah saling mendengki. Akan 
tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal 
bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.” 
(Muttafag 'alaih) 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (1567), yaitu pada Bab (269): “Larangan Saling Membenci, 
Memutuskan Hubungan, dan Saling Bermusuhan”. 


Sik 


IE Arak 


PASI serinya esa Ta Lan 
Gale gan) (Sana SI bepet G NAD Yayan) 3 li 





1592. Dari Abu Ayyub &s , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: “Tidak 
halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, 
yakni dia berpaling dari saudaranya dan saudaranya pun berpaling 
darinya ketika keduanya bertemu. Yang paling baik di antara mereka 
adalah yang lebih dahulu memberi salam.” (Muttafag 'alaih) 


Bab 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari ... 









Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/492—Fathul Bari) dan 
Muslim (2560). 






Boleh mendiamkan saudara karena urusan pribadi selama tiga hari. 
Ini merupakan toleransi hukum karena manusia pada dasarnya 
mempunyai naluri untuk marah, berakhlak buruk dan semisalnya. 
Biasanya, hal semacam itu hilang atau berkurang setelah tiga hari. 


Ungkapan “ukhuwwah” (yakni persaudaraan) di dalam hadits di atas 
mengandung anjuran untuk mempererat hubungan dan peringatan 
untuk tidak saling memusuhi serta memutuskan hubungan. 


Sikap mendiamkan saudara dan memusuhinya bisa terhenti 
dengan ucapan salam. Terkecuali jika dengan tidak berbicara tetap 
membuat pihak kedua merasa terganggu (sehingga di samping 
dengan mengucapkan salam, harus pula dengan berbicara). 


Sebaik-baik manusia yang berseteru adalah orang yang memulai 
salam dan membuka pembicaraan lebih dahulu kepada saudaranya 
sehingga lenyaplah penyebab permusuhan dan putusnya hubungan. 


Barang siapa yang tidak mau diajak berbicara oleh saudaranya atau 
tidak suka menjawab salam dari saudaranya, bahkan dia berpaling 
darinya, maka dia berdosa. Pasalnya, penafian kata “halal” berarti 
perbuatan tersebut adalah “haram”. 


Larangan mendiamkan saudara ada dua magam (kedudukan): 

a) Magam a'a (tertinggi) 

b) Magam adna (terendah). 

Magam @'l4 adalah tidak berpaling seutuhnya. Oleh karena itu, dia 
memberi salam, berbicara, dan berusaha mencintai dengan segala cara. 
Magam adnd adalah sekadar memberi salam tanpa melakukan amal 
yang lainnya. 

Ancaman berat hanya dijatuhkan atas orang yang meninggalkan 
magam adnd. Wallahu a'lam. 








Dana 


ate senat Sen Tn : spa 53 year 
Apa 


ng 


08 Ken dal atas 218 CK 


A59 Ana Isgal Mara An 1 
Gang (as 3 A5 II 


1593. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Amal perbuatan akan dina aa setiap hari Senin dan Kamis. Ketika 
itu, Allah mengampuni dosa setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. 
Allah berfirman: “Biarkanlah keduanya, sampai mereka berdamai.” 
(HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini sudah diberikan pada hadits 
nomor (1568), di Bab (269): “Larangan Saling Membenci, Memutuskan 
Hubungan, dan Saling Memusuh?”. 





In 


Base Ah Jaan Can JE renta 5 AE AL 
IS Gojeah ah SA gran 3) 2d 
(plane) (aa BPI 3 3 ena 


1594. Dari Jabir &5 , dia mengatakan: “Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: sesungguhnya syaitan di Jazirah Arab telah berputus asa dari 
usahanya untuk membuat orang-orang yang mengerjakan shalat (Islam) 
menyembahnya. Meskipun demikian, syaitan tetap merusak di tengah- 
tengah mereka.” (HR. Muslim) 


Bab 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari ... 





At-tahrtsy: Membuat kerusakan dan mengubah hati orang-orang 
serta membuat mereka saling memutuskan hubungan. 








e px: Putus asa. 
»  Gjlail: Orang-orang Islam. 





1. Tidak ada seorang Muslim pun yang akan menyembah Iblis. 


2  Syaitan senantiasa menanti bencana yang dapat menimpa orang 


Mukmin. 


3. Syaitan punya beragam cara untuk melawan orang Islam, guna 
memecah belah persatuan dan mencerai-beraikan keutuhan mereka. 


4. Shalat itu syi'ar Islam yang agung setelah al-kalimah ath-thayyibah 
(Syahadat). Oleh karena itu, dalam hadits ini orang-orang Islam 
disebut al-mushallin (orang-orang yang shalat). 


5. Shalat dapat memelihara cinta kasih antar sesama Muslim, serta 
! memperkuat tali persaudaraan antar sesama mereka. 


6. Jazirah Arab mempunyai keutamaan tertentu yang tidak dimiliki 
negara-negara lain. 


| 7. Hadits ini termasuk di antara bukti-bukti kenabian Muhammad &£. 

Apa yang diberitakan oleh Rasulullah #&£ telah menjadi kenyataan. 

j Umat telah terpecah menjadi beberapa golongan, agama juga telah 
bercabang menjadi beberapa aliran dan kepercayaan. Kita memohon 
perlindungan kepada Allah dari semua akibat yang buruk. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








sa EN ko II J5 JE:JE rekis KN 5 hu 3 - No10 
SE Gagas gal San dasi: 
(kenny GIE bet Je ala oat sela) GEN J3 SLS 


1595. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &# 
bersabda: “Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya 
lebih dari tiga hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih 
dari tiga hari, lalu dia meninggal dunia, maka dia-pasti masuk Neraka.” 
(HR. Abu Dawud. Sanad hadits ini adalah sesuai dengan persyaratan 
al-Bukhari dan Muslim.) 





Shahih. Diana oleh Abu Dawud (4914) dengan sanad Babi 


Hadits ini mempunyai penguat dari hadits Fudhalah bin Ubaid dan 
hadits lain dari Hisyam bin Amir. 





1. Keterangan akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap bersikeras 
untuk mendiamkan saudara. 


2. Bersikeras mendiamkan saudara tanpa alasan yang syar'i merupakan 
dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam Neraka 
Jahannam. Semoga Allah melindungi kita. 





Bab 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari ... 








ds Ka ea Sis aa 3 3 Hn 
(geo Suaka pl: Tn Perak. Ad Aa 2333) 


1596. Dari Abu Hirasy Hadad bin Abi Hadrad al-Aslami, (dikatakan 
pula as-Sulami ash-Shahabi) & , bahwasanya dia mendengar Nabi &£ 
bersabda: “Barang siapa yang Iaentulan saudaranya selama satu 
tahun maka dia seperti telah menumpahkan darahnya.” 

(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adabul 
Mufrad (404, 405), Abu Dawud (4915), Ahmad (IV/220), dan yang lainnya. 

Saya (penulis) berkata: “Sanadnya shahih. Hadits ini dinyatakan 
shahih oleh para al-Hafizh (pakar hadits), seperti adz-Dzahabi, al-Iragi, 
dan yang lainnya.” 





& 43 CiLS : Seperti menumpahkan darahnya (membunuhnya 
karena permusuhan). 





1. Besarnya dosa mendiamkan saudara. Siksaan atas perbuatan ini sama 
dengan membunuh. Sebab, mendiamkan sesama Muslim merupakan 
pembunuhan mental yang kejahatannya tidak lebih kecil daripada 
pembunuhan fisik. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








2-3 


:JG Asas Peang MU pera | ani Snp IL S3 NA 


SE Sa SE SEE LH AI s3 J3) 
PN Ie Ra dn uoat ae ANE 5 Ob ade Jual. 23 KG 


baut 


2 


AG Ip Ii 


Psi 


Er EN pe 


a33 (ENG 26 AK 4 ol 
(oya atuh agls 1 ol3)) 


1597. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang Mukta mendiamkan saudaranya yang 
Mukmin lebih dari tiga hari. Jika melewati tiga hari, maka hendaklah 
dia menemuinya lalu mengucapkan salam kepadanya. Jika dia telah 
menjawab salamnya, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala. 
Jika dia tidak menjawabnya, maka dia akan berdosa, sedangkan yang 
memberi salam telah berlepas diri dari mendiamkan saudaranya.” 
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan, dan Abu Dawud berkata: 
“Jika mendiamkan saudara tersebut dilakukan karena Allah ta'ala, maka 
ia tidak termasuk hadits di atas.”) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di al-Adabul Mufrad (414), 
Abu Dawud (4912), dan perawi yang lain dengan sanad dha'if karena 
di dalamnya terdapat Hilal al-Madani, seorang yang majhul. 


Akan tetapi, hadits ini mempunyai banyak syahid, antara lain: 


1. Hadits Abu Ayyub &s yang lalu pada nomor (1592) dalam bab ini. 
2. Hadits Aisyah t&s dalam riwayat Abu Dawud (4913). 


Pada intinya, hadits ini berstatus hasan berdasarkan hadits-hadits 
penguatnya. Wallahu a'lam. 


Bab 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari ... 








1. Barang siapa yang mendahului dalam memberi salam maka dia telah 
terbebas dari dosa mendiamkan saudaranya, walaupun saudaranya 
tersebut tidak menjawab. 


2. Boleh mendiamkan saudara karena Allah ta'ala. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 














CN Larangan Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa 
2 Mengikutsertakan Orang Ketiga, Tanpa 
SO  Seizinnya, Kecuali Karena Suatu Hajat, 
Yaitu Keduanya Mau Berbicara Rahasia 

Sehingga Orang Ketiga Ini Tidak Diizinkan 

Mendengarkan Mereka. Termasuk Dalam 
Larangan Ini Apabila Kedua Orang Itu 
Berbicara Dengan Bahasa Yang Tidak 

sea Ba ka 





Allah ta'ala berfirman: 


Sa bi Go SAN 
“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk ka syaitan...” 
(OS. Al-Mujadilah (581: 10) 


Allah ta'ala memberitahukan tipu daya syaitan, yaitu bahwasanya 
mereka ingin membuat orang Mukmin bersedih hati dengan segala cara. 
Cara itu antara lain berupa an-najwa (pembicaraan rahasia) atau bisikan. 


Sehubungan dengan itu, Allah menjelaskan: dalam firman-Nya: 
£ ali Sa sg C3 “Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari 
syaitan ...” (@S. Al-Muyadilah (58): 10). Allah menerangkan tujuan bisikan 


tersebut dalam firman-Nya: 
Ge IPIN AI. 


Cagar orang-orang yang beriman itu bersedih hati....” 
(OS. Al-Mujidilah (587: 10) 


Bab 281 : Larangan Dua Orang Berbisik-bisik Tanpa Mengikutsertakan Orang Ketiga ... 





Kemudian, Allah mengarahkan hamba-Nya pada obat yang mampu 
mencabut tipu daya syaitan sampai ke akar-akarnya, melalui firman-Nya: 


£ 3 KAA 53 KB AIA Ih SES pala ap 


“.. sedang (pembicaraan) itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada 
mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang- 
orang yang beriman bertawakal.” (9S. Al-Mujadilah (581: 10) 





JG Keset AI Jp25 SI Wati sa Jl 33 “YAN 
(ade gina) (IE S3 OB ES YG 6 16 151)) 


Pa 
£ 


MU ay SE le JG S3 85 A3 
: Iis VE 

S3 GB pi Sana sai 3 
J3 AR OA 3 TS 3 AE JS Kie SAS 33 

i Ex ps Maa SN on aah dna dl 
Sal Ia Kay da pesan ata $ Ten 
Ia Ass Ml ya, bahan 36 Kat Ios kul ales 
#) 


tee 


(3 


(s5 580 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1598. Dari Ibnu Umar-#s, bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: “Apabila 
mereka bertiga, maka dua orang temannya tidak boleh berbisik-bisik 
tanpa menyertakan yang ketiga.” (Murtafag 'alaih) 


Abu Dawud juga meriwayatkannya. Dia lalu menambahkan bahwa 
Abu Shalih berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Umar: “Bagaimana 
jika berempat? Ibnu Umar pun menjawab: “Tidak membahayakanmu 
(tidak mengapa). 

Malik meriwayatkannya pula di dalam al-Muwaththa' dari Abdullah 
bin Dinar, dia berkata: Aku dan Ibnu Umar pernah berada di rumah 
Khalid bin Ugbah &s yang terletak di pasar. Setelah itu, datanglah 
seorang laki-laki hendak membisikinya, sedangkan ketika itu tidak 
ada orang lain yang bersama Ibnu Umar selain aku. Maka Ibnu Umar 
memanggil seorang laki-laki lain sehingga kami menjadi berempat. 
Selanjutnya, Ibnu Umar berkata kepadaku dan juga kepada laki-laki 
ketiga yang dipanggilnya itu: “Mundurlah kalian sedikit ke belakang 
sebab aku mendengar Rasulullah &£ bersabda: “Dua orang tidak boleh 
berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/81—Fathul Bari) dan 
Muslim (2183). 

Tambahan al-Bukhari 4555 terdapat dalam al-Adabul Mufrad (1170), 
Abu Dawud (4852), dan Ahmad (II/18, 141, 142) dengan sanad shahih 


menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Riwayat terakhir di atas 
menurut Malik (I1/988). 





0 FS Y: Jangan berbicara rahasia (berbisik-bisik). 
. atasi : Mundurlah (kalian berdua). 


Bab 281 : Larangan Dua Orang Berbisik-bisik Tanpa Mengikutsertakan Orang Ketiga ... 









1. Penjelasan bahwa berbicara dengan berbisik-bisik boleh menurut 
syariat, dengan syarat tidak dalam masalah dosa, permusuhan, dan 
maksiat kepada Rasulullah &£. 

2. Keterangan batas bilangan yang tidak memperbolehkan seseorang 
berbisik-bisik, yaitu ketika ada orang ketiga, agar orang ketiga tidak 
sedih dan berburuk sangka bahwa dia difitnah atau dibicarakan. 

3. Apabila terdapat lebih dari tiga orang, maka yang dua orang boleh 
berbisik-bisik. 

Islam menjaga perasaan dan jiwa orang banyak. 

5. Larangan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama 

Muslim ataupun umat Islam. 


6. Seseorang tidak boleh mencampuri dua orang lainnya yang sedang 
berbisik-bisik. 

7. Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh segi kehidupan 
dengan arahan-arahan, aturan-aturan, dan adab-adabnya. Semua hal 
yang kecil ataupun yang besar dalam kehidupan umat manusia telah 
diperhitungkan dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam 
Islam. 





Ts s KONI 4 Te Sa BA IG TA 2 Dig bl Fi 
:JE Kegaetiike Ml Jan Ol Ketik dgan Up! EH NAN 
8. rena 3 “Aa 0 Pn Ot xted Ex Ti 8 e2 led 
pace 5 5 Yi era OLI SS YG YG ee 5) 


- 


/ 


lega AK P3 OB SL JA ja el 


1599. Dari Ibnu Mas'ud & , Bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa 
mengikutsertakan orang ketiga, sampai kamu berbaur dengan orang 
banyak. Sebab, hal itu akan membuatnya sedih.” (Murtafag 'alaih) 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Hadits ini data oleh al-Bukhari (X1/82-83—Fathul Bari) dan 
Muslim (2184). 





0 NEESS 35: Sampai ketiga orang tersebut berbaur dengan orang 
banyak. 





1. Boleh berbisik-bisik dalam keadaan berbaur dengan orang banyak. 


2. Berbisik-bisik hukumnya adalah haram, sebab perbuatan itu bisa 
menyakiti hati orang ketiga dan membuat dirinya sedih. Menyakiti 
hati orang-orang Mukmin adalah haram menurut ketentuan nash 
al-Our-anul Karim: 


tata Kab - 


And Kental Ja Ari nm Lap 3 3 
$ Wu Ea SS 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 

(OS. Al-Ahzab (331: 58) a 


Bab 281 : Larangan Dua Orang Berbisik-bisik Tanpa Mengikutsertakan Orang Ketiga ... 





Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, 
Dan Anak-Anak Tanpa Ada Alasan Syari 
Atau Melampaui Batas Dalam Mendidik 





Allah ta'ala berfirman: 
SA ASI LI Ns CAN 
B3) BEA GIA AM at LI ah AA, 
f DPS ata 


PAN 


“..Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, 
teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, 
Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” 
(OS. An-Nisa' (41: 36) 

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (39): “Hak Tetangga dan 
Wasiat untuk Selalu Berbuat Baik kepadanya”. 


adits No. 166 , 





£ 
- 533 3 


2 333 Pra 1 aon 3 Oki Yeo 7 
(ale gs) (25 NI HS 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


IE Jesterte Al Iyan OI Wek yA al Ep 
GE 3 CI SSI 3 kan aja Bilal c33)) 


707 00 












1600. Dari Ibnu Umartss, bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: “Seorang 
perempuan diadzab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai 
mati. Dia pun masuk Neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak 
diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak 
membiarkannya makan serangga di bumi.” (Muttafag “alaih) 


Lafazh se RUES (khasyasyul ardhi) dengan huruf kha berharakat 
Jat-hah dan huruf syin rangkap, yang berarti serangga di bumi. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (V/41—Fathul P 
dan Muslim (2242). 


adits 


Haram membunuh apa pun yang tidak diperintahkan Allah untuk 
dibunuh dengan cara dibiarkan kehausan, walaupun seekor kucing. 
2. Tidak boleh mengurung binatang untuk dijadikan sasaran permainan. 
3. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang. 

4. Adzab dapat menimpa seorang hamba karena hal-hal yang dipandang 

kecil menurut manusia. 

5. Boleh menahan (yakni mengurung) binatang yang dipelihara, dengan 
syarat harus dipenuhi kebutuhannya dan diperlakukan dengan baik. 


Dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa perempuan itu berasal 
dari Himyar, sementara dalam riwayat lain dinyatakan dari Bani Israil. 


Para ulama berbeda pendapat dalam hal memadukan dua riwayat 
di atas, namun yang paling baik adalah jalan yang diambil oleh al-Hafizh 
Ibnu Hajar. Dia berkata dalam Fat-hul-Biri (VI/357): “Kedua riwayat ini 
tidak bertentangan, karena sekelompok orang Himyar telah memeluk 
agama Yahudi. Maka dari itu, terkadang mereka dinisbatkan kepada 
agamanya dan terkadang kepada kabilahnya. Pendapat ini diperkuat 
oleh riwayat al-Baihagi di dalam kitab al-Ba'ts. Iyadh menunjukkannya | 
| sebagai sebuah kemungkinan. Akan tetapi, an-Nawawi menyatakannya | 
(aneh, lalu menolaknya.” 











Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 








gor Pn an NA ah 0 2 Pa Perta s£ BA BA 8... 

ME SS AS 333 Ga ole Ya as Wadi KAN 
z z 1 Fe 

ST. Or m5011 T2 015 SEA Iso on ad, 

UAS Kek Ga ABE All la Ia A3 A5 ya 3 

4 HT Ld TA Om LA e (ina Pra rtedea an £ 

DI Gal HSD Jas Ya gaS Gl dlas 333 JAS Gal lah 


Pi Padi 
- 


ABS SES ya Ga Arsaterilte Al Jan Ol Mim J3 YA 
(Abe gina) 572 ai 


1601. Dari Ibnu Umarc#s, bahwasanya dia pernah melewati beberapa 
pemuda Ouraisy yang memancangkan seekor burung lalu memanahnya. 
Sebagai imbalannya, semua anak panah yang tidak mencapai sasaran 
menjadi hak pemilik burung tersebut. Saat mereka melihat Ibnu Umar, 
mereka segera bubar. Ibnu Umar bertanya: “Siapa yang melakukan ini? 
Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah #6 
melaknati orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran.” 


(Muttafag 'alaih) 
Lafazh 551 (al-gharadhu), yaitu memakai huruf ghain berharakat 
Jat-hah dan huruf ra, artinya sasaran tembak. 





Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IX/643—Fathul Bari) 
dan Muslim (1958). 





8 SE XS$ : Menjadikannya sasaran anak panah mereka. 
TN ENG LO 1 : Setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

































































Besarnya kasih sayang Allah 3:5 kepada para hamba-Nya, sampai- 
sampai dalam hal membunuh. 

Wajib menyayangi binatang. 

Boleh melaknati orang yang menjadikan makhluk bernyawa 
sebagai sasaran tembak. Maka boleh melaknati pelaku maksiat 
tertentu. 

Wajib beramar ma'ruf serta bernahi mungkar pada waktunya, serta 
tidak boleh menunda penjelasan sesuatu dari saat yang diperlukan. 
Siapa saja yang melarang perbuatan mungkar harus menyampaikan 
dalilnya, baik dari al-Kitab maupun as-Sunnah, seperti Ibnu 
Umar. 

Haram menyia-nyiakan harta. Sebab, apabila burung tersebut mati, 
maka dagingnya haram dimakan. 

Haram melakukan permainan bathil yang tidak berfaedah bagi umat. 





Jnaeito AN Ijin KIE red 5 33 Ta 


(aeke gina) BN 3 Las Ol 


1602. Dari Anas &5 , dia berkata: “Rasulullah #£ melarang mengurung 
binatang (tanpa dpdihang, ” (Muttafag 'alaih) 


Maksudnya, mengurung binatang untuk dibunuh. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/642—Fathul Bari) dan 


Muslim (1956). 


ls 





Haram membunuh binatang dengan mengurungnya. 


2. Haram mengurung binatang bukan untuk kemaslahatan. 





Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 





sa Ah: JG radis 5 Ojih gp laga Le aa Aan 
GAS GA NA TO gi da gl 
(eka) 3 3 Ioa Sei dl Iyan Lab 
JH al an 3 


1603. Dari Abi Ali Suwaid bin Mugarrin &5 , dia bercerita: “Sungguh 
aku teringat pada salah seorang dari tujuh orang asal Bani Mugarrin. 
Kami tidak mempunyai budak kecuali seorang perempuan yang pernah 
ditampar oleh seorang yang paling muda di antara kami. Maka dari itu, 
Rasulullah #&£ memerintahkan kami untuk memerdekakannya.” 

(HR. Muslim) 


Dalam suatu riwayat: “Orang ketujuh dari saudara-saudaraku.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1658) (32). Riwayat kedua 
pun oleh Muslim (1658) (33). 





1. Boleh menamakan budak perempuan dengan sebutan khadim 
(pembantu laki-laki). 
2. Besarnya dosa menyiksa dan menzhalimi budak. 


3. Memerdekakan budak adalah bentuk kaffarat (denda) karena si tuan 
memukulinya. 


4. Kesalahan orang termuda dari suatu Bt menjadi tanggung jawab 
seluruh kaum itu. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











S2! (ES JG ma 5 Gia Tm 383 


G3 us pasa AN JUS 
AN Ian A5 san Oa Sa 43 


sanga AS sar danlasa PI Iendenta 


el dang Ela 5 3 Ar H3 (ME NN OA 

nu A5 ya Baal AR, 3 

33) SJES sala PRA AN S5 6 SM, 33 
(AA as eka) AGEN BEA EN SERA Jai 


1604. Dari Abu Mas'ud al-Badri &5 , dia berkata: “Aku pernah memukuli 
seorang budakku dengan cemeti. Ng Pn aku mendengar suara dari 
belakang: “Sadarlah, hai Abu Mas'ud!” Aku tidak tahu kalau suara itu 
bernada marah. Setelah mendekatiku, ternyata orang yang berkata itu 
adalah Rasulullah &£. Beliau pun berkata: “Sadarlah, hai Abu Mas'ud! 
Sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada kuasamu terhadap 
budakmu.' Aku berkata: “Aku tidak akan memukuli budak setelah ini 


untuk selama-lamanya.” 


N Nat 


Dalam suatu riwayat: “Maka dari itu, jatuhlah cemeti dari tanganku 
karena wibawa beliau.” 


Dalam riwayat yang lain: “Aku pun berkata: “Wahai Rasulullah, dia 
akan kumerdekakan karena Allah ta'ala.” Beliau berkata: “Ketahuilah, 
kalau kamu tidak melakukannya, pasti api Neraka akan menjilatmu 
(atau) api Neraka akan menyentuhmu.” (Imam Muslim merawikan 
riwayat-riwayat ini). 


Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1659). 





e 65: Mendekat. 
0 GE: Membakarmu. 





Anjuran untuk menyayangi budak. 

2. Anjuran bersikap lapang dada, memberi maaf, menahan amarah, 
dan bersikap bijak sebagaimana Allah memperlakukan para hamba- 
Nya dengan ampunan, maaf, dan nasihat. 

3. Wajib mengikuti nasihat dan mengacuhkan peringatan Nabi #£. 

4. Memerdekakan budak adalah tebusan atas tindakan memukulnya. 

5. Hadits ini merupakan dalil bagi kata-kata hikmah yang masyhur di 
tengah-tengah masyarakat: “Jika kamu mampu menguasai seseorang, 
maka ingatlah kuasa Allah terhadapmu.” 

6. Berpaling dari nasihat Rasulullah &£ akan mengantarkan seseorang 
masuk Neraka. 

7. Hadits ini memberitahu kita tentang kesediaan para Sahabat untuk 
memenuhi nasihat Rasul &£, serta kegigihan mereka memanfaatkan 
nasihat beliau. 


8. Wibawa Rasulullah &£ di hadapan para Sahabat beliau. 


CRA PL 
ga Sun 


Syarah Riyadhush Shalihin Jiid 5 











AN JA 


(eka la) (katana 


1605. Dari Ibnu Umar-#s, bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Barang siapa 
yang memukul atau menampar budaknya karena tudingan pelanggaran, 
padahal dia belum pernah melakukan pelanggaran tersebut, maka 
tebusannya adalah dengan memerdekakannya.” (HR. Muslim) 





























Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1657). 





135 : Hukuman yang ditentukan dalam syariat. 


. se J : Belum pernah melakukannya. 





1. Anjuran menyayangi budak, memperlakukannya dengan baik, dan 
menyelamatkannya dari gangguan. 


2. Boleh menerapkan hukum hadd (sesuai dengan syariat) kepada budak. 


3. Memerdekakan budak merupakan penebus kesalahan seseorang 
karena memukulinya. 





Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 








adits No. 1606 


AL 1 tega An 5 Pm AS yuan aa 
Ie Lg AT : aa se ate 
GI 3 pin J3 Kh 3 SESI R02 
dadang GAN End aa - Bagi 3 





3 el Ona Hal Si WI and 35 Araleike 
(eka 3) Mia en PA an JPN ES (BII 


1606. Dari Hisyam bin Hakim bin Hizam &: , bahwasanya dia pernah 
melewati beberapa petani asing di Syam. Mereka dihukum berdiri di 
tengah terik matahari, serta dituangi minyak di atas kepala mereka. 
Hisyam berkata: “Apa ini?” Dikatakan: “Mereka dihukum karena pajak.” 


Dalam suatu riwayat: “Mereka ditahan karena upeti.” Hisyam berkata 
kepadanya: “Aku bersaksi sesungguhnya aku mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Sesungguhnya Allah U& akan mengadzab orang-orang yang 
mengadzab manusia di dunia.” Sudah itu, Hisyam mendatangi amir 
(penguasa) dan menuturkan hadits tersebut kepadanya. Kemudian, amir 
memerintahkan mereka melepaskan para petani itu.” (HR. Muslim) 


Lafazh SESI (a-anbath) artinya para petani asing. 





. Kas : Dilepaskan dari hukuman penyiksaan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

























































































- 


Hasi Bea manusia dengan cara tidak benar. 
Seorang penguasa dianjurkan menerima nasihat dari rakyatnya. 


Rakyat berhak memberi nasihat kepada pemerintah dan penguasa. 


PE IE 


Kegigihan seorang Muslim dalam mengambil manfaat dari petunjuk- 
petunjuk dan arahan-arahan Rasulullah &£. 






Angatetiko AN das Mada 
Ya ea Y ca) As S3 ik “1 aa (ska 


Kana 


pe 6 A5 5 3 G3 »ylazu Par (M3 Ga 2 5S as 


” 
£ 


(om ol3)) Nya S3 yA ds 


1607. Dari Ibnu Abbas-zs, dia berkata: “Rasulullah &£ pernah melihat 
seekor keledai yang wajahnya diberi tanda (dicap dengan besi panas). 
Beliau pun menolak cara tersebut.” Selanjutnya, Rasulullah #&£ berkata: 
“Demi Allah! Aku tidak akan memberi tanda selain pada bagian yang 
paling jauh dari wajah.” Kemudian, dia memerintahkan agar keledainya 
diberi tanda. Maka dicaplah tanda pada kedua pantat keledai itu, sedang 
beliau adalah orang pertama yang memberi tanda dengan besi panas di 
kedua pantat keledai.” (HR. Muslim) 


Lafazh 552 (al-jd'iratani) artinya dua sisi pantat di sekitar anus. 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2118). 


Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 








aa # uya : Wajahnya bertanda karena dicap dari bakaran besi 
untuk diketahui dan dibedakan dari hewan lainnya. 


e 9EsJi: Dua pinggir pantat yang menonjol dekat anus. 





Larangan memberi tanda pada wajah binatang. 
2. Boleh memberi tanda pada binatang di selain wajah. 


3. Wajib mengingkari perkara yang mungkar. 





Pi Par, So 
. 


K Br Te Pre C3 4548 “3 sf BELIG AMA - 
AS aa Ta Kenalan LA OI BR RE -NYA 


(eka) (4159 GA AI II) JUS A33 3 
SA ye Aralentk Jan HE AI shima A5) 33 
an SN 5 3 3 
1608 Dari Ibnu Abbas-#s, bahwasanya Nabi &£ pernah dilewati seekor 


keledai yang telah diberi tanda pada wajahnya. Beliau lantas berkata: 
“Allah melaknati orang yang memberinya tanda.” (HR. Muslim) 


Dalam sebuah riwayat Muslim 455 disebutkan bahwa Rasulullah #£ 
melarang memukul pada bagian wajah dan memberi tanda pada wajah. 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2117), juga riwayat Muslim 
yang kedua (2116). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Boleh melaknati orang yang memberi tanda pada wajah. 


Memberi tanda pada wajah termasuk salah satu dosa besar. Oleh 
karena itu, perbuatan ini pantas mendapat laknat. 


Haram memukul binatang pada bagian wajahnya. 


Perintah untuk menyayangi binatang. O 


Bab 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita dan Anak-anak... 





Larangan Menyiksa Binatang Dengan Api, 
Meskipun Hanya Semut Dan Sejenisnya 








an AI Jaan Anna 
3 Ea 33 (63 6 
sebaga » Je Han 
33 CB BSE SN Era S3 AA UI 
(WE Sh BA VI Ag Li YUI Sh 
(Mede) 


£ 
Ka ea 
-$ 
pa 
pd 
Ca 
En 
$ 
Gs 


1609. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Rasulullah &£ mengutus kami 
dalam suatu pasukan. Beliau lantas berkata: Jika kalian menemukan 
Fulan dan Fulan—beliau menyebutkan nama dua laki-laki @uraisy— 
maka bakarlah keduanya dengan api.” Kemudian, Rasulullah # 
meralat hal itu ketika kami hendak berangkat: “Sesungguhnya aku telah 
memerintahkan kalian agar membakar Fulan dan Fulan. Sungguhpun 
demikian, tidak ada yang boleh mengadzab dengan api kecuali Allah 4& 
Jika kamu menemukan mereka dua, maka bunuhlah keduanya.” 


(HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





27 OD 

















2 


6. 
Ta 





Haram menyiksa dengan api atau dengan membakar ketika di dunia. 
Boleh menentukan hukum sesuatu berdasarkan ijtihad, kemudian 
meralatnya. 

Dianjurkan menyebutkan dalil tatkal menentukan hukum untuk 
menghilangkan kerancuan. 

Makruh membunuh binatang semacam kutu dengan api. 

Hadits ini merupakan dalil adanya sunnah yang mansukh (diralat) 
dengan sunnah serupa. 

Boleh mewakilkan pelaksanaan hukum. 

Lamanya tenggang waktu tidak membatalkan ketetapan hukuman 
bagi orang yang berhak mendapatkannya. 

Suatu hukum boleh diralat sebelum ia diberlakukan atau ditetapkan 
untuk dilaksanakan. 


Hadits ini memperjelas dalil bahwa menyiksa dengan api adalah 
salah satu kekhususan Allah 88 . Sungguh, Dia menyiksa orang- 
orang kafir dengan api kelak (di akhirat). 


aa Perhatian 5 





Para ulama Salaf berbeda pendapat terkait perkara membakar orang 


| dengan api. Sebagian dari mereka menganggapnya makruh, seperti 
— Umar dan Ibnu Abbas & . Sementara Sahabat yang lain melakukannya, 
| seperti Abu Bakar &s yang membakar para pembangkang dengan api di 


hadapan para Sahabat dan Ali yang membakar kaum zindik dengan api. 


Meski demikian, penelitian terhadap dalil-dalil itu menunjukkan 


' bahwa hukum sebenarnya tentang masalah ini adalah tidak boleh 


menyiksa dengan api, dengan alasan sebagai berikut: 


Besa 





Bab 283 : Larangan Menyiksa Binatang dengan Api ... 





Ia. Rasulullah &£ menjadikan ketentuan menyiksa dengan api sebagai | 

| kekhususan Allah & . Oleh karena itulah, tidak seorang pun yang 
boleh menantang dan menyainginya, setinggi apa pun pangkat dan 
kedudukan orang tersebut. 


| b. Perbuatan Sahabat yang membolehkan tadi bertentangan dengan 
pendapat Sahabat lain yang melarangnya. Karena keduanya saling 
bertentangan, maka kedua-duanya gugur. Yang tinggal ialah hukum 
asal sesuai dengan ketegasan nash, yaitu tidak boleh mengeksekusi 
dengan cara membakar. Oleh sebab itulah, al-Bukhari menempatkan 
masalah ini pada Kitab “al-Jihad” dalam kitab Shahih-nya, yaitu 
dengan nama Bab “La Yu'adzdzabu bi “Adzabillah” (Tidak Boleh 
Mengadzab dengan Adzab Allah). Al-Hafizh berkata setelah itu: 
“Demikianlah kepastian hukum dalam masalah ini mengingat 
jelasnya dalil menurut beliau.” 


c. Boleh jadi para Sahabat yang membolehkan perbuatan itu belum 
mengetahui dalil yang melarangnya. Hal ini terbukti ketika Ali &5 
membakar suatu kaum, lalu kejadian itu sampai kepada Ibnu Abbas, 
maka Ibnu Abbas berkata: “Seandainya aku, maka aku tidak akan 
membakar mereka karena Rasulullah &£ bersabda: Janganlah kamu 
mengadzab dengan adzab Allah,” tetapi aku pasti akan membunuh 
mereka karena Rasulullah &£ bersabda: “Barang siapa yang menukar 
agamanya maka bunuhlah dia.” Demikian dalam riwayat al-Bukhari. 
Dalam riwayat lain: “Maka sampailah ucapan Ibnu Abbas kepada Ali, 
lalu Ali berkata: “Celakalah Ibnu Abbas.” | 


d. Pelarangan di atas bisa menjadi boleh apabila jelas bahwa pembakaran 
tersebut merupakan cara meraih kemenangan atas orang-orang kafir 
ketika peperangan. Lebih-lebih pada masa sekarang, yang api telah 
menjadi alat perang. Wallahu a'la wa a'lam. 


“mua uu Naas ama k bi EA 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Al Ia 5 & ES IE Kas da ol AW 
Tan ka WAE HUI jan 3 Jane 
CN Alas "ia Elias Ta Has Ma UAEG 
(HI Ja Oelp sih Ws ja) IS Itik 


AA (ih ISA) JAN WA SG YAI Gi 


Pa eh z PN AP Aoa» z 0 
AGEN Sg MAA ot Ol la) US AS 
-& Sab oglo lol) 

1610. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia bercerita: “Kami pernah bersama 


Rasulullah #&£ dalam suatu perj dan lalu beliau pergi untuk membuang 
hajat. Ketika itu, kami melihat seekor burung kecil bersama dua anaknya, 
kemudian kami ambil keduanya. Setelah itu, induknya datang seraya 
mengepakkan kedua sayapnya. Nabi #£ pun datang seraya berkata: 
“Siapa yang membuat burung ini risau karena anaknya? Kembalikanlah 
anak burung itu kepadanya.” Sesudah itu, beliau melihat sebuah sarang 
semut yang telah kami bakar. Beliau lantas bertanya: “Siapa yang telah 
membakar ini?” Kami menjawab: “Kami.” Beliau bersabda: “Tidaklah 
sepantasnya ada yang menyiksa dengan cara itu, kecuali Rabb (pemilik) 
api itu sendiri.” (HR. Abu Dawud, dengan sanad shahih.) 


Lafazh JS G5 (Garyata naml) artinya sarang semut. 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab 
al-Adabul Mufrad (382), Abu Dawud (2675), dan yang lainnya. 


Saya (penulis) berkomentar: “Hadits itu shahih.” 


Bab 283 : Larangan Menyiksa Binatang dengan Api ... 








Yeah Bang kecil seperti burung pipit (gelatik). 


2 »4S : Terbang di atas orang yang berada di bawahnya sambil 
menyambar-nyambar dengan kedua sayapnya (karena panik). 


@s : Risau dan sedih. 
JS 4513 : Sarang semut. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk berlindung 
ketika orang sedang membuang hajat. 


Hadits ini menganjurkan agar menyayangi dan mengasihi binatang. 
Tidak boleh membuat resah ibu karena anak yang disusuinya. 


Haram menyiksa hewan dan/atau binatang melata lainnya dengan 
cara membakar. 

Menyiksa dengan api adalah kekhususan Rabb semesta alam. Maka 
itu, tidak sepantasnya seseorang menentang dan menyaingi salah 
satu sifat-sifat-Nya. O 











Larangan Bagi Orang Yang Mampu Untuk 
Mengulur-Ulur Waktu Pembayaran Utang 
Yang Telah Ditagih Pemiliknya 


jssiss 





Allah ta'ala berfirman: 


AAN 74 LA AL 324 
£ OK dl SN di SA 3g 
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya...” (OS. An-Nisa' (41: 58) 


Allah ta'ala memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada 
pemiliknya. Perintah ini meliputi semua bentuk amanat yang wajib 
ditunaikan oleh umat manusia, baik berupa hak-hak Allah yang menjadi 
kewajiban para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, dan 
juga nadzars maupun amanat yang telah dititipkan kepada dia yang 
pelaksanaannya tidak diketahui oleh semua hamba. Dapat juga berupa 
hak dan kewajiban mereka, di antara yang satu dengan yang lainnya, 
seperti menitipkan barang-barang titipan dan sebagainya yang mereka 
percayakan tanpa pengawasan. Maka dari itu, Allah 35 memerintahkan 
untuk memenuhi amanat-amanat tersebut. Barang siapa yang tidak 
melaksanakan hal itu di dunia, niscaya dia akan dihukum pada hari 
Kiamat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih: bahwasanya 
Rasulullah #&£ bersabda: 


(26531 jo KE AAN A5 SA 3 63) 


“Kalian benar-benar akan memenuhi hak-hak orang yang berhak (pada 
hari Kiamat), sampai-sampai domba yang bertanduk akan di-gishash atas 
domba yang tidak bertanduk.” 


Bab 284 : Larangan Bagi Orang yang Mampu untuk Mengulur-ulur Waktu Pembayaran Utang ... 





Allah ta'ala berfirman: 


.. Go Ea .. 2 ... & 
£ Mm... KA Sat SNN SAS Wang Kan € Nok 3 
“Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 


yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)....” 
(OS. Al-Bagarah (2): 283) 


Ayat ini diturunkan setelah ayat tentang utang. Maksudnya, apabila 
sebagian di antara kalian mempercayakan sesuatu kepada orang lain 
tanpa catatan, agunan, atau saksi, maka hal itu tidak mengapa baginya. 
Sementara itu, kepada pihak yang dipercayai, dia wajib menunaikan 
amanat yang dipercayakan kepadanya serta menjamin keamanannya 
sebagai balasan atas kepercayaan tersebut. 


“ 





Pe 


Pr 
TA TA 


Ju Fade “en 8. (5 mpg 363 -N 


Ai Sp die sd jun) 


| (ade in) 

1611. Dari Abu Hurairah &s , Bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 

“Mengulur-ulur waktu abaasa (utang) bagi orang yang mampu 

adalah perbuatan zhalim. Apabila (utang) seseorang di antara kalian 

dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaklah 
dia menerimanya,” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh xi (atbi'a) artinya dialihkan. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/464—Fathul Bari) dan 
Muslim (1564). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jitid 5 
























































JESI : Mengulur-ulur waktu pembayaran sesuatu (utang) yang 
seharusnya dibayarkan, padahal telah mampu melakukannya. 


S : Dialihkan atau diberitahukan. 


s'da : Kaya serta mampu membayar. 





Anjuran agar bersikap baik dalam bergaul dengan sesama manusia. 


Haram mengulur-ulur waktu pembayaran utang apabila telah wajib 
dibayar dan mampu membayarnya. 


Orang yang tidak mampu membayar utang karena kesulitan tidak 
boleh ditahan dan dituntut terus-menerus, tetapi tunggulah sampai 
dia mampu membayarnya. 


Terus menuntut orang yang suka mengulur-ulur pembayaran dan 
memaksanya untuk membayar serta, melakukan segala cara sampai 
dia membayarnya (walaupun) dengan paksa. 


Hadits ini merupakan suatu bimbingan agar tidak melakukan hal- 
hal yang dapat memutuskan persatuan umat Islam. Oleh sebab 
itu, dilarang mengulur-ulur waktu pembayaran utang karena dapat 
mengakibatkan terputusnya persatuan hati umat. 


Perintah untuk menerima cara pengalihan utang. a 


Bab 284 : Larangan Bagi Orang yang Mampu untuk Mengulur-ulur Waktu Pembayaran Utang ... 





Makruh Menarik Kembali Hibah Yang 
Belum Diserahkan Kepada Seseorang Dan 
Hibah Yang Diberikan Kepada Anak, Baik 

Yang Sudah Diserahkan Maupun Belum. 
Demikian Juga, Makruh Membeli Sesuatu 
Yang Disedekahkan Kepada Seseorang 
Atau Dari Zakat Yang Dikeluarkannya, Atau 
Kaffarat Dan Semacamnya, Namun Boleh 
Membelinya Dari Orang Lain Yang Telah 
Mengambil Alih Hak Kepemilikannya 








JG Kesleo Il In 3 Kai Ga eE pl EA 
(ane gini) (053 3 gen ANE at 3 32 SA) 


KE 

0.0 Lai s 5 
3 .. e- dad peta - ag ge... 3 #)) an ru Ta “2 hg 
au AS | JS Sea YA Aa SAI Ia 2) 2 
353 TA: 


AS 3 3 20 3 


Me 3 BS ata 3 IN) 5 5 


- 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1612. Dari Ibnu Abbas-2s, bahwasanya Rasulullah #€ bersabda: “Orang 
yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang 
memakan kembali muntahannya.” (Murtafag 'alaih) 

Dalam riwayat lain: “Perumpamaan orang yang menarik kembali 


sedekahnya ialah seperti seekor anjing yang muntah lalu ia kembali 
ke muntahannya itu dan menelannya kembali.” 


Dalam riwayat yang lain: “Orang yang menarik kembali hibahnya 
(pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahannya.” 






Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/234-235—Fathul Bari) dan 
Muslim (1622) (8). Riwayat al-Bukhari yang kedua: (V/216—Fathul Bari) 
Muslim (1622). Riwayat al-Bukhari yang ketiga: (V/234—Fathul Bari) 
Muslim (622) (7). 





1. Tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibah (pemberian) dan 
sedekah yang telah diberikan karena lahiriah hadits ini menunjukkan 
keharamannya. Ketegasan hukum dalam masalah ini tercermin pada 
penyerupaan perbuatan tersebut sebagai berikut: 
a) Penyerupaanorangyang menarik kembali hibahnyadengananjing. 
b) Penyerupaan pemberian yang ditarik kembali dengan muntahan. 
Penekanan semacam ini mengandung makna pelarangan dan 
pengharaman yang lebih tegas daripada kata haram itu sendiri. 
Sebab, penyerupaan ini menunjukkan perumpamaan yang buruk, 
padahal seorang Mukmin tidak selayaknya diumpamakan dengan 
sesuatu yang jelek sebagaimana yang dituturkan dalam hadits ini. 
Apabila dikatakan: “Maksudnya adalah agar menjauhkan diri 
dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing. Anjing bukanlah 
makhluk yang dikenakan pembebanan syar'i sehingga tidak haram 
baginya memakan kembali muntahannya.” 
Jawabannya: “Keumumam syariat di dalam menganalogikan 
hal-hal semacam ini tidak lain bertujuan menegaskan pencegahan 
dan pelarangan.” 


Bab 285 : Makruh Menarik Kembali Hibah yang Belum Diserahkan ... 








Hua 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Seorang Muslim tidak sepantasnya memiliki sifat tercela, apalagi 
menyerupai hewan yang paling hina dalam perbuatan yang sangat 
menjijikkan. Oleh karena itu, dalam salah satu riwayat disebutkan: 


(ya JI ad) 
“Kita tidak boleh mempunyai sifat yang buruk.” 


Konteks pencegahan lebih tegas menunjukkan keharaman daripada 
larangan. 


Perhatian 


Hibah yang haram ditarik kembali adalah hibah yang bukan urituk 


| anak. Hal ini dijelaskan oleh hadits-hadits berikut: 


Hadits Amr bin Syw'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas, dari Nabi #£, yaitu hadits hasan yang diriwayatkan oleh 
Ashhabus Sunan al-Arba'ah, beliau bersabda: 


K3 IA NI 3 He OB 33 Is) 
(335 5x 


“Tidaklah halal bagi seorang laki-laki yang memberikan ataupun 
menghibahkan sesuatu untuk menariknya kembali, kecuali orang 
tua yang menarik kembali pemberiannya kepada anaknya.” 

Hadits an-Nu'man bin Basyir dalam kitab ash-Shahih, dia berkata: 
“Ayahku pernah memberi sesuatu kepadaku. Setelah itu, Amrah 
binti Rawahah (ibuku) menyahut: “Aku tidak rela hingga engkau 


mempersaksikannya kepada Rasulullah #£.” Dia pun mendatangi 
Rasulullah &£ dan berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan : 


sesuatu kepada anakku dari Amrah binti Rawahah, lalu Amrah 
menyuruhku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah? 
Beliau pun berkata: “Apakah kamu memberikan seperti ini pula 
kepada anakmu yang lain? Jawabannya: “Tidak.' Beliau berkata 
lagi: “Bertakwalah kepada Allah 85 dan berlaku adillah kepada 
anak-anakmu.” An-Nu'man menuturkan: “Kemudian, ayahku pun 
pulang, lalu dia menarik kembali pemberiannya.” 




















1613. Dari Umar bin al-Khathab &5 , dia bercerita: “Aku pernah 
bersedekah seekor kuda f? sabilillah, namun kuda itu tidak diurus oleh 
orang yang memeliharanya. Oleh karena itu, aku hendak membelinya 
kembali dan mengira dia akan menjualnya dengan harga yang murah. 
Kutanyakan hal tersebut kepada Rasulullah #£, beliau pun menjawab: 
Janganlah kamu membeli dan menarik kembali sedekahmu walaupun 
dia menjualnya dengan harga satu dirham. Sesungguhnya orang yang 
menarik kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali 
muntahannya.” (Muttafag 'alaih) 


Ucapan “Hamaltu “ala faras fi sabilillah”, maksudnya adalah: 
“Aku menyedekahkan kepada sebagian mujahidin.” 





























Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1I1/353—Fathul Bari) dan 
Muslim (1620). 





0 A2LS5I: Tidak memberikannya makan yang cukup dan kurang 
memeliharanya. 


Bab 285 : Makruh Menarik Kembali Hibah yang Belum Diserahkan ... 








1. Perkataan Rasulullah &£ yang berbunyi: “Walaupun dia menjualnya 
dengan harga satu dirham.” Merupakan dalil bahwa hibah itu menjadi 
hak orang yang diberi dan dia (pemiliknya) bebas memanfaatkannya. 


2. Menjual hibah atau sedekah kepada orang yang berhibah atau yang 
menyedekahkan adalah haram hukumnya. 


3. Haram menarik kembali sedekah. 


4. Keterangan tentang keutamaan bersedekah f7 sabilillah, dan memberi 
bantuan dalam bentuk apa pun untuk peperangan. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Keras 
Memakan Harta Anak Yatim 





Allah ta'ala berfirman: 
VE mei 3 BEE US AIA sie ah ap 
SO 3 ha 
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka 


akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka).” 
(OS. An-Nisa' (4I: 10) 


Allah ta'ala memberitahukan bahwasanya orang yang memakan 
harta anak yatim secara zhalim sebenarnya sama saja dengan telah 
memakan api dalam perutnya, yang pada hari Kiamat kelak ia akan 
menyala-nyala. 


Allah ta'ala berfirman: 


KO na JNE Th 


“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih bermanfaat....” (OS. Al-An'3m (61: 152) 


Allah menghimbau kepada orang yang mengasuh anak yatim yang 
memiliki harta agar menjaga dan mengembangkan hartanya. 


Bab 286 : Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim 





Allah ta'ala berfirman: 


Ie 
Tana , ata rana Yo 3 MA 0 22 ba, 20 WAS, 

Aa 5 Sg ANE ea DAA 255... 3 

(Om a33 

“.. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. 

Katakanlah: Memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu 

mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah 


mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan...” 
(OS. Al-Bagarah (21: 220) 


Ketika dua ayat tersebut turun, orang yang mengurusi anak yatim 
langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan 
minuman anak yatim. Oleh sebab itu, makanannya pun berlebih sehingga 
dibiarkan sampai dimakan oleh anak yatim tersebut atau dibiarkan 
rusak. Karena hal itu memberatkan, mereka lalu mengadukannya 
kepada Rasulullah #£, maka turunlah ayat ini. Sesudah itu, mereka 
menggabungkan makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim, 
termasuk pula minumannya. Kemudian, Allah 48 menerangkan kepada 
mereka bahwa Dia mengetahui maksud serta niat orang-orang yang 
bertujuan merusak atau memperbaiki. 





JB Irgateite AN 2 Ka ih 3 GEN 
JG "GA Le Kl d2 6 An (oa 13221) 
SL NYA AN 3. FG me J5 SAN DAN) 


Si III F3 JA sa Ju SG S5 
(ale inn) (OB SN EA 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1614. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, bahwa beliau bersabda: 
“Jauhilah tujuh macam hal yang membinasakan.” Sahabat bertanya: 
“Wahai Rasulullah! Apakah ketujuh macam itu?” Beliau menjawab: 
“Menyekutukan Allah, menyihir, membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah 88 kecuali dengan cara yang hag, memakan riba, memakan harta 
anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, dan juga menuduh 
.berzina kepada wanita-wanita beriman yang baik (shahlihah), yang 
jauh dari perbuatan keji.” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh SA (al-mibigat) artinya yang membinasakan. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/393—Fathul Bari) dan 
Muslim (89). 





e SW: Dosa besar yang membinasakan. 


2 


LEAN : Wanita-wanita merdeka yang baik-baik, tidak terbatas 
pada wanita-wanita yang bersuami, tetapi gadis pun hukumnya 
sama seperti mereka. 

e SIG : Yang lengah (jauh) dari perbuatan keji. 


0 laa JJ : Melarikan diri dari medan perang ketika pasukan 
Islam bertemu pasukan kafir. 


en na ANA Me PAN an EN Sa Ta 
Bi Las 


| 
| 
| 


Tujuh perkara yang membinasakan hamba: 

(1) berbuat syirik, (2) menyihir, (3) membunuh tanpa hag, 
(4) memakan riba, (5) berkhianat terhadap harta anak yatim, 
(6) lari dari medan perang, dan (7) menuduh wanita 

shahlihah berbuatzina. 


8 Fa 


La ne 


Snemunnmasnsnsnmaa 





Bab 286 : Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi dosa 
besar. Definisi yang paling baik adalah semua dosa yang dikatakan 
besar oleh nash Kitabullah, as-Sunnah, jma', atau diberitahu bahwa 
dosa itu berat hukumannya, atau dosa itu memiliki konsekuensi 
hukuman hadd, atau dosa itu sangat diingkaris maka, itu adalah 
dosa besar. 


Dosa-dosa besar lebih banyak daripada yang disebutkan di dalam 
hadits ini. Siapa saja yang meneliti secara saksama dalam al-Gur-an 
dan as-Sunnah pasti akan mendapatkannya. 


Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, yaitu engkau 
menjadikan sekutu bagi-Nya, padahal Dia telah menciptakanmu. 


Semua yang tersebut dalam hadits di atas merupakan beberapa 
di antara dosa-dosa yang paling besar dan paling berat. 


Tuntunan bagi orang-orang beriman kepada jalan kebaikan serta 
menjauhi segala kejelekan dan kejahatan. 


Dosa kemaksiatan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. 


Kata-kata bermakna zajr (larangan keras) dan perintah untuk 
menjauhi sesuatu lebih tegas dalam menunjukkan hukum haram 
daripada sekadar larangan biasa. 


Merebaknya dosa-dosa yang membinasakan di tengah masyarakat 
merupakan penyebab kesesatan, penyimpangan, perpecahan, dan 
perselisihan. a 








(d & 
LL Le GA C2 JAN TI Ge 0 Lea AP X0 0 UG AL 2NGG ne Ca 
3 ' v 2 AT 
wes V3 Da 2 adl Joo 231 aa 0 | sll Pl El yua | 
- 1 sa AK aa 2..t ON LAND Tere 


“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian 
itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 
siapa mendapat peringatan dari Rabbnya, lalu dia berhenti, maka 
apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu 
penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang 
tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” 

(OS. Al-Bagarah (2): 275-276) 


Bab 287 : Larangan Memakan Riba 





LB EN YAGKAN TAG SAN AE Ia LA Up 

Tp Lara Ga AG Aa 23 Ga 2 Ae Lo AL y 0... A3 
Ie DIN 0G P3 RV AE SS 4 Ke 

- 24 '”, on ea At GILA GA 

Ora ES ON Ip Sa Ge be lan 3 Oa 

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, 

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di 

sisi Rabbnya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih 

hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 


tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 277-278) 


1 


Setelah Allah menyebutkan orang-orang shalih, yaitu mereka yang 
mengeluarkan nafkah, menunaikan zakat, mengutamakan kebajikan 
dan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan dan kaum kerabat 
dalam segala situasi dan kondisi, lalu Allah menyebutkan orang-orang 
yang suka makan harta riba dan makan harta manusia dengan cara yang 
bathil serta segala yang syubhat. Allah menggambarkan keadaan mereka 
ketika dibangkitkan dari kubur, yakni mereka seperti halnya orang gila 
yang kemasukan syaitan, yang berdiri dengan tidak wajar. 


Mereka makan riba karena membangkang terhadap hukum-hukum 
Allah yang tertuang dalam hukum syariat. Mereka melakukan hal ini 
bukanlah karena menyamakan antara riba dan jual beli, sebagaimana 
orang-orang musyrik tidak mengakui ketentuan dasar syariat Allah yang 
tertuang di dalam al-Gur-an. Kalau memang ini dianggap analogi (giyas) 
oleh mereka, tentu mereka akan berkata: “Sesungguhnya riba seperti 
jual beli.” Akan tetapi, mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli seperti 
riba. Mengingat jual beli adalah seperti riba, mengapa riba diharamkan 
sedang jual beli dibolehkan?” 


Inilah pembangkangan mereka terhadap syariat Islam, padahal 
mereka tahu bahwa Allah membedakan antara hukum riba dan jual 
beli. Allah 3g Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, tidak ada yang 
dapat menolak ketetapan-Nya. Diapun tidak ditanya tentang apa yang 
dikerjakan-Nya, bahkan merekalah (hamba) itulah yang kelak akan ditanya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Allahlah yang mengetahui seluk beluk segala sesuatu, juga kemaslahatan 
dan manfaat kepada para hamba-Nya, lalu Dia membolehkan apa-apa 
yang bermanfaat, dan melarang apa-apa yang dapat membahayakan 
mereka. Dia Maha Pengasih kepada mereka melebihi kasih sayang 
seorang ibu kepada bayinya. Barang siapa yang mengetahui larangan 
Allah tentang riba, lalu dia berhenti melakukannya setelah mengetahui 
ketentuan syariat ini, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu. 


Pada hari Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah). Rasulullah &£ 
bersabda: “Semua riba pada masa Jahiliyyah telah dihapuskan dengan 
ditempatkan di bawah kedua telapak kakiku. Pertama kali riba yang 
aku hapuskan adalah riba al-Abbas.” Dan beliau tidak memerintahkan 
mereka akan mengembalikan bunga yang dipungut pada masa 
Jahiliyyah, tetapi beliau memaafkan perbuatan mereka yang lalu. Hal 
itu sebagaimana tertuang dalam firman Allah ta'ala: “maka apa yang 
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
kepada Allah” (OS. Al-Bagarah (2): 275). 


Namun, bagi orang yang kembali melakukan praktik riba setelah 
mengetahui bahwa Allah ss melarangnya, maka dia pasti mendapat 
hukuman dan akan disampaikan hujjah di hadapannya. Oleh sebab itu, 
Allah berfirman: “maka mereka itu penghuni Neraka, mereka kekal di 
dalamnya” (OS. Al-Bagarah (2): 275). 

Beberapa perbuatan yang diharamkan Allah ts : 


1. Mukhiabarah, yaitu zird'ah (pemilik tanah menyerahkan lahannya 
kepada petani untuk ditanami dengan akad bagi hasil yang pasti, 
seperti satu kilo atau satu kwintal. 


2. Muzdbanah, yaitu membeli kurma (yang masih basah) yang ada di atas 
pohonnya dengan tamar (kurma yang sudah kering) yang dipetik. 


3. Muhigalah, yaitu membeli biji-bijian pada tangkai pohon disatu 
ladang dengan biji-bijian yang sudah dipanen sekarang, termasuk 
benda serupa lainnya yang mempertegas riba. Demikian itu 
terjadi karena seseorang tidaklah mengetahui perbandingan antara 
kedua benda itu sebelum kering. Oleh karena itu, para Fugaha? 
(ahli figih) berkata: “Tidak mengetahui akan adanya persamaan 
(perbandingan) sama halnya dengan memberikan tambahan.” 


Bab 287 : Larangan Memakan Riba 





Oleh karena itulah, orang-orang mengharamkan beberapa perkara 
sesuai jangkauan pemahaman mereka dalam rangka mempersempit 
jalan-jalan menuju riba dan memperkecil segala penyebab yang bisa 
mengantarkan seseorang kepada riba. Pandangan mereka dalam hal 
ini berbeda-beda, sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah kepada 
mereka. 


Allah ta'ala berfirman: 
SN daa DA 
SW IS Je S3 I— S3.» 
“..di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.” 
(OS. Yusuf (121: 76) 


Pembahasan tentang riba memang merupakan pembahasan yang 
paling sulit bagi kebanyakan ulama. Amirul Mukminin Umar bin 
al-Khathab &5 , bertutur: “Ada tiga hal yang aku berharap kiranya 
Rasulullah menetapkan hukumnya untuk kita: Kakek (dalam masalah 
waris), kalalah (jenazah yang tidak meninggalkan orang tua dan anak), 
(dalam perkara warisan), serta beberapa dari sekian banyak pintu 
riba.” Maksudnya ialah sebagian masalah yang di dalamnya terdapat 
kemungkinan riba sehingga syariat menyatakan hal tersebut haram, 
maka hal-hal yang mengantarkan kepadanya pun haram. Sebab, segala 
yang menimbulkan haram, haram pula hukumnya. Sebagaimana pula 
kaidah: “Perkara wajib yang hanya dapat disempurnakan dengan sesuatu, 
maka sesuatu itu wajib pula dilakukan.” 


Kemudian, Allah ta'ala memberitahu bahwa Dia & pasti akan 
memusnahkan dan melenyapkan riba, baik secara keseluruhan dari 
tangan pelakunya atau mengharamkan baginya keberkahan hartanya. 
Akibatnya harta itu tidak akan bermanfaat bagi pelaku riba, bahkan 
harta tersebut akan dimusnahkan di dunia, sedangkan pada hari akhirat 
dia akan diadzab. Karena walapun riba banyak jumlahnya, tapi akibatnya 
menjadi sedikit dan hina. Akibat merupakan bentuk pembalasan yang 
berlawanan dengan tujuan perbuatan (riba) tersebut. 


Kemudian, Allah menganjurkan mereka agar bersedekah karena 
sedekah itu akan berkembang dan tumbuh di sisi Allah #s£ . Orang 
yang bersedekah mendapatkan keberkahan hartanya dan kebahagiaan 
keluarganya serta dia akan diselamatkan dari kejahatan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kemudian, Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya: “.. Dan 
Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa.” (9S. Al-Bagarah (21: 276). 


Akhir ayat ini mengikuti relevansinya dengan sifat ini yaitu: 


1. Orang yang melakukan riba tidak ridha terhadap apa-apa yang halal 
yang telah ditetapkan baginya. 

2. Diatidak merasa cukup dengan usaha halal yang sesuai dengan syariat. 

3. Dia berusaha memakan harta orang lain secara bathil atau zhalim 
dengan melakukan berbagai macam usaha kotor. 

4. Dia mengingkari atau kufur terhadap nikmat yang telah diberikan 
kepadanya. 

5. Dia sangat zhalim, dan berdosa karena memakan harta orang lain 
secara bathil. 


Selanjutnya, Allah ta'ala memuji orang-orang yang beriman kepada 
Rabb-nya, mentaati perintah-Nya, memenuhi kewajiban bersyukur, 
serta berbuat baik kepada sesama makhluk dalam menegakkan shalat 
dan mengeluarkan zakat. Allah pun memberitahu kemudian yang 
telah dipersiapkan untuk mereka dan mereka pada hari Kiamat kelak 
akan selamat dari tuntutan hak sesama. Sebagaimana disebutkan dalam 
firman Allah pada Surah Al-Bagarah ayat ke 277 “Sesungguhnya orang- 
orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati.” 
Allah memerintahkan para hamba-Nya agar bertakwa kepada-Nya, 
serta melarang melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan mereka 
mendapatkan murka-Nya, dan membuat mereka jauh dari ridha-Nya, 
yaitu dengan meninggalkan riba berupa harta tambahan yang melebihi 
modal usaha setelah mendapatkan peringatan ini. 


Hadits-hadits yang berhubungan dengan hal ini banyak, bahkan 
yang terdapat dalam kitab ash-Shahih cukup masyhur, antara lain hadits 
Abu Hurairah &s yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 


Bab 287 : Larangan Memakan Riba 








“ 


Mara 


Aa 


te AN 323 GAIB trit SANA AP Ane 
A3 da) AS PA NI 
2363 A2 03 Lena 515 


1615. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia bertutur: “Rasulullah #£ melaknati 
orang yang memakan Fiba dan yang menyerahkannya.” (HR. Muslim) 


At-Tirmidzi menambahkan: “Kedua saksi dan penulisnya.” 























Diriwayatkan oleh Imam Muslim (1957). Redaksi tambahan di atas 
terdapat pada riwayat Abu Dawud (3333) dan at-Tirmidzi (1206). 





0 CS JST: Pemungut riba walaupun dia tidak memakannya. 


e LISA : Orang yang menyerahkannya. 





1. Penegasan haramnya pencatatan transaksi antara kedua belah pihak 
yang berbuat riba. 

2. Haram mempersaksikan dua pihak yang melakukan transaksi riba. 

3. Haram menolong untuk perkara yang bathil, dosa, dan permusuhan. 

4. Penegasan haramnya riba karena Rasulullah melaknati penulis dan 
kedua saksinya, padahal mereka tidak mendapatkan sedikit pun 
darinya. Tentunya, ia lebih diharamkan lagi kepada orang yang 
mengambil dan menyerahkannya karena mereka mendapat laknat 
secara langsung dari Nabi &£. 

5. Yang menjadi penilaian sebuah akad dalam kacamata syariat adalah 
hakikatnya, bukan bentuk luarnya. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Ciri-ciri manhaj Islam Rabbani yang paling menonjol (khas) dalam 
mendidik dan membersihkan jiwa adalah mengaitkan semua fenomena 
perilaku maupun dorongan perasaan dan semua bentuk ikatan dengan 


keimanan kepada Allah dan hari akhirat. 


Mengesakan Allah 8& dalam beribadah dan menghadapkan diri 
hanya kepada-Nya akan membuat seseorang berlaku baik kepada 
hamba-hamba Allah dengan prinsip: “...kami tidak menghendaki balasan 
dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih ....” 


Berbeda dengan kufur kepada Allah. Ia akan mewariskan kepada 
pelakunya kesombongan, perasaan bangga diri, sifat bakhil, menyuruh 
orang untuk kikir, serta menyembunyikan karunia dan nikmat-nikmat 
Allah. Semua itu akan terlihat pada sikap seseorang pada saat berbuat 
baik, memberi, atau menafkahkan sesuatu terhadap sesama, yakni dia 
ingin dibanggakan di tengah-tengah mereka. Ini dikarenakan dia tidak 
mengimani pembalasan lain, terkecuali kebanggaan dan kesombongan 


di tengah-tengah hamba Allah. 


Demikianlah ciri khas dan batasan akhlak di dalam Islam. Maka dari 
itu, motif yang mendorong beramal shalih, mengucapkan hal-hal yang 
baik, dan berakhlak mulia adalah iman kepada Allah, mencari ridha-Nya, 
dan mengharap balasan di akhirat. Itulah dorongan yang akan mengangkat 
derajat, tidak mengharapkan balasan umat manusia, karena sejak awal 
dia tidak menginginkannya sebagaimana kebiasaan orang-orang. Jika 
dalam jiwa seseorang tidak ada motif rabbani, maka cita-citanya akan 
menjurus kepada keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai duniawi, 
yang dipetik dari kesenangan-kesenangan manusia, sehingga nilai-nilai 
pun berubah. Sesungguhnya akhlak tercela bermula dari sikap bangga, 
sombong, dan riya kepada sesama. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Hamba-hamba Allah berusaha keras untuk menempuh jalan akhirat. 
Mereka memaksa jiwa mereka, dan memutuskannya dari segala macam 
syahwat. Mereka memaksanya melakukan pendorong-pendorong untuk 
beribadah. Dirinya sudah tidak tertarik lagi terhadap kemaksiatan- 
kemaksiatan fisik sehingga dia mulai beralih kepada ilmu dan ibadah. 
Ia pun menemukan jalan keluar dari beratnya kesungguhan dalam 
beribadah, yaitu tempat terhormat di hati sesama. Akibatnya muncullah 
di dalam hati mereka kenikmatan besar sehingga meninggalkan maksiat 
menjadi hal yang ringan. Sebagian di antara mereka menduga bahwa dia 
salah seorang yang ikhlas, padahal sifat tersebut adalah sifat orang-orang 
munafik. Inilah tipu muslihat besar yang tidaklah dapat lepas darinya 
kecuali para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mengenal Allah, 
yang mencintai Allah, yang mencintai karena Allah, dan yang membenci 
karena Allah. Karena iman mereka itulah, Allah 35 memberi mereka 
petunjuk untuk mendapatkan jalan menuju ikhlas. 


Riya inilah penyakit terselubung yang merupakan jeratan syaitan 
terbesar yang senantiasa berusaha menguasai hamba Allah yang ikhlas. 
Syaitan itu memang senantiasa berusaha keras untuk menggoda dan 
memperdaya mereka. 


Oleh karena itu, ketahuilah—wahai, hamba Allah yang ikhlas dalam 
menjalankan agamanya karena Allah—bahwasanya kata riya dipetik 
dari kata asal ru'yah (melihat). Dengan demikian al-mura-i (orang yang 
riya) berarti suka memperlihatkan sesuatu yang dapat menjadi perhatian 
orang-orang. Orang yang riya mencari keuntungan pribadi melalui amal 
perbuatannya di dunia. Orang yang riya mengharapkan sesuatu di balik 
perbuatannya selain keridhaan Allah dan hari akhirat. Orang yang riya 
mengerjakan suatu ibadah yang diperintahkan Allah supaya dikerjakan 
untuk-Nya, tetapi malah dikerjakan untuk selain-Nya. Riya adalah 
topeng palsu penutup wajah yang muram, jiwa yang nista, dan hati 
yang keras. Riya hanya polesan tipis yang menyembunyikan kejelekan- 
kelejekan antara yang satu dengan yang selainnya. Riya adalah sebuah 
dagangan palsu yang tidak laku dijual di pasar yang tidak pernah akan 
rugi. Riya adalah sesuatu yang samar dan tersembunyi, yang tidak dapat 
diketahui oleh orang yang bodoh. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Allah ta'ala berfirman: 
AO K2 ML AANG 


“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas 
menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama....” 
(OS. Al-Bayyinah (987: 5) 


Tafsirnya sudah diberikan di dalam uraian Bab (1): “Ikhlas dan 
Menghadirkan Niat”. 


Allah ta'ala berfirman: 


£ W... 0 2 G3 ENG IL KEL LET. 3 


“Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya 
karena ria (pamer) kepada manusia...” (OS. Al-Bagarah (2): 264) 


Penafsiran ayat ini telah diberikan pada Bab (278), yakni “Larangan 
Mengungkit-ungkit Pemberian dan Semacamnya”. 


Allah ta'ala berfirman: 
SU KET IK SU 29... 


“.. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka 
tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.” (OS. An-Nisa' (4): 142) 


Islam bukanlah agama yang hanya menampilkan ritual-ritual fisik 
semata. Fenomena-fenomena ibadah dan syi'ar tersebut tidak ada 
manfaatnya apabila tidak muncul dari rasa ikhlas untuk Allah #8 semata. 
Diharapkan dengan keikhlasan itu, hati akan terbentuk menjadi senang 
kepada amal shalih dan bergerak dalam sebuah metode yang membuat 
kehidupan di permukaan bumi ini menjadi baik. Sesungguhnya iman 
yang bersemayam di dalam hati secara spontan akan bergetar untuk 
mewujudkan dirinya di dalam beramal shalih. Hakikat pendidikan yang 
amat penting ini tertuang dalam firman Allah ta'ala: 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





A a gt 2... 2 "2g PA Aa 3 Ae AN 7g 
Ora ag SEA) bul, “3 CS ck JP Padi Sta 1: 
SU 


“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata): Sesungguhnya kami 
memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan 
Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.” 

(OS. A-Insan (761: 8-9) 


Orang-orang ikhlas bagaikan oase yang sejuk dan rindang di tengah 
panasnya riya yang menghauskan. Mereka memberi makan dengan jiwa 
tenteram, hati penuh kasih, dan niat yang tulus, sedang tujuannya hanya 
karena Allah. Demikianlah penjelasan firman Allah ta'ala mengenai 
tentang perihal dan gambaran hati mereka. 


Petunjuk al-Gur-anul-Karim ini telah menghujat kerasnya sikap 
riya yang bau busuknya menghunjam hati pelakunya. Sedikit pun 
riya tidak memberikan kelapangan kepada kaum yang lemah sehingga 
memotivasi seseorang hingga mau mengorbankan banyak hal demi 
sesuatu yang berbau kesombongan dan juga kebanggaan, sebaliknya ia 
enggan berkorban di jalan Allah, meskipun hanya sedikit dan tidak mau 
memberikan sesuatu sedikit pun kepada manusia. 


Allah ta'ala berfirman: 


KPA Pe 2 nd wp M2 


Ga Ph an 3 . G0 
AN (Opa MN seen RO) CE AMEII 
(OPO 
“Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap 


shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.” 
(OS. ALMS' An (1071: 4-7) 


Orang-orang yang melakukan riya dan enggan menolong sesama 
dengan barang berguna, mereka bersikap demikian, sebab shalat mereka 
tidak berkesan di dalam jiwa sehingga mereka tidak mau membantu dan 
berbuat baik kepada hamba-hamba Allah gs. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Andaikata mereka benar-benar mendirikan shalat karena Allah, mereka 
tentu tidak akan enggan membantu para hamba-Nya. Inilah perbedaan 
antara riya dengan ibadah yang benar yang diterima di sisi Allah. 


Mereka hanya melaksanakan gerakan-gerakan shalat semata. Mereka 
melakukannya dengan cermat dan memperindahnya karena mata manusia 
melihatnya. Namun, hati mereka tidak memahaminya dan tidak mampu 
menghadirkan hakikat shalat yang sebenarnya. Orang-orang ini tidak 
mampu merasakannya, padahal mereka tengah berada di hadapan-Nya. 
Oleh karena itulah, shalatnya sedikit pun tidak membekas di dalam hati 
dan amal mereka. 


Orang-orang yang riya tidak mengerjakan shalat dengan kerinduan 
mendalam untuk bertemu Allah, berdiri di hadapan-Nya, dan bermunajat 
kepada-Nya. Mereka adalah kaum yang suka pamer terhadap sesama. 
Oleh karena itu, mereka mengerjakan shalat dengan bermalas-malasan, 
seolah-olah orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan berat, 
atau dipekerjakan dengan pekerjaan berat tanpa upah. Mereka tidak 
mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang mereka ingat hanyalah 
manusia sehingga gerakan mereka selalu diserasikan dengan manusia. 
Kalau melihat orang-orang yang memandang kepada mereka, maka 
mereka pun giat beribadah dengan memperindah dan menghiasinya, 
karena mereka sedang berada di depan orang-orang yang menjadi tujuan 
ibadah mereka. Hati mereka akan selalu menghadirkan orang-orang 
yang dicintainya, sehingga mereka sedikit sekali ingat kepada Allah. 


Begitulah ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan 
oleh asy-Syaikhain: 


A3 OA J5 ea AA 2 3 GE GS D2 sa) 

(AS BBB 
“Tidak ada shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik selain 
shalat Fajar (Shubuh) dan shalat “Isya'. Andaikata mereka tahu yang 


terkandung pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun 
dengan merangkak.” 


Inilah dia riya, yang karenanya semua bangunan amal runtuh dan 
menjadi debu yang beterbangan. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 








Keke Ia Ea SE AS 3 33 


Ja GAN ye KAI GE Ui Jus At JD) 2s 
(ola 23) (33 83 SAS ga 3 K3 AGAN SKS 


1616. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #&£ bersabda: Allah ta'ala berfirman: Akulah yang paling 
tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu 
perbuatan yang di dalamnya mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya.” (HR. Muslim) 





0 Gp Sana IA #( : Bertujuan untuk dilihat (selain Allah 8) atau 
naa ae 

0 Ss 55 : Kuhapus balasannya dan kuharamkan perolehan 
pahala baginya. 





1. Riya adalah salah satu jenis syirik. Rasulullah #£ menyebutkan riya 
dengan istilah: 
a) Syirkus sara-ir (kemusyrikan terselubung) 
Begitulah yang tertuang dalam hadits shahih dari Mahmud 
bin Labid &5 , dia bercerita: “Pernah Nabi #&£ keluar lalu bersabda: 
“Hai Sidara dandara ku, jauhilah oleh kalian syirik terselubung.” 
Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah syirik terselubung? 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Beliau menjawab: “Seseorang berdiri mengerjakan shalat, lalu dia 
memperindah shalatnya dengan sungguh-sungguh karena melihat 
orang-orang memperhatikannya. Itulah syirik terselubung.” 

b) Asy-syirkul khafi (Kemusyrikan samar) 

Sebagaimana disebutkan di dalam hadits hasan dari Abu Sa'id 
al-Khudri &s , dia berkata: “Rasulullah &£ bersabda: “Maukah aku 
beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan 
terhadap kalian daripada al-Masih ad-Dajjal? Yaitu asy-syirkul khafi 
(kemusyrikan samar). Seseorang berdiri mengerjakan shalat, lantas 
dia memperindah shalatnya ini karena mengetahui ada orang yang 
memperhatikannya. 

c) Asy:syirkul ashghar (Kemusyrikan paling kecil) 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Mahmud bin Labid &5 , 
yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baghawi dengan sanad shahih 
berdasarkan syarat Muslim, dia berkisah: “Rasulullah #&£ bersabda: 
“Sesungguhnya hal yang paling kukhawatirkan terhadap diri kalian 
adalah asy-syirkul ashghar, yaitu riya. Pada hari Kiamat kelak, jika 
amal-amal umat manusia telah dibalas, maka Allah 3s£ berfirman: 
“Pergilah kepada orang-orang yang engkau berbuat riya kepadanya 
ketika di dunia! Perhatikanlah, apakah mereka dapat memberikan 
balasan atasanya?” 


Riya' menggugurkan amal dan menghapus pahala. 

Islam agama tauhid, ikhlas, dan irtiba' (mengikuti aturan), yang tidak 
menerima sekutu-sekutu bagaimanapun warna dan bentuknya. 
Setiap orang berhak memperoleh dosa dan karena adzab karena riya 
dalam beramal. 

Hamba-hamba Allah 8& pada hari Kiamat kelak akan mengetahui 
nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka 
pun akan mengakuinya walaupun di dunia tidak mengakuinya. 
Allah 86 mengetahui apa pun yang disembunyikan di dalam hati 
para hamba-Nya, baik kebaikan ataupun keburukan. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 








93 Kesateliike AM Op Eka JG tata5 1123 VAN 
vas BH Seitan Ian Ale aa Gg cak al JA 3D) 
B3 SIG IE Ne ELSA UI AAS 
EL JI ON ee BEI, 13 S3 IE Sagita 5 
Lan ea db ob as das Al As k35 
Hen Kan Maka au J6 HEyer 
S3 IE JW SAS BI 153 JB OI Oa 
3 Pa Se Bis BER INA 
ya sni ale dg 3 333 SAN Yen . 
TE Sea Eat 3 JB sa tata doa 
a Ipa Khoaemnana re 

SIB AB oa 3h SN Sl US € ES3S JB 


2, 
Ta 


(dewa 03) Na) 8 B3 


- 
brpa 2. c “ - 9 
” 


NX 


5 Ageng IP Lori ho 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1617. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah &£ bersabda: “Sesungguhnya orang pertama yang akan diadili 
kelak pada hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang syahid (gugur di 
medan perang). Setelah dia dibawa menghadap Allah 88, ditunjukkan 
kepadanya nikmat-nikmat dari-Nya untuk diakui. Dia pun mengakui 
nikmat-nikmat itu.' Allah bertanya: “Lalu, apa yang kamu lakukan 
dengan nikmat itu? Jawabnya: “Aku berperang karena Engkau, hingga 
mati syahid.” Allah berfirman: “Kamu berdusta. Tetapi, kamu berperang 
agar dikatakan sebagai seorang pemberani.” Dan hal itu telah dikatakan. 
Kemudian, diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseret 
dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai dilemparkan ke dalam 
api Neraka. 


Setelah itu, seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta 
membaca al-Gur-an. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkanlah 
kepadanyanikmat-nikmat-Nyauntuk diakui. Diapun mengakui nikmat itu. 
Allah bertanya: “Lalu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? 
Jawabnya: “Aku mencari ilmu dan mengajarkannya. Aku pun membaca 
al-Our-an karena Engkau.” Allah berfirman: “Kamu berdusta. Akan 
tetapi, kamu menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Kamu 
pun membaca al-Gur-an agar dikatakan sebagai seorang gari”, dan hal itu 
telah dikatakan. Kemudian, diperintahkan orang itu untuk dibawa, lalu 
diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai dilemparkan 


ke dalam api Neraka. 


Selanjutnya, seorang laki-laki yang Allah lapangkan kehidupan. Dia 
mengaruniainya berbagai macam harta. Setelah dibawa menghadap Allah, 
ditunjukkanlah kepadanya nikmat-nikmat-Nya untuk diakui. Dia pun 
mengakuinya. Allah 8£ bertanya: “Lalu, apa yang kamu lakukan dengan 
nikmat itu? Jawabnya: “Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun 
yang Engkau cintai untuk bersedekah, melainkan aku pasti bersedekah 
di jalan itu karena-Mu.' Allah berfirman: “Kamu berdusta. Akan tetapi, 
kamu dilakukan hal itu supaya dikatakan sebagai seorang dermawan. 
Dan hal itu telah dikatakan. Kemudian, diperintahkan untuk membawa 
orang itu, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai 
dilemparkan ke dalam api Neraka.” (HR. Muslim) 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Jari” ditulis dengan huruf jim berharakat fat-hah, huruf ra kasrah 
dan dengan dibaca mad (panjang) berarti pemberani. 





Diriwayatkan oleh Muslim (1905). 





0 ale aa Ra sed : Diadili kelak pada hari Kiamat. Perkaranya 
akan diputuskan dengan rinci. 

0 4x5 6552 : Ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya di dunia 
untuk diakui. 


0 Smu: Diseret. 


#3 : Dermawan, banyak berderma, memberikan sesuatu yang 
sepantasnya diberikan kepada yang layak menerimanya. 


0 25, : Berani menghadapi sesuatu. 





1. Orang-orang yang riya hanya dapatkan mendapatkan balasan 
perbuatan mereka di dunia, yaitu pujian orang-orang kepadanya. 


2. Orang-orang yang riya pada hari Kiamat kelak akan mendapatkan 
adzab sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. 


3. Orang-orang yang riya kelak dihinakan dan diremehkan karena 
mereka akan diseret dengan posisi wajah yang di permukaan tanah 
ke dalam api Neraka, padahal wajah itu merupakan anggota tubuh 
manusia yang dimuliakan. 


4. Penegasan haramnya riya dalam beramal dan beratnya hukuman 
bagi pelakunya. 

5. Wajib ikhlas dalam melakukan setiap amal dan perbuatan. 

6. Riya mengalir di sekujur tubuh anak Adam bersama darah hingga 
ia mengotori perbuatan-perbuatannya dan menggugurkan semua 
amalnya. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Riya beragam macamnya sehingga sukar untuk dibatasi. Sebagian di 
antaranya telah disebutkan dalam hadits di atas, sedangkan macam yang 
lainnya akan kami sebutkan sebagai berikut: 

a) Riya ilmi (riya dalam bidang ilmu pengetahuan) 

Rasulullah &£ memperingatkan kita agar waspada terhadap riya 
ilmi, sebagaimana dalam hadits Jabir &s yang shahih melalui hadits- 
hadits penguatnya, beliau bersabda: “Janganlah mencari ilmu untuk 
berbangga di hadapan ulama, jangan juga untuk mendebat orang- 
orang bodoh, dan jangan juga untuk memperoleh kedudukan. Barang 
siapa yang melakukan semacam itu, maka api Neraka lebih pantas 
baginya.” 

Karena itu, orang pertama yang akan diadzab oleh Allah kelak di 
akhirat adalah orang alim yang ilmunya tidak dijadikan bermanfaat 
untuk umat oleh Allah. Dialah orang yang paling besar penyesalannya 
pada hari Kiamat kelak. Sebab, dia telah mempunyai sarana untuk 
mendapatkan keselamatan, tetapi malah dipergunakan untuk 
mendapatkan sesuatu yang paling hina, paling menjijikkan, dan paling 
rendah. Dia tidak ubahnya seperti seorang yang mendapatkan permata 
mahal, namun dijual dengan harga kotoran binatang. 


Ini adalah kebiasaan sebagian fugaha” (ahli figih), orang-orang yang 
mengaku berilmu, orang-orang yang pura-pura puas dengan apa yang 
belum pernah diberikan kepada mereka. Mereka biasanya suka tergesa- 
gesa dalam berfatwa karena takut dianggap bodoh atau karena berambisi 
untuk mendapat kedudukan. 


Ketahuilah, wahai hamba Allah! Ketika memberikan fatwa, Anda 
sebenarnya memposisikan diri sebagai wakil Allah dalam menetapkan 
perintah ataupun larangan-Nya. Jadi, Anda bertanggung jawab terhadap 
fatwa tersebut. Oleh karena itulah, jika Anda ditanya tentang suatu 
masalah, maka janganlah tujuan utama Anda hanyalah memuaskan 
si penanya dari masalahnya. Akan tetapi, Anda harus mendapatkan 
jawabannya terlebih dahulu, lalu berpikirlah kembali. Kalau Anda telah 
mendapatkan jalan keluarnya, maka berbicaralah. Kalau tidak, maka 
diamlah karena diam itu lebih selamat. Wallahu a'lam. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Hai orang-orang yang suka berfatwa! Perhatikanlah bagaimana Anda 
berfatwa! Anda telah menghadapkan diri Anda kepada perkara besar. 
Oleh sebab itu, janganlah Anda melakukannya kecuali karena terpaksa. 


Para fugaha” tidak suka menjawab masalah-masalah sampai mereka 
tidak mendapatkan jalan keluar selain harus berfatwa. Apabila mereka 
mendapatkan toleransi untuk tidak berfatwa, niscaya mereka lebih senang. 


Ad-Darimi dan Ibnu Sa'ad menukil riwayat dalam ath-Thabagit, 
Ibnul Mubarak dalam az-Zuhd, dan yang lainnya dengan sanad shahih, 
dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: “Aku bertemu 120 Sahabat 
Rasulullah #&£ dari golongan Anshar. Dan jika salah seorang di antara 
mereka ditanya tentang sesuatu masalah, maka mereka akan senang jika 
masalah itu dapat dijawab oleh saudaranya saja.” 


Sebagian ulama menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan untuk 
bisa mendekati para penguasa atau mendekati raja-raja agar mereka 
mendapatkan kehormatan dan kepemimpinan. Sebagian di antara 
mereka membenarkan perbuatan itu dengan alasan dapat memberikan 
pembelaan kepada orang-orang Islam. Kalau memang benar demikian, 
niscaya yang ulama tersebut lakukan adalah memberi nasihat kepada 
pemerintah, tidak mencari muka di hadapan mereka, dan tidak berpaling 
dari mengingkari kesalahan mereka. Bahkan, terkadang mereka memberi 
keringanan kepada para penguasa terkait masalah yang sebenarnya tidak 
ada keringanan padanya atasnya, demi mendapatkan imbalan duniawi. 
Akhirnya, kerusakan pun terjadi dalam banyak hal, yang sebagiannya 
telah dijelaskan pada hadits (no. 1541). 


b) Riya dalam masalah jihad 


Ketahuilah, wahai hamba Allah! Pada dasarnya, riya bermula dari 
rasa cinta terhadap jabatan (kedudukan). Jabatan itu memiliki tempat 
tersendiri di hati orang banyak. Maksudnya, hati berkeyakinan bahwa 
jabatan merupakan salah satu kesempurnaan diri seseorang, apakah itu 
dalam perkara ilmu, ibadah, pertalian nasab, kekuatan, kecantikan, dan 
sebagainya yang dianggap sebagai sifat sempurna oleh orang banyak. 
Berdasarkan apa yang diyakini itulah, hatinya akan mematuhi, memuji, 
melayani, dan menghormatinya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Barang siapa yang hatinya dikalahkan oleh perasaan cinta terhadap 
hal-hal ini, maka pikirannya pun akan terbatas pada memperhatikan 
makhluk, senang mengunjunginya, dan mencari muka terhadap mereka 
(riya). Ucapan dan perbuatannya selalu ditujukan terhadap sesuatu 
yang dapat mempertinggi kedudukannya di hati mereka. Itulah bibit 
kemunafikan dan sumber kehancuran. Karena, orang yang mencari 
kedudukan semacam ini di dalam hati orang lain akan bersikap munafik 
dengan menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam 
batinnya, hingga akhirnya mendorong kepada sikap riya dalam beribadah 
melakukan hal-hal yang dilarang serta berusaha dengan memburu hati 
orang lain. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang cukup samar, 
sehingga hanya dapat diketahui oleh para ulama, yang mengenal Allah 
dan mencintai-Nya. 


Jika dikaji lebih mendalam, sifat riyamengandung tiga hal pokok, 
yaitu: 
1. Menyenangi nikmatnya pujian. 
2. Menghindari cacian. 
3. Ambisi mendapatkan sesuatu yang ada pada manusia. 


Ketiga sifat pokok ini terkuak berdasarkan hadits Abu Musa 
al-Asy'ari &5 dalam kitab ash-Shahihain, dia berkata: “Seorang laki-laki 
datang kepada Nabi &£ lalu bersabda: “Ada orang berperang karena 
fanatisme, ada juga yang berperang karena keberaniannya, dan ada 
pula yang berperang karena riya.” Rasulullah ££ berkata: “Barang 
siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka dia 


F sabilillah.” 


Adapun maksud dari perkataan penanya “karena keberaniannya,”. 
adalah untuk dikenang dan dipuji. Maksud dari perkataan si penanya: 
“berperang karena fanatisme” adalah menghindar dari anggapan terpaks: 
agar tidak dicela. Maksud dari perkataan penanya: “berperang karen: 
riya” untuk memperlihatkan kedudukannya. 


Inilah kelezatan pangkat dan kedudukan di dalam hati yang akar 
menggerakkannya kepada riya. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer 





c) Riya dalam hal harta 
Riya inilah yang diterangkan oleh Allah 8 dalam firman-Nya: 


aa TEE sei Ke 51 Li A Pa Teen Gn 

can 

V Sae kcbetak 
Pa DAN Al sap, 


“..Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) 
kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. 
Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada 
debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu 
licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka 
kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” 
(OS. Al-Bagarah (21: 264) 


Hati yang keras karena tertutup oleh riya ini tak ubahnya seperti batu 
licin bertanah di atasnya. Itulah batu yang memang tidak subur dan tidak 
lunak. Batu itu tertutup oleh tanah tipis yang menutupi kekerasannya 
dari mata yang tertipu ketika memandangnya. Sebagaimana pula riya 
menutupi kerasnya hati yang kosong dari iman. Setelah itu, datanglah 
hujan lebat menyapu bersih tanah itu sehingga terbukalah aibnya, yakni 
tampaklah kegersangan dan kerasnya batu itu. Tidak ada satu tumbuhan 
pun yang dapat tumbuh di atasnya, apalagi sampai berbuah, karena ia 
adalah pohon yang jelek yang memang telah dicabut sampai ke akar- 
akarnya dari bumi, tidak ada sedikit pun yang tetap. Demikian pula 
orang yang riya, dia tidak dapat memberikan buah kebaikan dan tidak 
akan meninggalkan pahala. Sebaliknya, dia telah melakukan dosa besar, 
dosa yang akan menantinya di tempat kembali yang amat jelek, yaitu 
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang 
yang datang kepada Allah dengan hati bersih. 


- 
- 


an Ip sei 


aa 


Inilah puncak dari riya. Perbuatan ini akan menghapus amal-amal 
shalih yang pernah dilakukannya, yakni pada hari ketika pelakunya 
tidak mempunyai kekuatan dan bantuan sama sekali, serta dia tidak 
mampu menolaknya. . 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Renungkanlah firman Allah ta'ala berikut ini: 


“ 


PNS ES EN IS AS AG Kd LN 33 15 
da ae Ken ASN MA Ina 
£#OL Sr 35 TEE K3 « ASI AL Te 4 LG NS san 4 


mb 56 
“Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma 
dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki 
segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang 
dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup 
angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.” 
(OS. Al-Bagarah (21: 266) 


Amal shalih ibarat sebuah oase di tengah padang pasir, juga kebun 
indah dengan pepohonan lebat yang menyenangkan dan menyejukkan, 
penuh kebaikan dan berkah, serta bersih dan tumbuh berkembang. 
Siapakah yang tidak senang mempunyai kebun-kebun semacam ini? 
Lalu tiba-tiba, ia tercemari oleh sifat riya sehingga tersapu bersihlah 
olehnya seolah-olah kebun itu, tidak pernah ada. 


aga ena 
29 


Seseorang pastilah akan mengalami saat-saat ketika dia tidak mampu 
menyelamatkan hartanya, sedang dia amat membutuhkan naungannya 
pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah gs. 


Rasulullah #&£ bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku 
khawatirkan terhadap kalian adalah syirik ashghar (kecil), yaitu riya. 
Pada hari Kiamat kelak, apabila umat manusia telah dibalas amal-amal 
mereka, maka Allah berfirman: Pergilah kepada orang-orang yang engkau 
berbuat riya kepada mereka di dunia! Lalu perhatikanlah, apakah mereka 
dapat memberikan balasan!” 


Pada waktu itulah, orang yang berbuat riya membolak-balikkan 
kedua telapak tangannya penuh penyesalan untuk melihat sesuatu yang 
telah diinfakkannya karena riya kepada orang-orang. Demikianlah Allah 
memperlihatkan amal-amal mereka sebagai bentuk penyesalan mereka. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Berhati-hatilah, saudaraku seiman, dari bahaya riya! Riya adalah 
sejahat-jahat bencana, yang akan menjadikan amal bagaikan debu yang 
beterbangan. 


d) Riya Badani (Riya melalui tingkah laku jasmani) 


Bagi para ulama, biasanya dengan menampilkan kekurusan serta 
kepucatan tubuhnya agar orang-orang tahu bahwa kondisi seperti itu akibat 
amat takutnya kepada kehidupan akhirat. Mereka perlihatkan kekusutan 
rambut sebagai gambaran bahwa waktu mereka selalu tercurahkan 
untuk kepentingan agama saja. 


Terkadang riya terjadi melalui suara yang direndahkan, kedua mata 
yang cekung, dan layunya bibir untuk memperlihatkan bahwa mereka 
gemar berpuasa, dan lain sebagainya. 


Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan 
kegemukannya, kebersihan warna kulitnya, ketegaran perawakannya, 
keindahan wajahnya, kebersihan tubuhnya, dan pembicaraannya dibuat- 
buat untuk menunjukkan kefasihan mereka dalam berbicara. 


Mereka inilah yang difirmankan Allah ta'ala: 


“ AAA - PA OX At 
pion hakra peta PA KA Tenis LAU Lap 
Ka ker 3 ea aan Paud ... “ - 

Tor AP Sa Na San TAN SOAP aa 
“Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. 
Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka 
seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan 
ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka 


waspadalah terhadap mereka, Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah 
mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)?” (OS. Al-Munafigiin (63): 4) 
e) Riya dalam pakaian 

Bagi para ulama, biasanya dengan memakai pakaian berbulu tebal 
bertambal untuk menampakkan bahwa dia adalah seorang yang zuhud. 


Sebagian lagi mengenakan pakaian khusus agar dianggap ulama sehingga 
orang-orang pun menyebutnya ulama. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan 
pakaian-pakaian yang mahal, kendaraan-kendaraan yang bagus, dan juga 
perabot-perabot rumah yang mewah. 


f) Riya dalam tutur kata 


Bagi para ulama, biasanya dengan menunjukkan hafalan ilmunya 
(hadits-hadits) dan atsar (riwayat Sahabat) untuk berdialog dan mendebat 
ulama, serta berargumen di hadapan orang bodoh demi mengunggulinya. 
Begitu pula dengan cara merendahkan dan melembutkan suara ketika 
membaca al-Our-an al-Karim, itu dilakukan untuk menunjukkan rasa 
takut dan sedih (dalam menghayati kandungannya) atau yang semisalnya. 
Wallahu a'lam. 


Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan 
keahliannya dalam membaca ataupun mengahafal sya'ir-sya'ir, pantun 
dan peribahasa, atau dengan berbicara menggunakan bahasa yang rumit 
dan sulit dipahami. 


g) Riya dalam hal perbuatan 


Bagi para ulama, biasanya dengan lama berdiri ketika shalat, ruku 
dan sujud, serta menunjukkan kekhusyuan dan kerendahan diri. 
Ia memperindah shalat karena diperhatikan orang lain. 


Bagi orang yang cinta dunia, biasanya dengan bersikap sombong, 
membanggakan diri, berjalan dengan langkah pendek, dan menumpuk 
pakaian demi menunjukkan kehormatan, sebagaimana yang selama ini 
mereka klaim. 


h) Riya kepada sahabat dan tamu. 


Bagi para ulama, biasanya mencari muka dengan cara mengundang 
seorang alim agar dia disebutkan: “Sesungguhnya ulama Fulan berkunjung 
kepada ulama Fulan, begitu pula para ulama sering mengunjunginya.” 
Sebagian lainnya melakukan riya dengan memperbanyak guru supaya 
dikatakan: “Dia bertemu dengan banyak syaikh. Dia telah mendapatkan 
ijazah (izin) dari banyak syaikh.” Dia pun berbangga dengan hal tersebut. 
Wallahu a'lam. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Wahai hamba Allah 88, di mana saja kamu berada, inilah beberapa 
contoh kebiasaan orang-orang yang suka melakukan riya, orang-orang 
yang suka menggugurkan amal perbuatannya, yang berlomba-lomba 
melakukannya, dan adakalanya mereka menginginkan jabatan, harta, 
pujian, popularitas, dan reputasi di lain pihak. 


Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada 
kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan janganlah 
Engkau jadikan bagi syahwat kami bagian di dalam amal-amal kami. 





1, 3 Neni T aa sir DG Aw BN 6 Aa 

JS JAS UNA JG LG Ol Mekah AS pol 39 YNA 
o 0 0 Panarnd nisa aa jt na AR NA T- 

bai Ya Ka ISI USS LES Ad Ja Cb 

4 03. Hn Ga ATA T dan ea BS SP ar un 

AI In Ka EU II SS Wana Al Je 


a 


(Slot) Jeaderka 


1618. Dari Ibnu Umarwgs, bahwasanya beberapa orang mengatakan: 
“Sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami, tetapi 
apa yang kami ucapkan kepada mereka berbeda dengan pembicaraan 
kami setelah keluar dari tempat mereka.” Maka Ibnu Umar «gs berkata: 
“Pada masa Rasulullah &£, hal semacam ini kami anggap nifak.” 


(HR. Al-Bukhari). 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diuraikan dalam hadits 
nomor (1541), pada Bab (259): “Tercelanya Orang Bermuka Dua”. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Oa Ie ae 


S6 33 0 3) Hanan GAN JG 
(ade gam) (0 2 ala 

ED tatbanae H  S La AL A5 

(4 H3 el BEA mal Ha 


z 
tor An. TK 


Pata s2 2 (SI Nah 3) (Ty SAN P2 Amad S 
Sia ebi - SI (& Pat Se) & US Te ada Ta 
GIE 0 


1619. Dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan &5 , dia bercerita bahwa 
Nabi #£ bersabda: “Barang siapa yang bempeden adam perbuatannya 
kepada orang lain niscaya Allah akan memperdengarkannya. Demikian 
pula barang siapa yang berbuat riya niscaya Allah 356 akan mengungkap 
rahasia hatinya.” (Muttafag 'alaih) 


z 
” 
| 


Diriwayatkan pula oleh Muslim melalui riwayat Ibnu Abbas «#5. 
Maksud samma'a (memperdengarkan perbuatannya), ditulis dengan 
mim berharakat tasydid, adalah menampakkan amalnya kepada orang- 
orang karena riya. 

Maksud samma'allahu bih (Allah akan memperdengarkannya) adalah 
Allah akan mempermalukan dirinya pada hari Kiamat kelak. 

Maksud man ra-4 (berbuat riya) adalah siapa saja yang menampakkan 
amal shalih kepada orang lain agar dia dikagumi. 

Ra-allahu bih adalah Allah mengungkap rahasia hatinya di tengah-tengah 
para makhluk. 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/336—Fathul Bari) dan 
Muslim (2987). 
Hadits Ibnu Abbas c#s yang diriwayatkan Muslim (2986). 





1. Dianjurkan untuk merahasiakan amal shalih. 

2. Allah akan membalas orang yang berbuat riya dengan hukuman di 
dunia berupa pembicaraan di tengah orang banyak, sedangkan di 
akhirat dia akan mendapatkan adzab yang pedih. 

3. Orang yang berbuat riya pada hari Kiamat akan dipermalukan 
di tengah-tengah para makhluk Allah, yakni sebagai balasan atas 
ketidakikhlasannya. 





Ang ee AN Kl Jas JEJE Ke $ ea Tar yg 
MY FE Wo EN Te Jt 33) 
(Kal HAN Ss Ana aa 


MN ana 


(mes sh ala lela) Mau) an 


1620. Dari Abu Hurairah && , dia bertutur, Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa menuntut suatu Tas yang seharusnya dipelajari untuk 
mencari ridha Allah 35£ , namun dia mencarinya hanya untuk mendapat 
materi dunia, maka dia tidak mendapatkan harumnya Surga pada hari 
Kiamat kelak.” Maksudnya: “baunya.” (HR. Abu Dawud dengan sanad 
shahih.) 


Hadits-hadits tentang bab ini masih banyak dan cukup masyhur. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









Hadits 


Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3664), Ibnu Majah (252), 
Ahmad (11/338), dan imam lainnya melalui jalur Fulaih bin Sulaiman, 
dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Abi Thuwalah, dari Sa'id 
bin Yasar, dari Abu Hurairah dengan hadits ini. 


Saya (penulis) mengomentari: “Sanad ini dha'if karena Fulaih bin 
Sulaiman seorang shadug (jujur) tetapi sayyi-ul hifzh (buruk hafalannya). 


Meskipun demikian, Abu Sulaiman al-Khuza-i 4555 meriwayatkannya 
secara mutaba'ah, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abdil Bar dalam 
Jami Bayanil Tlm (W 190), sehingga derajat hadits ini pun menjadi shahih. 
Wallahu a'lam. 






adits 

e SK: Bertujuan. 

» 2 : Materi dan harta dunia. 

0 Zi SS : Semerbak bau harum Surga. 





1. Anjuran mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah semata. 


2. Hamba yang melakukan riya akan diadzab pada hari Kiamat kelak 
dan dia diharamkan memasuki Surga. O 


Bab 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) 





Sesuatu Yang Diduga Riya, 
Tetapi Ternyata Bukan 








. 


Keseike AN Ia K3 JB aras PEN 


- “ 


IE Sae MEN A3 HE Ga stan Kai 
(obat) (yag 1g 53 re 23) 


1621. Dari Abu Dzar &5 , dia bercerita bahwa Rasulullah &£ pernah 
ditanya: “Beritahukanlah | kepadaku mengenai seseorang yang melakukan 
kebaikan, lalu dia dipuji oleh orang-orang?” Beliau menjawab: “Itulah 
kabar gembira seorang Mukmin yang disegerakan.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2642). 





. sat : Beritahukanlah kepadaku. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


RO DD 








Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan baik dengan ikhlas 
karena Allah, lalu dia mendapat pujian dan sanjungan dari orang- 
orang karenanya, maka yang demikian itu bukan termasuk riya. 
Allah memberikan kepada orang semacam ini balasan di dunia, 
yaitu berupa ucapan baik yang dikatakan orang-orang kepadanya. 
Demikian pula kelak di akhirat, Allah akan memberinya balasan 
berupa Surga. 

Hadits ini Aek bahwa Allah meridhai dan mencintai 
hamba ini. Demikian pula semua makhluk mencintainya karena 
keikhlasannya. Oleh sebab itulah, di permukaan bumi ini amalnya 
tercatat sebagai amal yang diterima. 

Sengaja ingin mendapat pujian orang termasuk sifat tercela. 

Tidak termasuk riya pujian orang-orang kepada hamba Allah karena 
amal kebaikan yang dilakukannya bukan karena hendak dipuji. Apabila 
seseorang mulai mengerjakan kebaikan dengan ikhlas, lalu keluar dari 
amal itu dengan ikhlas juga, kemudian Allah 8 menampakkannya 
kepada semua makhluk, sedangkan hamba itu sendiri tidak senang 
diketahui mereka, maka hamba tersebut pun akan senang terhadap 
perbuatan Allah U& dan anugerah yang diberikan-Nya kepadanya. 
Sungguh, kebahagiaannya itu terletak pada ketaatan kepada Allah. 


Allah ta'ala berfirman: 


£w (Ca 5 a PAN CG EA penanya 3 SAS 3573 Ah Pri) 3 j3 8 
“Katakanlah (Muhammad): “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa 
yang mereka kumpulkan.” (OS. Yunus (10): 58) 


Demikianlah seorang yang ikhlas melarikan diri dan membenci 
syahwat. Alhasil, Allah menjadikan amalnya diterima di permukaan 
bumi sehingga dia berbahagia dengan karunia Allah. Berbeda dengan 
orang yang berbuat riya, dia selalu berusaha dengan berbagai cara 
agar amalnya dapat diterima di bumi. Namun, bagaimana mungkin 
dia bisa memperolehnya? Sesungguhnya Allah 88 mendengarnya, 
lalu menghina dan menyepelekannya. 


Bab 289 : Sesuatu yang Diduga Riya' tetapi Ternyata Bukan 





Ada beberapa hal yang termasuk dalam bab ini (yang kelihatannya 
riya, tetapi sebenarnya bukan), antara lain yaitu: 


2) Seseorang yang rajin mengerjakan kebaikan pada saat melihat 
orang-orang yang beribadah dan pada waktu dia tinggal bersama 
orang-orang yang ikhlas dan shalih. 


Ibnu Gudamah al-Magdisi #&& berkata dalam kitab 
Mukhtashar Minhijul Gashidin halaman (288): “Terkadang 
seseorang bermalam bersama orang-orang yang rajin beribadah. 
Mereka pun suka mengerjakan shalat semalaman, sedangkan 
biasanya orang itu bangun untuk mengerjakan giyamul lail 
beberapa saat saja. Maka orang itu pun menyesuaikan diri dengan 
mereka, misalnya apabila mereka berpuasa, maka dia juga akan 
berpuasa. Seandainya tidak bersama dengan mereka, semangat 
seperti ini mungkin saja tidak akan tumbuh. 


Boleh jadi sebagian orang mengira perbuatan tadi termasuk 
riya, padahal ia tidak dapat dikatakan demikian secara mutlak, 
sebab di dalamnya masih perlu penjelasan tambahan, yaitu bahwa 
setiap Mukmin memang senang beribadah kepada Allah ta'ala, 
namun ada berupa kendala yang menghambatnya, belum lagi 
ditambah kelalaian yang mempengaruhi hatinya. Oleh sebab itu, 
dengan melihat semangat orang lain bisa menjadi motivasi baginya 
untuk menghilangkan kelalaian serta melawan kendala-kendala 
tersebut. Pada saat seseorang berada di rumahnya, dia suka tidur 
di atas kasur yang empuk dan bersenang-senang dengan istrinya. 
Lalu ketika berada di tempat lain, maka semua kendala tersebut 
dapat hilang dari benaknya sehingga dia berhasil mendapatkan 
dorongan untuk berbuat kebaikan, di antaranya dengan melihat 
orang-orang yang gemar beribadah.” 


Saya (penulis) berkata: “Apabila semangatnya tersebut untuk 
menghilangkan semua kendala ini, maka itu adalah hal yang baik. 
Akan tetapi, jika dia melakukan hal tersebut agar dikira bahwa 
kualitas ibadahnya tidak kurang dari kualitas orang-orang tersebut, 
maka kebinasaanlah baginya.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Fenomena semacam inipun ditemukan dalam as-Sunnah, yaitu 
bahwa kemalasan seorang hamba itu hadir pada waktu dia sedang 
sendirian, sedangkan semangatnya muncul ketika bersama jamaah. 
Sebagaimana sabda Nabi &£ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
an-Nasa-i, dan Ahmad dengan sanad hasan. 

“Tidaklah di dalam suatu desa atau suatu pedalaman terdapat 
tiga orang, lalu tidak didirikan shalat berjamaah di tengah-tengah 
mereka melainkan syaitan pasti menguasai mereka. Maka dari itu, 
hendaklah kalian berjamaah. Sesungguhnya serigala itu hanyalah 
memakan kambing yang sendiri dan jauh dari kawanannya.” 


b) Merahasiakan dosa 


Apabila seorang Muslim terjebak melakukan suatu dosa, maka 
dia wajib merahasiakan hal ini, tidak boleh menyebarluaskannya. 
Sebab, dengan membicarakan dosa berarti dia telah menyebarkan 
kekejian di tengah orang-orang Mukmin, yang pada gilirannya 
akan menimbulkan sikap meremehkan ketentuan hukum Allah. 

Allah ta'ala berfirman: 


TA ntar in ea Kasar 
GT Die Ah ate NI Ke SI GP LOAN $ 
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat 


keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 
mereka mendapat adzab yang pedih ....” (OS. An-Nur (241: 19) 


Dalam hadits yang telah disepakati keshahihannya dijelaskan pula: 


“Setiap umatku akan dimaafkan, terkecuali orang-orang yang 
membeberkan dosanya. Termasuk wujud membeberkan dosa adalah 
seseorang melakukan sesuatu (dosa) di malam hari, lalu Allah t& 
menutupinya, namun pada pagi harinya dia berbicara: “Hai Fulan! 
Semalam aku berbuat begini dan begini.” Padahal, pada malam itu 
Rabbnya telah menutupi perbuatannya, tetapi pada pagi harinya dia 
malah menyingkap apa yang telah Allah tutupi darinya.” 

Siapa yang mengira bahwa menyembunyikan kemaksiatan itu 
riya serta membicarakan dosa itu merupakan bentuk keikhlasan 
maka dia telah dikelabui syaitan. Kita memohon perlindungan kepada 
Allah dari keterlantaran karena tidak mendapatkan pertolongan. 


Bab 289 : Sesuatu yang Diduga Riya' tetapi Ternyata Bukan 





c)  Memperindah pakaian, sandal, dan sebagainya 

Imam Muslim di dalam kitabnya ash- Haa dan lainnya 
meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud &s: , dari Nabi &£, 
beliau bersabda: 


JSI J5 SEL Sp aa Wadi BO G3 Ed BE) 
IKAN Ld KR AN II A5 Hata Ea Rol La 
(513 SI 3 SI 


“Tidak akan masuk Surga seorang yang di dalam hatinya masih 
terdapat kesombongan seberat biji sawi.” Seorang laki-laki bertanya: 
“Sesungguhnya ada orang yang ingin bajunya bagus dan sandalnya 
juga bagus.” Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah itu indah 
dan mencintai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran 
dan merendahkan orang lain.” 


d) Menyemarakkan syi'ar-syi'ar Islam. 


Ajaran Islam mengandung banyak ritual ibadah yang tidak 
dapat disembunyikan, seperti haji, umrah, shalat Jum'at, shalat 
berjamaah dan sebagainya. Hamba yang menunjukkan amal-amal 
tersebut tidak dapat dikatakan riya karena hal-hal yang fardhu itu 
harus ditunjukan dan dipopulerkan. Sebab, ibadah fardhu adalah 
bagian dari tanda-tanda Islam dan syi'ar agama sehingga orang 
yang meninggalkannya berhak mendapatkan celaan dan dosa. 
Dengan demikian, wajib menyingkirkan dugaan salah ini dengan 
cara menyemarakkannya. 


Berbeda jika perbuatan itu tathawwu' (sunnah), maka sebaiknya 
dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, karena meninggalkan 
perkara tathawwu' tidaklah tercela, dan tidak pula menimbulkan 
tudingan. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan 
mengikuti Rasulullah &£, maka cara itulah yang baik. Sebaliknya, 
hal itu dikatakan riya apabila tujuannya agar diketahui orang, demi 
mendapatkan pujian dan sanjungan mereka. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















Larangan Melihat Wanita Yang Bukan 
Mahram Dan Amrad (Pemuda Tampan Yang 
Belum Baligh) Tanpa Ada Keperluan Syar'i 





Allah ta'ala berfirman: 


£O.. aa TAN Ia (335 Sani SP 


“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya...” (OS.An-Niir (247: 30) 


Ini merupakan perintah Allah untuk para hambanya yang beriman, 
yaitu agar mereka menundukkan pandangan dari sesuatu yang Dia &2 
haramkan. Mereka dilarang memandang selain kepada apa-apa yang 
dibolehkan Islam untuk dipandang. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
menundukkan pandangan dari segala yang diharamkan. Jika tanpa sengaja 
mata seseorang memandang sesuatu yang diharamkan, maka hendaklah 
dia segera memalingkan pandangannya, sebagaimana ditegaskan dalam 
hadits tentang “Pandangan Sekejap” yang akan dijelaskan pada bab ini, 
nomor (1625). 


Melihat perempuan yang bukan mahram diharamkan sebab dapat 
merusak hati, yang membawa pada perbuatan keji, melalui angan-angan 
ataupun berusaha melakukannya. Karena itu, Allah memerintahkan 
supaya memelihara kemaluan, sebagaimana Dia memerintahkan untuk 
memelihara pandangan yang merupakan penyebabnya. 


Ketahuilah, wahai saudaraku seiman! Bahwa orang Muslim yang 
mampu menjaga pandangan niscaya akan Allah wariskan cahaya pada 
mata hatinya. Oleh sebab itu, Allah ta'ala berfirman: 


Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 





Ea 
“.. yang demikian itu, lebih suci bagi mereka....” (OS. An-Nur (241: 30) 


Banyak kaum Salaf yang melarang seseorang melihat kepada amrad 
(anak muda tampan yang belum baligh), bahkan sebagian ulama sampai 
mengharamkannya karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah. 


Allah ta'ala berfirman: 


Knee GA KA bh ear, LN 2 3 
SAN KADIS GI LA TAN 3 
“...Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (OS. Al-Isra' (171: 36) 


Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (263) “Larangan Bersaksi 
Palsu”. 


Allah ta'ala berfirman: 


2 2A Dg Pa Lee 
£ VJ BAN JA KAN KUE AS 


“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi 
dalam dada” (9S. A-Mu' min (401: 19) 


Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (5): “Muragabah”. 


Allah ta'ala juga berfirman: 


(Op 
“Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi.” (OS. Al-Fajr (891: 14) 
Tafsirnya telah diberikan pada Bab (5): “Muragabah”. 


EA 


3 Ka 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 














JG Jemtnte G yE tetts Gh Al SA 
Dina Ya JP 3 ia "ig Lk 


LIA, ABI SG Je sean B6 Ad apaan 
(R33 2 ONE SI (SI Sa 
(8 perban Seed dala 3 Kala Jaal Tim, Ale Gate) 


1622. Dari Abu Hurairah &4 , dari Nabi &£, bahwa beliau bersabda: 
“Anak cucu Adam telah ditetarikan mendapatkan bagian zina, maka dia 
pasti memperolehnya. Dua mata, zinanya melihat. Dua telinga, zinanya 
mendengar. Lidah, zinanya berbicara. Tangan, zinanya memegang. 
Kaki, zinanya melangkah. Hati, ia menginginkan dan berangan-angan. 
Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan.” 
(Muttafag 'alaih. Lafazh ini berasal dari Imam Muslim, sedangkan riwayat 
al-Bukhari lebih singkat). 























Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/26—Fathul Bari) dan 
Muslim 20) (21). 





# 5 : Ditetapkan dan diketahui. 

0 TEYMI )5u : Pasti dilakukan sesuai dengan takdirnya. 

0 RSJ: Memegang atau mengambil dengan paksa. 

ANN KUTA CJdll : Menginginkan terjadinya sesuatu yang disukai 
dan jiwa berangan-angan untuk mewujudkan keinginan syahwat. 


Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 








10. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Zina tidak hanya terbatas pada kemaluan. Akan tetapi, pandangan, 
pembicaraan, dan pendengaran juga disebut zina sebab semua itu dapat 
mengundang zina yang sebenarnya. Oleh karena itu, beliau bersabda: 
“Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan.” 


Haram memandang ke dalam rumah seseorang tanpa izin. 
Zina yang harus dihukum hadd, hanya zina dengan kemaluan. 


Mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah adalah salah satu 
bentuk zina. 


Melihat sesuatu yang diharamkan Allah merupakan bentuk zina. 


Membicarakan sesuatu yang diharamkan Allah 8 adalah salah satu 
bentuk zina. 


Sejak zaman azali (dahulu kala), Allah 8& mengetahui takdir-takdir 
manusia. Tidak ada sedikit pun yang menyalahi ilmu-Nya dan ilmu 
Allah meliputi segala sesuatu. 


Allah memberikan kemampuan kepada hamba-Nya untuk menahan 
diri dari sesuatu yang telah Allah haramkan baginya. 


Dalam sabda Rasulullah &£: “Hati, menginginkan dan berangan- 
angan. Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah 
kemaluan.” Menunjukkan bahwa hamba tidak dapat menciptakan 
perbuatannya sendiri. Sebab, seseorang yang berzina atau sangat 
terdorong untuk melakukannya, namun anggota tubuhnya tidak 
menuruti dorongan tersebut, sehingga tidak ada jalan bagi dia 
untuk melakukannya, sementara dia tidak mengetahui sebabnya. 
Andaikata orang itulah yang menciptakan perbuatannya, tentu dia 
tidak mempunyai kelemahan (hambatan) untuk melakukan apa 
yang dikehendaki tersebut, apalagi kesempatan sedang terbuka dan 
syahwat pun benar-benar telah menguasainya. 


Hadits ini merupakan bimbingan Nabi #£ untuk meninggalkan zina, 
menjauhi segala hal yang mendorong untuk melakukannya, dan 
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada 
zina, sebagaimana firman Allah ta'ala: 





# TI MA Ae AS SE, 5 


“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina)itu sungguh suatu perbuatan 
keji, dan suatu jalan yang buruk.” (OS. Alsra' (17): 32) 

11. Ibnu Abbasu#s menafsirkan al-Lamam (dosa-dosa kecil) dengan 
hadits ini, sebagaimana diterangkan di awal hadits ini, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku tidak pernah melihat sesuatu 
yang menyerupai al-lamam (dosa-dosa kecil) daripada apa yang 
dikatakan Abu Hurairah, dari Nabi 8.” 

Al-lamam adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana dalam firman Allah 
ta'ala: 


£O.. AA MI SG AYI gap Sa 2 
(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, 
kecuali kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) kecil....” (OS. An-Najm (531: 32) 





Kese Ae Ag Puan Rana NE yu 
Gt aa Gl see (Sa 9 ajal 155)) :JE 
Tea Il dan SE Aga bis H Pn 
A5 Lag IE (WAS SA 125 kal VI 2 15) 
MAA tes Jan G2 BII 
(ade in) (SE gp Sa SAI NG 


Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 





1623. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Janganlah kalian duduk-duduk d Mani ” Para Sahabat bertanya: 
“Wahai, Rasulullah! Kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk- 
duduk dan berbincang-bincang di tempat tersebut.” Rasulullah #£ 
bersabda: “Apabila kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk- 
duduk di sana, maka berikanlah hak jalan itu.” “Apa sajakah hak jalan 
itu, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan 
mata, tidak mengganggu, menjawab salam, dan menegakkan amar 
ma'ruf nahi mungkar.” (Muttafag 'alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (190), di dalam Bab (23): “Amar Ma'ruf Nahi Mungkar”. 





13323 & JE rate KN 5 Jas Y 3 355 inl5 3 05 NN 
KIE P3 Jean NG Pn a Pt ES G3 DISS 355 
Kelasa paten) tolak Je sja Ls)) -. 
Sar IA Gaa3 Ls naa Mar se KewA 
2 YEN s1 Pen 36 Y AN J6 35533 
(ama ola) ASI 33 
1624. Dari Abi Thalhah Zaid bin Sahl &5 , dia bertutur: “Kami pernah 
duduk-duduk di suatu serambi sambil Me on di sana, lalu 


Rasulullah #£ tiba dan berdiri di dekat kami. Beliau berkata: “Mengapa 
kalian duduk-duduk di jalan? Jauhilah duduk-duduk di jalan Kami 
menjawab: “Kami duduk bukan untuk hal dosa, melainkan berbincang- 
bincang saja.” Beliau berkata: Jika kalian tidak bisa meninggalkannya, 
maka penuhilah hak-hak jalan itu, yaitu menundukkan pandangan, 
menjawab salam, dan berbicara yang baik.” (HR. Muslim) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 










Lafazh ol325l (ash-shu'udat), ditulis dengan huruf shad dan “ain 
berharakat dhammah, artinya adalah jalan-jalan. 


Diriwayatkan oleh Muslim (2161). 


# XVI : Halaman rumah dan semacamnya, baik di samping atau pun 
di sekitar rumah. 

0 SIS) : Jalan-jalan, sebagaimana ditafsirkan dalam hadits Abu Sa'id 

al-Khudri yang lalu. 





1. Makruh duduk-duduk di jalan, terkecuali dengan memberikan hak 
jalan itu sendiri, yaitu Menundukkan pandangan, menjawab dan 
menyebarkan salam, tidak mengganggu, serta beramar ma'ruf dan 
bernahi mungkar. 

2. Dilarang mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah. 
Dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang 
Islam dengan mempersempit jalan mereka. 





Asnlaito AN Iin CI J6 raba A83 - Nite 
(eka) (D3 S1) JR SE ae 


1625. Dari Jarir &s , dia mengungkapkan: “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah #£ tentang pandangan yang tidak sengaja (kepada 
wanita yang bukan mahram). Beliau lantas menjawab: “Palingkanlah 
pandangan matamu!” (HR. Muslim) 


Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 








Pandangan pertama (sekilas) yang tidak disengaja kepada wanita yang 
bukan mahram tidaklah berdosa, namun dia wajib memalingkan 
pandangannya seketika itu juga. 


2. Wajib memalingkan pandangan, tidak boleh memandang terus- 
menerus dengan alasan pandangan itu adalah pandangan pertama. 


3. Hadits ini menunjukkan anjuran bagi kaum wanita agar menutupi 
wajahnya ketika sedang di jalan. 


4. Anjuran untuk menundukkan pandangan mata. 





ai in ae ea an sapa 5 AB nu 


33 3 PS AI A5 Sa aa 2 Kate Sik 
(ea HEM) Huta LA IE Atod Wal 9 


“ 
Po 


JS 3 ANU AAA Ta EA 
GAN) -da Aa EN LA 


(are ga Wen JEy tgk dl sala selo) 


Ch 


(1 Sa Men 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1626. Dari Ummu Salamah t£& , dia bertutur: “Aku pernah bersama 
Rasulullah &£ sedang di dekat beliau ada Maimunah, lalu Ibnu Ummi 
Maktum pun datang. Peristiwa itu terjadi setelah kami diperintahkan 
untuk berhijab. Nabi &£ bersabda: “Berhijablah kalian berdua darinya! 
Kami menyanggah: Wahai Rasulullah! Bukankah dia buta, tidak melihat 
kami dan tidak mengetahui kami?” Nabi #& menjawab: “Apakah kalian 
berdua buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?” (HR. Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


Hadits 





Dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4112) dan at-Tirmidzi 
(2778) dengan sanad dha'if karena di dalamnya terdapat Nabhan, mantan 
budak Ummu Salamah, dia seorang yang majhul. 





Karena dha'if, hadits ini ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. 


ee Tam 


Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita boleh melihat 
laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka berdalil dengan hadits dari 
Aisyah 45 , ketika dia menonton permainan orang-orang Habasyah. 


Yang lainnya menambahkan: “Pembolehan ini diperkuat dengan 
diperbolehkannya wanita pergi ke masjid, ke pasar, dan bepergian 
jauh dengan menutup muka agar tidak dilihat laki-laki. Sementara itu, 
laki-laki belum pernah diperintahkan untuk menutup muka agar tidak 
dilihat oleh perempuan. Oleh karena itu, hukum antara laki-laki dan 
perempuan (dalam hal ini) berbeda.” 


Saya (penulis) mengomentari: “Pendapat semacam ini merupakan 
ijtihad, padahal ada nash yang telah menetapkan hukumnya. 
Allah 88 Yang Mahatinggi, Yang Mengetahui mata yang khianat dan 
segala yang disembunyikan oleh hati kita memerintahkan laki-laki dan 
perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan 
mereka. Ini sebagaimana firman-Nya: | 


Ja Nan Na AN NN aa NE DA EA 


2 


H 
3 


Ba aa ad 








Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 














H3 2 & S3 2 Has Per aa 


HAN 


gea AA PT Tan Leto La ? « » Amiastako 2 1 1 Pa »- en . 
La 5 
2 P olakaa, € apa Ga enggan 9 Lap "r5 


Lag Seat 


(D. Tn 23 papa LYj TA AA 


“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu, lebih 
| suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
' perbuat.Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar 
mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) 


» 


terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya... 
(OS. An-Niir (241: 30-31) 


Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti halnya laki-laki 
dalam pengharamannya memandang dan kewajiban untuk menundukkan 
pandangan. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. 


Nessaoann 





Png t- 


SE Irsaletike Al Ip2 Ol ERA Ka BE NY 
34 


abal 33a JIN yaa 33 dl JA se) 


JI Gak Yg 025 LI “pe IL EN ak V3 
(daa 0133) ASI! Pya) FE 


1627. Dari Abu Sa'id &5 , bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Laki-laki 
tidak boleh Sana aurat sesama laki-laki dan perempuan tidak 
boleh memandang aurat sesama perempuan. Laki-laki pun tidak boleh 
sepakaian dengan sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh sepakaian 
dengan sesama perempuan.” (HR. Muslim) 


- Pd 
Fi £ 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 
































- 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (338). 





8 «b3 : Kata ini berasal dari kata dasar (mashdar) ASI, artinya 
penggabungan. Maksudnya, Tidak boleh dua orang berada dalam 
satu kain, lalu tidur bersama dalam keadaan telanjang. 






































1. Haram seorang laki-laki memandang aurat sesama laki-laki, demikian 
pula seorang perempuan dengan sesama perempuan. 


2. Haram menyentuh aurat orang lain pada bagian tubuh mana pun, 
dengan tangan atau organ lainnya. 


3. Islam berusaha keras menjaga kesucian masyarakatnya serta 
menutup semua jalan syaitan yang bisa mengundang perbuatan 
nista dan tersebarnya kekejian di tengah-tengah mereka. O 


Bab 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan Amrad ... 





Larangan Berkhalwat Bersama 
Wanita Bukan Mahram 





Allah ta'ala berfirman: 


(G an Ta FA kn aa Si 

£ Ye elag oa Soha laa Gay la.» 3 
«..Kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), 
maka mintalah dari belakang tabir....” (OS. Al-Ahzab (33): 53) 


Allah melarang para hamba-Nya secara umum untuk mendatangi 
perempuan bukan mahram dan memandangnya. Apabila salah seorang 
di antara laki-laki itu mempunyai keperluan yang perlu diambil dari 
seorang perempuan, maka janganlah dia memandang atau meminta 
sesuatu darinya, kecuali dari balik tabir (hijab). 


Ayat ini dan ayat sebelumnya diturunkan berkenaan dengan istri 


Rasulullah #6. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





























nd 
£ 


Aa Sa3 4 T 3. 5 Dp YM Pon 5 
Kesleo Al Iga Ol Klik ya 
£o 


DSINI Ga J5 JS (WII Je II 26)) 
(ale inn) (USA PIN) JAS ES 


ki 





bada” 


1628. Dari Ugbah bin Amir & , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Jauhilah olehmu masuk ke rumah perempuan-perempuan (yang bukan 
mahram)!” Seorang laki-laki Anshar bertanya: “Bagaimanakah dengan 
saudara ipar?” Beliau lantas menjawab: “Saudara ipar adalah kematian 
(akan menyeret pada kebinasaan).” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh 515JI (al-hamwu) berarti kerabat suami, seperti saudaranya, 
anak saudaranya, dan anak pamannya. 





2. 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (TX/330—Fathul Bari) dan 
Muslim (2172). 





»  & 4: Waspadalah, hindarilah, atau jauhilah. 
0 LSI Je JAN : Berkunjung (mendatangi) wanita-wanita yang 
bukan mahram dan berdua-duaan dengan mereka. 





1. Hadits ini menunjukkan bahwa status kerabat suami tetap sebagai 
orang lain bagi istri. 


2. Hadits ini menolak kebiasaan orang-orang yang dengan mudah 
duduk-duduk atau berdua-duaan dengan kerabat suami. 


Bab 291 : Larangan Berkhalwat Bersama Wanita Bukan Mahram 





3. Hadits ini menerangkan bahwa fitnah itu terkadang lebih banyak 
datang dari kerabat suami dibandingkan dari yang lainnya. Sebab, 
kerabat suami dapat duduk-duduk bersama, berbincang-bincang, 
dan berkata-kata indah kepadanya. 





| 


Je katana Ina Kam Hen 


(ass Gita) Ae (S3 & Yak an aa Y)) 


1629. Dari Ibnu Abbasu#s, bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berdua-duaan dengan 
seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/330-331—Fathul Bari) 
dan Muslim (1341). 





1. Hadits ini mengemukakan bahwa dengan adanya mahram maka 
kategori berdua-duaan itu menjadi hilang. 


2. Keterangan bahwa perempuan boleh bersama dengan laki-laki saat 
ada hajat, tetapi dengan keberadaan mahram dan dengan syarat 
memakai hijab (jilbab) tanpa menyingkapnya. 

3. Haramnya seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang 
bukan mahram, karena perbuatan tersebut akan menjadi pemicu 
terjadinya kerusakan, fitnah, dan perbuatan keji. 


SA Aa, 
EN PT 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























De ga 


Aegaderitko Ab Aan JB JB aris 33 63 ke 


ema apa Sant IE Gas 23 5513) 
Wa 3 Gaal Aga sa Ga Ga Ja da 
Gea ya AG aah 2. NN pa KA 
"JUS Aegaderiike Ab J5 GI 3 (3 AI 

(oa) (5S) 


1630. Dari Buraidah &5 , dia bertutur bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Kehormatan istri-istri para mujahid bagi orang-orang yang tidak turut 
berperang sama dengan kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah seseorang 
diberikan kepercayaan (diamanatkan) untuk menjaga serta mengurusi 
keperluan keluarga yang ditinggalkan salah seorang pejuang, lalu dia 
mengkhianati mereka, niscaya dia akan diadili kelak pada hari Kiamat. 
Pahala amal-amal kebaikannya akan diambil oleh orang yang dikhianati 
sesuka hatinya sampai dia ridha.” Sesudah itu, Rasulullah &£ menoleh 
kepada kami seraya berkata: “Lantas apa gerangan (yang akan dilakukan 
oleh orang-orang dikhianati") menurut kalian?” (HR. Muslim) 











0 Akbid Gaal Ha S5 Hts : Menjaga dan mengurusi kebutuhan 
mereka. 


Bab 291 : Larangan Berkhalwat Bersama Wanita Bukan Mahram 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Haram mengganggu istri-istri para mujahid dengan pandangan, 
berdua-duaan, perbincangan, dan perbuatan lain yang diharamkan. 
Penegasan haramnya mengkhianati mujahidin melalui istri-istri 
mereka. Para mujahid melaksanakan tugas membela agama dan 
membela orang-orang yang tinggal di kampungnya. Maka dari itu, 
orang yang tidak ikut berperang tidak boleh mengganggu istri-istri 
mereka dengan cara bagaimanapun. 

Ini merupakan dukungan kepada para mujahid pada saat mereka 
berada di medan perang hingga mereka tahu bahwa keluarganya 
yang ditinggalkan dalam keadaan aman, mendapat perlindungan, 
dan terjaga. Alhasil, hati mereka pun tidak terpaut dengan keluarga, 
anak, dan harta yang ditinggalkan tersebut. 

Anjuran bagi Muslimin agar meningkatkan solidaritas, kebersamaan, 
mencari kebaikan, dan perhatian demi keselamatan yang lain. 
Orang yang menzhalimi istri-istri para mujahidin akan dilucuti 
(dibuka kedoknya) pada hari Kiamat agar dia menjadi orang-orang 
binasa yang merugi. 

Kehormatan para istri kaum mujahidin itu seperti kehormatan ibu 
orang-orang yang tinggal dan tidak ikut berjuang. Penyerupaan ini 
memberikan banyak pelajaran, antara lain: 

2) Menggoda perempuan yang termasuk mahramnya atau berzina 
dengannya itu perbuatan yang dosanya berlipat ganda. Diketahui 
pula bahwa hukuman berzina dengan mahram adalah dibunuh. 
b) Kebiasaan orang-orang yang sempurna akalnya adalah mereka 
selalu berpikir untuk berbuat baik dan memperlakukan ibu mereka 
dengan baik. Oleh karena itulah, sudah seharusnya orang yang tidak 
ikut berjihad menjaga para istri orang-orang yang sedang berjihad. 
c) Dosa zina berbeda-beda, tergantung pada perempuan yang 
diajak untuk melakukannya. Berzina dengan istri tetangga itu 
lebih besar dosanya daripada dengan wanita lainnya. Dosa zina 
dengan istri-istri para mujahid lebih berat daripada berzina dengan 
wanita lainnya sehingga disamakan dengan menzinai mahramnya. 
Kita memohon perlindungan kepada Allah, dari bencana, dan dari 
perbuatan serta akhlak yang buruk. a 














Larangan Laki-Laki Menyerupai Perempuan 
Dan Perempuan Menyerupai Laki-Laki 
Dalam Berpakaian, Gerakan, 

Dan Hal-Hal Lainnya 








Inna ab ia 53 Aa J6 wae 5 AE LAM 
e all jp SI 1 3 Jd Jl Ge AA 
JII Ge ENI SA Inateito adl In peraga Sl 35 
(Sobdlely) JL Ken Ga SAS st 
1631. Dari Ibnu Abbase&s, dia menuturkan: “Rasulullah #£ melaknati 


laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai 


laki-laki.” 


Dalam riwayat yang lainnya: “Rasulullah &£ melaknati laki-laki yang 
menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. 


(HR. Al-Bukhari). 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/332, 333—Fathul Bari). 


Bab 292 : Larangan Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki ... 








0 XS : Bentuk jamak dari kata mukhannats, artinya laki-laki 
yang menyerupai karakter perempuan dalam gerakan, caranya 
berpakaian, dan dalam tutur katanya. 


0 SY) : Bentuk jamak dari kata mutarajjilah, yaitu perempuan 
yang terbiasa menyerupai laki-laki dalam setiap gerakan dan 
cara berpakaian. 





1. Boleh melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian 
pula sebaliknya. 

2. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang 
menyerupai laki-laki pada hakikatnya telah menentang sifat yang 
telah diciptakan Allah 8 kepadanya dan berusaha lari dari sifat itu. 
Ini adalah perbuatan yang haram. 

3. Haram bagi laki-laki menyerupai perempuan, dan demikian pula 
sebaliknya. 





Aa da Ka Je Ke Ih 3 San his 


z 2 


ta oa Oh ja si ak II Inten 
(cr stw ag gl ola) SI 


1632. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Rasulullah &£ melaknati 
laki-laki yang berpakaian Ta pakaian perempuan dan perempuan 
yang berpakaian dengan pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud dengan 
sanad shahih.) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1. Kandungan hadits ini sama dengan hadits sebelumnya. Di hadits ini 
ditekankan secara khusus kepada pakaian sebab hal itu lebih jelas 
dan lebih masyhur. 





- - 


Okiko)) Heni AN Jas J6 Jera Ea K2) NN 


AN 


sa 


GEA naa Se an stan n 
sap SI SIA SE SAK A35 sa 
Aga Olaa Ih TS 1 Bas IMAN Ab s1 5 

(eks ata) (5S NIS Tia Ga KE KS) S5 


Ha 


1633. Dari Abu Hurairah &5 , dia menceritakan bahwa Rasulullah &£ 
bersabda: “Ada dua Naa senghani Neraka yang aku belum pernah 
melihatnya. Yaitu (1) suatu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor 
sapis mereka memukuli orang-orang dengannya. (2) Perempuan yang 
berpakaian, tetapi seperti telanjang: yang berjalan berlenggak-lenggok, 
menggoyangkan (bahu serta punggungnya), dan rambutnya (disasak) 
bagai punuk unta yang miring. Mereka tidak dapat masuk Surga, bahkan 
tidak dapat mencium bau harumnya Surga, sedangkan bau harum Surga 
dapat dirasakan dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim) 


Bab 292 : Larangan Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki ... 





Ada yang mengatakan bahwa arti Kasiyat adalah berpakaian dari 
nikmat Allah, sedangkan artyat telanjang dari sikap mensyukurinya 
(yakni memakai nikmat Allah 88 tetapi tidak mensyukurinya“). Ada 
juga yang berpendapat bahwa artinya menutupi sebagian badan dan 
membuka sebagian lainnya untuk menampakkan kecantikannya dan 
keindahan lainnya. Ada pula yang berkata: “Memakai pakaian tipis 
(tembus pandang, atau terlalu ketat) yang menyerupai warna kulitnya.” 


Arti md-ilit adalah perempuan-perempuan yang menyimpang dari 
ketaatan kepada Allah sc dan dari sesuatu yang seharusnya dijaga. 


Arti mumilat adalah mereka mengajarkan perbuatan tercela kepada 
orang lain. Ada yang berkata bahwa maknanya ialah perempuan yang 
berjalan sombong dengan melenggak-lenggokkan bahu mereka. 


Ada yang berpendapat bahwa mda-ilat itu menyisir rambut seperti 
sisiran pelacur, adapun mumilat adalah perempuan yang menyisirkan 
(memakaikan) model pelacur itu kepada perempuan lainnya. 


Kalimat “ru-isuhunna ka asnimatil bukht”, maksudnya ialah rambut 
mereka disasak dan diperbesar dengan dililiti oleh serban atau ikat kepala 
dan sebagainya. 





1. Hadits ini adalah salah satu petunjuk dari tanda-tanda kenabian 
Rasulullah #&£ dan bukti bahwa beliau tidak mengatakan menurut 
hawa nafsunya. Apa yang diberitakan Rasulullah &, yang belum 
pernah terjadi pada masa hidup beliau, benar-benar telah terwujud. 
Kini kita telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sehingga 
hal tersebut tidak perlu ditafsirkan lagi. Ya Allah, anugerahkanlah 
kepada kami kemampuan untuk dapat meneladani beliau dengan 
baik dan bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Jauhkanlah kami dari 
segala bencana, baik yang jelas maupun yang samar. 


- 
Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Diharamkan memakai pakaian yang ketat dan tipis yang tembus 
pandang karena dapat menggambarkan aurat atau menampakkan 


bentuk tubuh. 


Haram membantu orang-orang zhalim dalam kezhaliman mereka. 
Mereka tidak boleh menjadi seorang polisi, seorang pemimpin, 
petugas pajak, dan bendahara. 


Penyebutan kedua jenis golongan ini oleh Rasulullah #£ sebagai 
pertanda adanya hubungan antara keduanya pada saat terjadinya. 
Ternyata memang demikianlah adanya. Sebab, kaum perempuan 
yang berpakaian, yang hakikatnya sama dengan telanjang ini, 
berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu, bahkan rambut 
mereka disasak bagaikan punuk unta yang miring. Mereka seperti 
perangkap-perangkap yang akan menjerat laki-laki, yang memegang 
cambuk dan memukul orang-orang dengannya. 


Perlu diketahui, bahwa dua golongan ini temasuk penghuni Neraka. 
Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mereka. u 


Bab 292 : Larangan Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki ... 


Larangan Menyerupai Syaitan 
Dan Orang-Orang Kafir 











Jamie Ab He JEJE aris PE GE - Int 
(S3 LD sia SG SESI ok an ge Y)) 
(aa ol,)) 


1634. Dari Jabir &:5 , dia menuturkan bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah kalian maka dengan tangan kiri karena sesungguhnya 
syaitan makan dan minum dengan tangan kiri.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2019). 





1. Dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Oleh sebab itulah, 
dibenci melakukannya dengan tangan kiri. 


2. Syaitan mempunyai dua tangan untuk makan dan minum. 


3. Dianjurkan mengutamakan sisi (organ tubuh sebelah) kanan supaya 
berbeda dengan syaitan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 . 








Pes Iban Ii AA Yen eat set 
(dm al)) (tp 2755 dana 


1635. Dari Ibnu Umars#s, bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian makan dengan tangan 
kiri dan jangan pula minum dengannya. Sesungguhnya syaitan makan 
dengan tangan kiri dan minum dengannya.” (HR. Muslim) 








1. 





TE Inneke dl Jian S1 raat Bb (ra 
(ale gas). ea Nan 1 SN) 


1636. Dari Abu Hurairah & , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir 
rambut mereka. Oleh karena itu, berbedalah kalian dengan mereka.” 
(Muttafag 'alaih) 


Bab 293 : Larangan Menyerupai Syaitan dan Orang-orang Kafir 





Maksudnya, menyemir jenggot dan rambut yang telah putih dengan 


warna kuning atau merah. Adapun warna hitam, menyemir dengan 
warna ini dilarang. Keterangan pelarangan ini, insya Allah, akan kami 
terangkan pada bab selanjutnya. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/354—Fathul Bari) dan 


Muslim (2103). 


1. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Anjuran untuk berbeda dari kebiasaan dan perbuatan Ahlul Kitab. 
Anjuran ini merupakan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah #&£. 


Dianjurkan mewarnai rambut dengan menyemirnya. 


Asy-Syaukanisitsberkata dalam kitab Nailul Authar (I/148) ketika 
mengomentari hadits ini: “Ini menunjukkan bahwasanya alasan 
disyariatkannya menyemir rambut dan mengubah warna uban 
ialah agar berbeda dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan 
demikian, anjuran menyemir rambut adalah hal yang benar-benar 
ditekankan. Rasulullah &£ sendiri seringkali menekankan dan 
memerintahkan untuk berbeda dengan Ahlul Kitab. Kaum Salafush 
Shalih dahulu pun sering melakukan sunnah ini. Oleh Karena itu, 
para ahli sejarah berkomentar: “Fulan kadang menyemir rambut 
mereka dan kadang tidak melakukannya.” 

Ibnul Jauzi berkata: “Beberapa Sahabat dan Tabi'in menyemir 
(rambut mereka). 

Ahmad bin Hanbal berkata (setelah melihat seorang laki-laki 
menyemir jenggotnya): “Sesungguhnya aku tidak pernah melihat 
seorang laki-laki yang menghidupkan sunnah yang telah mati.” 
Dia pun berbahagia ketika melihat orang itu menyemir jenggotnya. O 








CN Larangan Menyemir Rambut Dengan Warna 
Hai Hitam Bagi Laki-Laki Dan Perempuan 


Ba 





# 
£ 


HA 5 SES La JB rak pl GEN 


bet se 
-. 


CI 
” - - ia. 


iaand PA PN TB NG “Ot Aa CB mei ON Na Terasa “Irta 
JS LSG MESK d3 A13 ae Ra, 


- 


LA DG GIA ST 0 swT & Para & d3 
(own) (Sand Na La 1 AS) Aadetike AMI Jan, 


1637. Dari Jabir &5 , dia menceritakan: “Abu Ouhafah, ayah Abu Bakar 
ash-Shiddig#s, dibawa menghadap Rasulullah &£ di hari Fat-hu Makkah, 
sedang (warna) kepala serta jenggotnya seperti tanaman yang bunga dan 
buahnya berwarna putih.” Rasulullah &£ bersabda “Ubahlah ini, namun 
jangan menggunakan warna hitam.” (HR. Muslim) 
































1. Dianjurkan menyemir rambut walaupun telah berusia tua. 
2. Haram menyemir rambut dengan warna hitam. Uu 


Bab 294 : Larangan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam... 





Larangan Yaza' (Mencukur Sebagian 
Rambut Kepala Dan Membiarkan 
Sebagiannya) Serta Boleh Mencukur 
Rambut Seluruhnya Bagi Laki-Laki, Tetapi 
Tidak Bagi Perempuan 








Kenek AN Jln KE JE RR Ba 3S pal GE NYA 
(ole ga) £A 36 


1638. Dari Ibnu Umarwss, dia berkata: “Rasulullah &£ melarang gaza”.” 
geega Kan, 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/364 —Fathul Bari) dan 
Muslim (2120). 





#55: Mencukur sebagian rambut kepalanya namun menyisakan 

sebagian rambut pada ubun-ubun, sehingga hanya itu rambut 
yang tersisa di kepalanya. Demikian ini sebagaimana yang 
ditafsirkan berdasarkan konteks hadits tersebut. 








Larangan mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan lagi 
sebagian lainnya. : 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





GK7 OA 















































knee Al J3 cb JG Weda Kt3 — ra 
9 Pa AN 3... - HA 
3 ag La Lag aji ab ja Agt G2 
Tha aa sal pl “ (& BA, Iban) :JE3 
(bumag Gold ba Je 


1639. Dari Ibnu Umarwg#s, dia berkata: “Rasulullah #£ pernah melihat 
seorang bayi dicukur sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagian 
yang lainnya. Beliau pun melarang melakukan hal itu seraya bersabda: 
“Cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya.” (HR. Abu Dawud 
dengan sanad shahih, berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (4195) dan 
an-Nasa-i (VITI/130). 


Saya (penulis) berkata: “Sanadnya shahih.” 





Kandungan hadits ini sama seperti hadits sebelumnya. 


SU AA 
"ag ag & nd 


Bab 295 : Larangan Gaza' (Mencukur Sebagian Rambut... 








0 0-1. Oa 


Tn A lol 2 da 5 pat un WS 3 V1: 
TES) - JS « (a6 5. 3 ENG EN, Ka JT Ja 
Ce ui Ui 5 J3) Je S (era 


3 »£ 


ta aku sb (SIS 315630) Jas cg 3 


(eng GE Sep Je mera otak gl sel el)) 


1640. Dari Abdullah bin Ja'farc#s, bahwasanya Nabi 8£ memperpanjang 
waktu berduka bagi keluarga Ja'far sampai tiga malam, Jantas beliau 
mendatangi mereka dan berkata: “Janganlah kalian menangisi saudaraku 
setelah hari ini.” Beliau pun berkata lagi: “Bawalah anak-anak Ja'far 
kepadaku!” Kami pun dibawa ke hadapan beliau (pada waktu itu), kami 
seperti anak-anak burung. Kemudian, beliau berkata: “Panggilkanlah 
untukku seorang tukang cukur.” Sesudah itu, beliau memerintahkan 
tukang cukur tersebut untuk mencukur kami, lalu dicukurlah rambut 
kami.” (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih, berdasarkan persyaratan 
al-Bukhari dan Muslim.) 








Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (4192) dan 
an-Nasa-i (VIII/128). 


Saya Sis berkata: “Sanadnya PAN g 





. SA : Anak-anak burung. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















1. Menangisi orang yang meninggal pada masa Rasulullah &£ tidak 
disertai dengan meratapinya. 

2. Menangisi orang yang meninggal tidak boleh lebih dari tiga malam. 

3. Mencukur rambut kepala menunjukkan selesainya kesedihan serta 
lahirnya optimisme. 

. Anjuran untuk menyantuni anak yatim dan menyayanginya. 

5. Orang Mukmin adalah bersaudara karena Allah 85. 
Larangan mencukur sebagian rambut kepala dan tetap membiarkan 
sebagian lainnya. 





Jonan as In KE IE kate s5 Ae 33 LIA 
(Buda) aah Apa H3 


1641. Dari Ali &s , dia bertutur: “Rasulullah #£ melarang perempuan 
mencukur abi Ta ” (HR. An-Nasa-1) 





Dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i (VIII/ 130) dan 
at-Tirmidzi (914). 


Saya (penulis ) mengomentari: “At-Tirmidzi menjelaskan bahwa 
Yllat (cacat) hadits ini adalah karena idhthirab (saling bertentangan). 
Status hadits itu memang seperti yang dikatakannya, karena Humam 
kadang meriwayatkannyadari Musnad Ali bin Abi Thalib dan kadang 
dari Aisyah binti Abu Bakar. 


Bab 295 : Larangan Gaza' (Mencukur Sebagian Rambut... 











1. At-Tirmidzi berkata: “Para ulama berpendapat bahwa perempuan 
tidak dicukur rambutnya, namun hanya dipotong sedikit saja.” 


Saya (penulis) berkata: “Ini untuk masalah haji dan umrah. Hadits 
tentang hal ini terdapat pada hadits Ibnu Umar.” 


2. Mencukur rambut yang dilakukan kaum wanita karena meratapi 
orang mati atau karena berkabung termasuk perbuatan maksiat. 
Hal ini dilarang oleh Rasulullah &£. a | 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Menyambung Rambut, Bertato, 
Dan Wasyr (Merapikan Gigi) 





Allah berfirman: 


OF IA EL OLES 33 ya 2 old 
HER ZA aa Saga Beda ET DNG, | 


GA SE SERAT EN PA AA, 
“Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), 
dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang 
dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan: “Aku pasti akan mengambil 
bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, dan pasti kusesatkan mereka, dan 
akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh 
mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar- 
benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, 
(lalu mereka benar-benar mengubahnya)...” (OS. An-Nisa' (4): 117-119) 


1 


' 


Pd 


ra Lp 
PN PGA 


Orang-orang musyrik berkata: “Para Malaikat itu putri Allah. Kami 
tidak menyembah mereka melainkan supaya membuat diri kami dekat 
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Yakni mereka menjadikan para 
Malaikat itu sebagai tuhan-tuhan berbentuk gadis. Setelah menetapkan, 
mengikuti, dan menganut kepercayaan itu mereka mengatakan: 
“Sesungguhnya berhala-berhala Malaikat itu menyerupai putri-putri 
Allah yang kita sembah.” Mereka tidak sadar bahwa syaitanlah yang 
memerintahkan perbuatan itu, memperindah dan mempercantiknya 
untuk mereka. 


Bab 296 : Larangan Menyambung Rambut, Bertato, dan Wasyr (Merapikan Gigi) 





Sebenarnya, mereka menyembah Iblis yang telah Allah usir dari sisi-Nya 
dan jauh dari rahmat-Nya. Syaitan mengumpulkan pasukannya agar ia 
memiliki bagian tertentu dalam menyesatkan anak Adam. Maka dari itu, 
disuruhlah umat manusia supaya tidak bertaubat. Syaitan menjanjikan 
kepada manusia mimpi dan angan-angan sehingga mereka menunda- 
nunda kesempatan untuk berbuat baik. Setelah itu, dicampakkan lah 
manusia ke dalam kebinasaan dengan mengubah-ubah ciptaan Allah 
serta mengganti dan merusak fitrah mereka. 





oat 6 a54 &« G Gea MS naa 
las Jegadeo Gl ls al Waste slama 5S 
30 Ga er 2. Ket Pn an Latah ea MANA bi Tes 
en Il AAA dna LS Sel Ola Ja 


peta 


(ae gim) (Ora Toll At 510) JS tata uni 
AI 3 (SES) P3 (Tee IN) 3) 33 


- 
£ 3 


Wap AA baja Jua 3 MEN dan Beng 
APA J3 (IN) AN AI 


AOA. 9 


ed Ge Trs Th Ata “ - 1 & 
(ale ina) agen adi AAS S3 Ad Ws Jaan Sa JUS 


1642. Dari asma w&t5 , bahwasanya seorang wanita pernah bertanya 
kepada Nabi #5: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya putriku terkena 
penyakit campak sehingga rambutnya rontok, sementara itu aku 
telah menikahkannya. Bolehkah aku menyambung rambutnya? 
Maka beliau menjawab: “Allah melaknati wanita yang menyambung 
rambut (memasang rambut palsu) dan wanita yang meminta 
disambungkan rambutnya (dipasangi rambut palsu).” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





















































Dalam salah satu riwayat: “Allah melaknati wanita yang menyambung 
rambutnya (memasang rambut palsu) dan juga wanita yang disambung 
rambutnya (dipasangkan rambut palsu).” 

Ucapan asma: “Fa tamarraga” artinya rontok berguguran, sedangkan 
“3l-wishilah”: Yang menyambung rambutnya atau menyambungkan 
rambut orang lain dengan rambut lain. 

“Al-Maushiilah”: Perempuan yang disambung rambutnya. 
“Al-Mustaushilah”: Perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. 
Terdapat pula riwayat yang serupa dengan hadits ini dari Aisyah ts . 
(Muttafag 'alaih) 






2“. 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/ 374, 378—Fathul Bari) dan 
Muslim (2122). Hadits Aisyah riwayat al-Bukhari (X/374—Fathul Bari) 
dan Muslim (2123). 


Tn 





1. Larangan menyambung rambut, termasuk di sini menggunakan wig 
(rambut palsu). 

2. Boleh melaknati orang yang melakukan perbuatan seperti yang 
tersebut dalam hadits di atas. 

3. Menyambung rambut termasuk dosa besar sehingga perbuatan ini 
berhak untuk mendapatkan laknat. 


4. Orang yang membantu sekarang melakukan perkara haram akan 
menanggung dosa seperti pelakunya, sebagaimana orang yang 
membantu melakukan kebajikan akan turut mendapatkan pahalanya. 

5 Memakai rambut palsu haram hukumnya, baik karena udzur, 
karena akan menikah, maupun alasan lainnya. 


Bab 296 : Larangan Menyambung Rambut, Bertato, dan Wasyr (Merapikan Gigi) 















0x3 Oa 


AO gam Ne gi 8g a 9 "3 
“e CAT Ayana goa A1 yA IeE ya AP GE NY 


aa 


IE Ce KB AS Ia A3 IS AA Ne 
2 — - “AN na 


Pa hati 9 


IE Kesneie GM San ES GA ia JAN 
Ke re ata 5 CSS us) 0555 Ih Jis 9S 
(asle gina) (( D3US 2AD 


Pe ma 


1643. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa dia pernah mendengar 
Mu'awiyah &5 pada waktu sedang menunaikan haji, berseru di atas 
mimbar, seraya memegang seikat jambul (rambut) yang didapatinya 
dari tangan seorang pengawal: “Wahai penduduk Madinah, di manakah 
ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah #£ melarang hal ini, 
melalui sabdanya: “Sesungguhnya kebinasaan menimpa Bani Israil ketika 
kaum wanita mereka melakukan hal ini.” (Muttafag 'alaih) 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/373—Fathul Bari) dan 
Muslim (2127). 





» 253 : Jambul rambut (potongan seikat rambut). 


84 


0 Ss: Pengawal seorang pemimpin. 


1. Rambut manusia hukumnya suci (tidak najis), karena tidak ada 
penjelasan rinci tentang hal ini. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








2. Boleh membiarkan (potongan) rambut tinpa menguburnya. 


3. Imam dapat menegur pelanggaran dari atas mimbar, apalagi jika 
dampak pelanggaran bisa meluas, maka imam mengingatkannya di 
depan umum sebagai penegasan. 


4. Pelaku suatu kemaksiatan bisa diingatkan dengan kebinasaan yang 
menimpa umat sebelumnya. 


5. Dalam khutbah boleh-memegang sesuatu supaya orang yang belum 
melihatnya dapat melihat demi kemaslahatan agama. 


6. Boleh menuturkan peristiwa Bani Israil dan umat-umat selainnya, 
agar kejadian yang menimpa mereka dapat menjadi peringatan dan 
pelajaran. 


7. Para Khalifah dan pemimpin umat (pemerintah) harus memberi 
perhatian dalam mengingatkan dan membasmi kemunkaran, serta 
mengecam siapa pun yang berkewajiban menegurnya apabila dia 
lalai melakukannya. 





BR AS ol P4 AL 


g 


z1 A—- Ia e. :1 | te ah ai 
Kesleo M1 Iga) 0 
b:) 


(ade yan) Kep KA Kopi, 


1644. Dari Ibnu Umarw#s, bahwasanya Rasulullah #&£ melaknati wanita 
yang menyambung rambutnya (memasang rambut palsu) dan wanita 
yang meminta agar rambutnya disambungkan (dipasangkan rambut 
palsu). Begitu juga wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato. 


(Muttafag 'alaih) 
Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, (X/374—Fathul Bari) dan 
Muslim (2124). 


Bab 296 : Larangan Menyambung Rambut, Bertato, dan Wasyr (Merapikan Gigi) 








Haram menyambung rambut (menggunakan rambut palsu) dan 
membuat tato. 

2. Haram melakukan dia hal tersebut untuk diri sendiri ataupun untuk 
orang lain. 





SAN Al GA) :JUE tenis SALA HI G3 “Vo 
ag ka SR sela well, 


. 
OB. 


Sa IN Ig Tn Id ES (WM HE 
KS 


AN 


249 


JB tail SES Ba Kenek - al Lan Ka 
Ta 


AI 
aa 


1645. Dari Ibnu Mas'udess, dia bercerita: “Allah melaknati wanita 
bertato dan yang meminta ditato, yang meminta bulu alisnya dicabut, 
dan yang mengikir giginya agar mempercantik diri, mengubah ciptaan 
Allah.” Kemudian, dia seorang perempuan menanyakan (menyanggah) 
hal itu kepadanya. Ibnu Mas'ud pun menjawab: “Bagaimana aku tidak 
melaknati orang yang dilaknati Rasulullah &£, bahkan hal itu terdapat 
dalam Kitabullah? Allah ta'ala berfirman: “...Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah....” (OS. Al-Hasyr (591: 7) (Muttafag 'alaih) 


Al-Mutafallijah: Wanita yang mengikir gigi untuk merenggangkan 
antara yang satu dengan yang lainnya agar kelihatan lebih cantik. Dalam 
bahasa Arab disebut pula al Wasyr. 

An-Namishah: Wanita yang mencabuti dan menghaluskan bulu alis 
wanita lainnya agar kelihatan lebih cantik. 

Al-Mutanammishah: Wanita yang menyuruh orang lain mencabutkan 


bulu alisnya. " 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/ 374—Fathul Bari) dan 
Muslim (2125). 





» Xx): Menancapkan jarum besar atau kecil dan sebagainya pada 
telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, ataupun dibagian 
tubuh lain seorang wanita sampai mengalirkan darah, kemudian 
luka tersebut diisi celak atau yang lainnya. Setelah sembuh, 
bekas luka itu pun menjadi berwarna hijau. 

0 asli: Menghilangkan atau mencabut bulu dari tubuh. Larangan 
ini tidak hanya terbatas pada bulu alis dan wajah. Penyusun kitab 
ini menyebutkan kata alis hanya sebagai contoh, bukan sebagai 
batas ketentuan haramnya. 





1. Diharamkan mempercantik diri dengan tato, menghilangkan bulu 
pada tubuh, dan mengikir gigi. Hukum ini berlaku untuk pelaku 
dan yang memintanya. 

2. Haram mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan ini merupakan pe- 
malsuan dan penipuan. 

3. Boleh melaknat orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. 

4. Kedudukan as-Sunnah sebagai hujjah ditegaskan oleh al-Kitab. Oleh 
karena itu, dalam hal ini Ibnu Mas'ud mengacu kepada firman Allah 
ta'ala: & aa IA na IA Koran “Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah ” (OS. Al-Hasyr (591:7).0 


Bab 296 : Larangan Menyambung Rambut, Bertato, dan Wasyr (Merapikan Gigi) 





Larangan Mencabut Uban Pada Jenggot, 
Kepala, Dan Bagian Tubuh Lainnya Serta 
Larangan Seorang Pemuda Mencabuti 
Jenggotnya Yang Baru Tumbuh 








ya SAR Gl GP cab op nb GP 
LAN 3 SE AI GAS Y)) :JE Instant al 
AE 33 


Sa Al JB dia, KL Gi, San Al) Sato 251 ola) (pa Kagak 


1646. Dari Amr bin Syw'aib dari ayahnya, dari kakeknya «5 , dari Nabi &£, 
beliau bersabda: “Janganlah kalian mencabuti uban. sa hnya 
uban itu cahaya seorang Muslim di hari Kiamat kelak.” Hadits hasan 
(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dengan sanad-sanad yang 
hasan. At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan.”) 





Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4202), at-Tirmidzi (2821), 
an-Nasa-i (VII/136), dan Ibnu Majah (3721). 


Saya (penulis) berkata: “Sanadnya hasan.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


167 OR 




















1. Dilarang mencabuti uban. Muslim meriwayatkannya dari Anas bin 
Malik, dia berkata: “Makruh seseorang mencabuti rambut putih 
(uban) dari kepala dan jenggotnya.” Makruh, menurut istilah kaum 
Salaf periode awal ketika itu berarti haram. 


2. Uban sebagai cahaya dan kecerahan seorang Mukmin di akhirat, 
serta kehormatan dan wibawanya di dunia. 


3. Mencabuti uban merupakan salah satu bentuk penipuan sekaligus 
pemalsuan. 


4. Uban adalah peringatan bagi seseorang. Ia merupakan pertanda usia 
yang panjang dan ketuaan. Ketika seorang hamba melihat uban, 
dia akan teringat terhadap hari akhirat. Oleh karena itu, dia akan 
menghindar dari kemaksiatan dan mempersiapkan bekal untuk 
menghadap Allah 3:5 . 





Arak dn dandan 1 2 LSG yag 
(eko ola) (5 383 Ga AG le IE ja) 


1647. Dari Aisyah &£& , dia bertutur bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang Melakukan sesuatu yang bukan atas perintah kami 
maka perbuatan itu tertolak.” (HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan dalam pembahasan 
hadits nomor (169), pada Bab (18): “Larangan Berbuat Bid'ah dan 
Mengada-ada dalam Agama”. a 


Bab 297 : Larangan Mencabut Uban pada Jenggot, Kepala, dan Bagian Tubuh Lainnya ... 




















Makruh Beristinja Dan Menyentuh Kemaluan 


Dengan Tangan Kanan Tanpa Udzur 








pa hinaan Mania (as 
koro BS Want UI 83 (ane Gan) hat G 


1648. Dari Abu Gatadah &: , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Apabila 
seseorang di antara kalian kencing: maka janganlah sekali-kali memegang 
kemaluan dengan tangan kanan, jangan juga dia beristinja (bercebok) 
dengan tangan kanan, serta janganlah pula bernapas ke dalam bejana 
(air minum)” (Muttafag 'alaih) Hadits-hadits shahih yang senada dengan 
hadits i ini aa Sai 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/253-254—Fuathul Bari) 
dan Muslim (267). 





Dilarang beristinja dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. 
2. Dilarang bernapas di dalam bejana (air minum). 


3. Sebagai agama yang bersih, Islam sangat perhatian dalam menjauhi 
segala yang kotor (menjijikkan). Karena itu, Islam mengkhususkan 
umatnya dengan hal-hal yang mulia terkait makan, minum, dan 
berjabat tangan. Sedang organ tubuh yang kiri untuk selain itu. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


AK7 GO 





Makruh Berjalan Dengan Satu Sandal 
Atau Satu Khuf Tanpa Udzur 
Dan Makruh Memakai Keduanya Sambil 
Berdiri Tanpa Udzur 











Ju Kate dl nh 
fanpage 
(EP 33) 33 (KA 

(ale gan) 


1649. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah seseorang di antara kali berjalan dengan satu sandal saja. 
Hendaklah dia memakai keduanya atau melepas kedua-duanya.” 

Dalam riwayat lain: “Atau dia melepas keduanya (telanjang kaki).” 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/309—Fathul Biri) dan 
Muslim (2097). 


Bab 299 : Makruh Berjalan dengan Satu Sandal atau Satu Khuf tanpa Udzur ... 








0 KS WII : Hendaklah dia memakai keduanya. 
0 K3 SI : Hendaklah dia melepas keduanya. 





Pe) 


Td “ - kata MEA 
Iss Ml Ian Ta JB Kaka Kb - A0: 
0 


SANA A3 S5 Hamas yaa pa KEB IN) nda 
Pa 5 


1650. Dari Abu Hurairah &'s , dia berkata: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #£ bersabda: “Apabila tali sandal seseorang di antara kalian 
putus, maka dia tidak boleh berjalan dengan sandal sebelahnya, sampai 
dia memperbaikinya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2098). 








. AJ : Salah satu tali sandal yang dimasukkan di antara dua jari 
n ujungnya dimasukkan ke dalam lubang yang biasanya 
berada di ujung sandal. 





1. Larangan berjalan kaki dengan memakai satu sandal, sementara itu 
kaki sebelahnya telanjang. Sebab, fungsi sandal antara lain untuk 
melindungi kaki dari gangguan, seperti duri dan sebagainya. Apabila 
salah satu kakinya tidak bersandal, maka ketika berjalan dia perlu 
lebih berhati-hati menjaga kaki tersebut daripada kaki yang bersandal. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









































Keadaan ini dapat mengakibatkan seseorang berjalan tidak seperti 
biasanya, bahkan bisa menyebabkan mudah terpeleset. Hal ini pun 
menimbulkansuatusikap yang kurangsopan sehingga yang bersangkutan 
mendapat predikat seorang yang akalnya kurang sempurna dan 
lemah, bahkan dia bisa menjadi sasaran ejekan dan hinaan. 


2. “Termasuk bahasan bab ini semua pakaian yang berpasangan, seperti 
sepasang sepatu, mengeluarkan tangan sebelah dari salah satu lengan 
baju: dan hanya menutupi salah satu pundak. Sesungguhnya seorang 
dituntut untuk bersikap adil kepada anggota tubuhnya. Mengingat 
bahwa perlakuan adil adalah hak anggota tubuh, maka Anda wajib 
memenuhi hak tiap-tiap anggota tubuh Anda. Wallahu a'lam. 


3. Adanya suatu masalah atau cacat pada sandal tidak membolehkan 
seseorang berjalan dengan satu sandal. Sebaliknya, dia diharuskan 
melepas sandalnya sampai keduanya kembali baik. 





PK 


UN ag Kaya L Te 2 KE P3 Oo. 3 
B5 Agak ie ADI Iya, Ol adil pl 563 - MN 
& 2... 3 5 «0 
(yee suah agls ga! ol3)) AG Jl Nee 


1651. Dari Jabir &s , bahwasanya Rasulullah &£ melarang seseorang 
memakai sandal sambil berdiri. (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.) 


Pd 
o£ 
8), 





Shahih dengan hadits-hadits syahid-nya (penguatnya). Diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud (4135) dengan sanad yang di dalamnya terdapat 
kelemahan, karena Abu az-Zubair meriwayatkan dengan cara 'an'anah 
dari Jabir. Meskipun demikian, hadits ini mempunyai beberapa hadits 
syahid (penguat) dari sejumlah Sahabat, seperti Ibnu Umar, Anas, dan 
Abu Hurairah 48x . Kesimpulannya, hadits ini adalah hadits shahih. 


Bab 299 : Makruh Berjalan dengan Satu Sandal atau Satu Khuf tanpa Udzur ... 












Makruh memakai sandal sambil berdiri. Sebaliknya, yang dianjurkan 
adalah duduk ketika memasangnya. Al-Manawi berkata dalam 
Faidhul Gadir: “Bentuk perintah dalam hadits ini menunjukkan 
maksud bimbingan (irsyad) karena menggunakan sandal sambil 
duduk itu lebih mudah. Berdasarkan hadits ini, ath-Thaibi dan 
selainnya mengambil kesimpulan bahwa yang dilarang itu yang 
dapat menimbulkan kesulitan kalau dipakai sambil berdiri, seperti 
misalnya khuf dan sepatu.” 


Besarnya perhatian Islam terhadap aspek kesopanan dalam setiap sisi 
kehidupan seorang Muslim, yaitu agar dia tampak sebagai seorang 
yang berperilaku baik dan berpenampilan indah.o 




















Larangan Membiarkan Api Menyala 
Di Rumah Ketika Tidur Atau Semacamnya, 
Baik Berupa Lampu Atau Lainnya 








SE Arteri EA Ra sb gl gg Not 
(le gina) (OPS Se Aya 3 EN 5 VI) 


1652. Dari Ibnu Umar-s&s, dari Nabi &£, beliau bersabda: “Janganlah 
biarkan api (menyala) di rumah saat kalian tidur.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/85—Fathul Biri) dan 
Muslim (2015). 





Sa Ran 5 Ami sa Gas AYI aa AE Mor 


Ht 
Gg 
U 
TG 

N 

N 
Lx 
& 
ja 
Ka 


Peta Ke 3 
(ae se) (GBK Ga s5. AE sad ON) JG 


Bab 300 : Larangan Membiarkan Api Menyala di Rumah ketika Tidur ... 





1653. Dari Abu Musa al-Asy'ari &5 , dia berkata: “Pada suatu malam, ada 
sebuah rumah terbakar di Mah dan menimpa penghuninya. Ketika 
kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah &£, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya api seperti ini adalah musuh kalian. Oleh karena itu, 
jika kalian tidur, hendaklah kalian mematikannya.” (Muttafag 'alaih) 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (161), di Bab (16): “Perintah menjaga Sunnah dan Etikany2”. 





(IPP 


"IE Ingat A Pn drs YP Kal Ag pE3 “Not 
LA Iga SEN AG GE LAS 21 1,2) 
| H3 Vj GG EN, an ap 


z z | 


AG LP PAN gs 
(damoolao) (HA Ya deni 225 sa 


1654. Dari Jabir &:5 , dari Rasulullah #£, beliau bersabda: “Tutupilah bejana, 
ikatlah penyumbat wadah air minum, kuncilah pintu, dan padamkanlah 
lampu (dari api)! Sesungguhnya syaitan tidak dapat melepaskan tutup 
tempat minum, tidak membuka pintu, dan tidak membuka tutup 
bejana. Jika seseorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup selain 
hanya dengan cara melintangkan kayu di atas bejananya yang disertai 
menyebut Asma Allah, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya tikus 
bisa Na rumah milik orang-orang terbakar.” (HR. Muslim) 


Lafazh Z4 artinya adalah tikus. Adapun lafazh #55 artinya 
adalah membakar. 


mma Pia modi aah Cinnlihin did K 



























































Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/85, 87—Fathul Bari) dan 
Muslim (2012) dengan ringkas. Lafazh hadits ini adalah milik Muslim. 









































adits 


e S4 : Ikatlah. 
e  3ULJI: Suatu wadah dari kulit yang dibuat sebagai tempat air. 






































1. ja bab ini terdapat tiga hadits. 

a) Hadits Ibnu Umar tentang larangan meninggalkan api di rumah 
ketika tidur. 

b) Hadits Abu Musa yang menjelaskan ihwal hikmah larangan itu, 
yaitu khawatir terjadi kebakaran karena api adalah musuh kalian. 
c) Hadits Jabir yang menerangkan alasan di balik hikmah tersebut, 
yakni bahwa mungkin saja tikus menarik sumbu lampu sehingga 
dapat membakar penghuni rumah. 

2. Perhatian Islam dalam memelihara kemaslahatan para hamba Allah, 
baik duniawi maupun agama (ukhrawi). 

3. Perintah memadamkan api bersifat umum, bukan sekadar perintah 
memadamkan lampu (dari api), tetapi meliputi segala sesuatu yang 
menyala. Sebab, yang demikian itu dapat menimbulkan kebakaran 
atau sesak napas. 

4. Dianjurkan menutup tempat makanan dan wadah minuman untuk 
menghindari hewan kecil, kotoran, dan segala yang menjijikkan. 

5. Dianjurkan menutup pintu rumah, untuk menghindari pencuri dan 
orang-orang jahat lainnya, serta mengantisipasi segala bahaya yang 
mungkin bisa terjadi. Sebab, hal ini dapat mendatangkan rasa aman 
dan tenteramnya jiwa ketika tidur. 

6. Perhatian Islam di dalam melenyapkan tipu daya syaitan dengan 
berbagai macam bentuknya. Yang tersebut dalam hadits ini adalah 
sesuatu yang hanya dapat kita ketahui dari penjelasan Nabi &£. 

7. Menyebut asma Allah 856 dapat menghalangi antara syaitan dan 
semua perbuatan tersebut. Oleh sebab itulah, barang siapa yang 
tidak menyebut Asma Allah maka syaitan akan menguasainya. O 


Bab 300 : Larangan Membiarkan Api Menyala di Rumah ketika Tidur ... 





Larangan Bersikap Takalluf, Yaitu 
Melakukan Atau Mengucapkan Dengan 
Susah Payah Sesuatu Yang Tidak 
Mengandung Kemaslahatan 





Allah ta'ala berfirman: 
£ OMA Aerk KE CS p 
“Katakanlah (Muhammad): “Aku tidak meminta imbalan sedikit pun 


kepadamu atasnya (dakwahku): dan aku bukanlah termasuk orang yang 
mengada-ada.” (OS. Shad 381: 86) 


Pada ayat di atas, Allah ta'ala berkata: “Hai Muhammad! Katakanlah 
kepada orang-orang musyrik itu: “Aku tidak meminta balasan harta 
dunia sedikit pun kepadamu atas dakwah dan nasihat ini. Aku juga tidak 
mau menambah apa yang telah diutuskan Allah kepadaku, bahkan aku 
menyampaikan apa pun yang diperintahkan kepadaku tanpa menambah 
atau mengurangi. Tugas itu aku jalankan hanya karena takut kepada 
Allah 4 dan hari Kemudian. 





CI 


tan Aa Ts Pe -. Ot 
(seleb) AE 4£ ag JB Ketika TAS 63-00 


1655 Dari Umar &5 , dia bercerita: “Kami dilarang bersikap takalluf 
(mengada-ada).” (HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Ing aeg 








Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 2515 (XIII/264-265— 
Fathul Bari). 





Na aa Perhatian an en ia 


2. 


| 
Hadits ini adalah penggalan dari cerita yang panjang, namun | 
| al-Bukhari #55 tidak menyebutkannya secara lengkap. Beliau hanya | 
| menyebutkan secara ringkas melalui ucapannya ini: “Kami dilarang | 
bersikap takalluf (mengada-ada).” Ini menunjukkan bahwa al-Bukhari | 
berpendapat bahwa apabila seorang Sahabat berkata: “Kami diperintah | 

| 

| 


atau kami dilarang,” maka hukumnya adalah marfu' walaupun dia tidak | 
menerangkan hadits itu dari Nabi &£. 


Ba an oi 




















1. Makruh Tea banyak bertanya, memfasih-fasihkan perkataan, 
dan mengada-ada tentang sesuatu yang tidak penting, baik dalam 
urusan agama atau urusan duniawi. 





KALA yA ae TE USS JB Gajah IE) ON 
II da Jis BE UE Ga ME GI GI tai 
3 ON lal Se BI et dn js dl 


ae KEANG Is 1 3s 38 Ane an JBS Al J6 ea 2 
(edle,) (AN PK, H GA 


Bab 301 : Larangan Bersikap Takalluf ... 





1656. Dari Masrug, dia berkata: “Kami pernah mendatangi Abdullah 
bin Mas'ud &5 , lalu dia berkata: “Hai saudara-saudara! Barang siapa 
yang mengetahui sesuatu hal maka hendaklah dia mengatakannya, 
sedangkan barang siapa yang tidak mengetahuinya maka hendaklah 
dia berkata: “Allahu a'lam (Allah lebih Mengetahui). ' Sesungguhnya 
salah satu bagian dari ilmu adalah kamu mengucapkan sesuatu yang 
tidak kamu ketahui dengan: “Allahu a'lam (Allah lebih Mengetahui). 
Allah berfirman kepada Nabi-Nya #6: “Katakanlah (Muhammad): “Aku 
tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku): dan 
aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.” (OS. Shad (38): 86) 
(HR. Al-Bukhari) 





1. Larangan mengada-ada dalam masalah-masalah ilmiah serta larangan 
membuat pertanyaan yang membingungkan. 


2. Anjuran agar mengikuti Nabi &£ untuk tidak suka mengada-ada, 
berpura-pura mengetahui secara mendalam, dan mempersulit 
sesuatu. 


3. Seyogianya seorang alim berkata apabila ditanya mengenai sesuatu 
yang tidak diketahuinya: “Aku tidak tahu” atau “Allah lebih tahu.” 
Sikap ini tidak mengurangi kredibilitas keilmuannya sedikit pun, 
bahkan itulah pertanda kewaraannya serta keteguhan agamanya. 
Sebab, di atas setiap orang yang memiliki ilmu pasti masih ada Yang 
Mahatahu. Hendaklah diingat bahwa syarat kesempurnaan agama 
seseorang adalah apabila dia mempunyai pendirian semacam ini. 
Sungguh, para Malaikat al-Mugarrabin tidak merasa malu terhadap 
kebenaran yang hakiki sebagaimana pada saat Rabb semesta alam 
bertanya kepada mereka: 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


TAN EYE Bas Sol IA KA AI 
AG Isi yi An talu LY) 


“Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang 
benar!” Mereka menjawab: Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami 
ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ba Di 
Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 

(OS. Al-Bagarah (27: 31-32) 


Asy-Sya'bi 45 pernah ditanya tentang sesuatu, namun dia malah 
menjawab: “Aku tidak tahu.” Seseorang berkata kepadanya: “Tidak 
malukah engkau mengucapkan kalimat: “Tidak tahu.' Padahal, 
engkau adalah seorang ulama Irak!” Ia menjawab: “Sesungguhnya 
Malaikat tidak malu ketika berkata: “Mahrasuci Engkau, tidak ada 
yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan bagi 
(kepada) kami.” 

Inilah cara yang diridhai Allah, jiwa bersih dan karakteristik 

sunnah yang memang telah dilakukan secara turun-temurun oleh 
kaum Salafush Shalih, yakni para Sahabat dan generasi Tabi'in, 
begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang baik 
sampai hari Kemudian. 
Abu Bakar Shiddig & pernah ditanya tentang suatu ayat dalam 
a-Our-an, dia pun menjawab: “Bumi mana yang akan memikulku 
dan langit yang mana akan menaungiku (atau mau ke mana aku 
pergi atau apa yang akan kuperbuat) apabila aku mengatakan suatu 
tentang ayat dari Kitabullah, tidak seperti apa yang dikehendaki 
Allah 88?” Pernyataan seperti ini pun pernah diriwayatkan dari Ali 
bin Abi Thalib &s . 


Abu Bakar ash-Shiddig juga pernah ditanya tentang suatu masalah, 
lalu dia pun menjawabnya dengan: “Aku tidak tahu.” Setelah itu, 
Abu Bakar berkata: “Betapa sejuknya hati.” Dia mengucapkannya 
tiga kali. Mereka bertanya: “Hai Amirul Mukminin! Apa maksud 
perkataan itu?” Jawabnya: “Seseorang ditanya ihwal masalah yang 
tidak diketahuinya lantas dia menjawab: “Allah lebih mengetahui.” 


Bab 301 : Larangan Bersikap Takalluf ... 





6. Ibnu Umarwespernah ditanya: “Apakah saudara perempuan ayah 
mendapatkan hak waris?” Dia menjawab: “Aku tidak tahu!” Orang 
itu kembali bertanya: “Anda tidak tahu, sedangkan kami pun tidak 
tahu?” Ibnu Umar berkata: “Ya, pergilah kepada ulama di Madinah 
dan tanyakan kepada mereka!” Setelah orang itu pergi, Ibnu Umar 
mengecupi kedua tangannya dan mengatakan: “Sungguh baik kata 
Abu Abdurrahman, ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak dia 
ketahui, dia berkata: “Aku tidak tahu.” 


7. Demikianlah sikap para Sahabat 84 . Setiap mereka berharap akan 


kiranya cukup saudaranya saja yang memberikan fatwa. 


Dari al-Barra bin Azib «& , dia berkata: “Aku melihat tiga ratus 
veteran Perang Badar. Setiap orang dari mereka pasti lebih senang 
sekiranya saudaranya yang memberikan fatwa.” 

Selanjutnya, akhlak ini diikuti pula oleh para Tabi'in sebagai 
pewaris mereka. 

Abdurrahman bin Abu Laila berkata: “Aku mendapatkan 120 
orang Anshar dari Sahabat Rasulullah #&£. Apabila salah seorang 
di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, maka jawabannya 
dialihkan kepada saudaranya, lalu oleh saudaranya dialihkan lagi 
kepada yang lain, sampai ia kembali kepada orang yang ditanya 
pertama kali.” 

Suatu hari al-Gasim bin Muhammad pernah ditanya, lalu dia 
menjawab: “Aku tidak tahu!” Selanjutnya, dia berkata: “Demi Allah, 
seseorang hidup bodoh setelah dia mengetahui hak Allah terhadap 
dirinya lebih baik daripada seseorang mengatakan sesuatu yang tidak 
dia ketahui.” 

Akhlak ini terus berlaku di kalangan para Tabr'ut Tabr'in »&, 
yang paling berbahagia sekali di antara mereka dalam sikap ini 
adalah Imam Darul Hijrah Malik bin Anas 4. Dari Ibnu Wahb, 
bahwa dia berkata: “Aku pernah mendengar Malik berkata— 
ia pun menyebutkan ucapan al-Gasim—“Seseorang hidup dalam 
kebodohan lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang tidak dia 
ketahui tentang Allah #8.” Malik berkomentar: “Pernyataan ini 
yang dapat diterima.” 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Setelah itu, Malik menyebutkan Abu Bakar Shiddig «5 beserta 
keutamaan yang telah diberikan Allah kepadanya, seraya berkata: 
“Ketika itu Abu Bakar &:s berkata: “Aku tidak tahu.” Dia tidak 
berkata: “Ini, aku tahu.” 


Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata: “Seorang laki-laki 
pernah datang kepada Malik bin Anas untuk menanyakan sesuatu 
kepadanya sampai beberapa hari, tapi beliau tidak menjawabnya. 
Orang itu menyahut: “Hai Abu Abdullah! Sebenarnya saya mau 
pulang. Saya sudah berkali-kali mendatangimu.' Malik bin Anas 
berkata: “Sering-seringlah datang.” sewaktu itu, dia mengangkat 
kepalanya, lalu berkata: Masya Allah, wahai, fulan! Sesungguhnya 
aku berbicara tentang sesuatu yang kukira itu baik, namun ternyata 
aku tidak menguasai permasalahan ini!” 


Ibnu Wahb berkata: “Aku sering mendengar Malik berkata: 
“Aku tidak tahu.' Andaikata kami menulis ucapan Malik tersebut, 
niscaya ia akan memenuhi papan-papan itu.” 


Akhlak inilah yang membimbing para ulama Rabbani, seperti 
asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Muhammad 
bin Ajlan, Abdullah bin Zaid bin Hurmuz, Ayyub as-Sakhtiani, 
Amr bin Dinar, dan selain mereka yang tidak bisa disebutkan di sini. 
Seorang penya'ir berkata: 

apabila Anda tidak dapat menjawab pertanyaan 
dan Anda memang tidak mempunyai ilmunya 
maka janganlah mengatakan sesuatu yang tidak Anda pahami 
sebab kesalahan akan mencampakkan orang-orang yang berilmu. 
kalau Anda tidak mampu memecahkan permasalahan itu, 
maka katakanlah kepadanya: Aku tidak tahu jawabannya 
sikap itu merupakan pertanda separuh ilmu, 
demikian yang dikabarkan para ulama dan hukama' 


Ada beberapa hal yang membantu mereka dalam menerapkan sikap 
tersebut: 


Bab 301 : Larangan Bersikap Takalluf ... 





a) Berusaha untuk tidak memberikan fatwa dan tidak tergesa-gesa 
di dalam memberikan fatwa. Bahkan, mereka sangat berharap 
Jikalau saudaranyalah yang memberikan fatwa tersebut. Hal ini 
sebagaimana digambarkan dalam atsar dari al-Barra bin Azib &5 
danAbdurrahman bin Abi Laila yang lalu. 


b) Mereka tidak berfatwa tentang sesuatu yang boleh untuk tidak 
difatwakan, karena memang tidak ada nashnya, sebab takut 
berdosa apabila difatwakan. Barang siapa yang berfatwa ihwal 
sesuatu yang tidak kuat kedudukannya, tanpa didasari ilmu, 
maka dia akan menanggung dosa orang yang meminta fatwa itu. 


Dari Ugbah bin Muslim, dia bertutur: “Saya bersahabat dengan 
Ibnu Umar selama 34 bulan lamanya. Sering kali setiap ditanya 
dia menjawab: “Aku tidak tahu.” Kemudian, dia menoleh, dan 
berkata: “Tahukah kamu apa yang mereka inginkan? Mereka 
mau menjadikan punggung kita jembatan Jahannam,” 

c) Yang menjadi perhatian mereka adalah berusaha supaya kelak 
selamat di sisi Allah. 
Dari Malik bin Anas &5 , dia bercerita: “Rabi'ah menuturkan 
kepadaku: Ibnu Khalidah pernah berkata kepadaku (dia adalah 
seorang hakim terbaik:) “Hai Rabi'ah! Aku lihat kamu memberi 
fatwa kepada orang-orang. 
Apabila ada seseorang datang dan bertanya kepadamu, maka 
janganlah bertujuan hendak mengeluarkan dia dari masalahnya. 
Akan tetapi, hendaklah tujuan utamamu adalah bagaimana kamu 
terlepas dari pertanggungjawaban apa yang ditanyakan.” 

d) Barang siapa yang meninggalkan jawaban “Aku tidak tahu”, 
maka berarti dia nyaris terbunuh. 
Ibnu Abbas:#s berkata: “Apabila seorang alim meninggalkan 
ucapan “Aku tidak tahu,” maka dia nyaris terbunuh.” 

e) Mereka memandang bahwa ucapan kalimat “Aku tidak tahu” 
adalah separuh dari ilmu. 


Asy-Sya'bi berkata: “Jawaban “Aku tidak tahu' adalah separuh 
dari ilmu.” Kalimat ini juga diriwayatkan dari Abud Darda &5 . 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Oleh sebab itulah, barang siapa yang mencari ilmu yang belum 
diketahuinya maka dia akan mendapatkannya. Namun, barang siapa yang 
mengakui mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui, maka ujianlah 
yang akan membuktikan keilmuannya. 

Barang siapa mengaku mengetahui sesuatu yang tidak ada padanya, 
niscaya bukti-bukti ujian akan mendustakannya. Di mana masalah 
ilmu berlaku layaknya kuda yang lamban, yang ditinggalkan oleh kuda 
yang kencang di hari pacuan kuda. Oleh sebab itulah, Abu adz-Dzayyal 
berkata: “Belajarlah kamu untuk berkata: “Aku tidak tahu' dan jangan 
belajar berkata “Aku tahu.' Sebab, kalau kamu berkata “Aku tidak tahu? 
niscaya mereka akan mengajarimu sampai tahu. Namun, jika kamu 
berkata: “Aku tahu”, pasti mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu 


tidak tahu.” 


Barang siapa yang melakukan hal itu, berarti dia termasuk orang 
yang meminta petunjuk menuju keselamatan diri, sebagaimana kata 
Malik bin Anas 451: “Sudah sepantasnya seorang alim membiasakan 
dirinya untuk mengucapkan “Aku tidak tahu' terhadap permasalahan 
yang menyulitkannya. Boleh jadi kebaikanlah yang akan dipersiapkan 
baginya karena itu.” Setelah kaum Salafush Shalih istigamah melakukan 
cara itu, maka keutamaan ini pun menjadi sebuah etika dan pendidikan 
yang mereka tanamkan kepada murid murid mereka. 


Dari Malik bin Anas, bahwasanya dia pernah mendengar Abdullah 
bin Yazid bin Hurmuz berkata: “Seyogianya orang alim mengucapkan 
“Aku tidak tahu' kepada murid-muridnya, sehingga hal itu menjadi 
sebuah prinsip bagi mereka. Alhasil, apabila salah seorang dari mereka 
ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, maka dia akan menjawab: 
“Aku tidak tahu.” Intinya, barang siapa yang mengira tidak lagi perlu 
belajar maka sungguh dia nyaris terjerumus dalam jurang kenistaan 
karenanya (sikap tersebut). 

Penulis telah menguraikan topik pembicaraan ini berikut dengan 
atsar-atsar (riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi #£) 
yang berhubungan dengannya dalam kitab Hilyatul “Alimil Muta'allim 
wa Bulghatuth Thalibil Muta'allim. Pembaca sekalian boleh merujuknya 
kembali. O 


Bab 301 : Larangan Bersikap Takalluf ... 








Larangan Meratapi Mayat, 3 
Memukul-Mukul Pipi, Menyobek-Nyobek 
Kerah Baju, Mencabuti Dan Mencukur 63 
Rambut, Serta Mendoakan Kecelakaan Ny 
Dan Kebinasaan 








Jensen GAN JG JB rail SESI 33 PAS YE -ANOV 
NE 3 S3 AL EN) 
(ask giza) (GIE R5 SB) 33 


1657. Dari Umar big al-Khathab &5 , dia berkata bahwa Nabi &£ 
bersabda: “Seorang mayat akan disdaak Ma karena diratapi.” 


Dalam riwayat lain: “Selagi dia diratapi.” (Muttafag 'alaih) 





| Hadits ai diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/161—Fathul Bari) dan 
Muslim (927) (17). 








@» 4: Selagi dia diratapi. Kata ini berasal dari kata an-niydhah, 
artinya meratapi mayat dengan menangis keras serta menyebut- 
nyebut sifatnya. Maksud riwayat ini: Selama mayat tersebut diratapi. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Haram meratapi mayat, bahkan perbuatan itu mendapat ancaman 
keras sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits pada bab ini. 

Ulama berbeda pendapat tentang hadits ini, mereka terbagi menjadi 
banyak mazhab. Dengan memohon taufik kepada Allah, akan kami 
paparkan pendapat-pendapat berikut komentar mereka berikut: 


a. Hadits ini dipahami berdasarkan lahirnya, yakni bahwasanya 
siksa akan menimpa setiap orang yang meninggal. 

b. Menolaknya secara mutlak. 

c. Huruf ba dalam hadits ini ditakwil untuk hal (kondisi/situasi). 
Maksudnya, permulaan terjadinya adzab terhadap mayat adalah 
ketika keluarganya mulai menangisinya. Hal ini karena biasanya 
tangisan keluarga memuncak ketika ia dikuburkan, ketika itulah 
si mayit mulai ditanya dan itulah permulaan adzab kubur. Oleh 
karena itu, tangisan mereka tidak selalu menjadi sebab diadzabnya 
orang yang telah meninggal. 

d. Sebagian ulama mengatakan bahwa perawi hadits di atas hanya 
mendengar sebagian (teks) hadits, namun tidak mendengar sebagian 
(teks) lainnya. Adapun huruf /am dalam kata al-mayyit adalah untuk 
orang tertentu. 

e. Hadits ini dipahami bagi orang yang dahulunya memang biasa 
meratapi mayat. 

f. Hadits ini dipahami untuk orang yang berwasiat kepada 
keluarga agar meratapinya. 

g. Hadits ini dipahami untuk orang yang lalai melarang keluarga 
untuk tidak meratapinya. 

h. Hadits ini menerangkan bahwa mayat diadzab seperti apa yang 
diratapkan keluarganya. 

i. Hadits ini dipahami sebagai kecaman para Malaikat atas mayat 
karena dia menyuruh keluarganya untuk meratapinya. 

J- Hadits ini dipahami bahwasanya mayat akan menderita karena 
adanya ratapan dan yang semisalnya. 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 





Saya (penulis) mengomentari: “Memahami hadits ini berdasarkan 
lahiriahnya berlawanan dengan hadits yang menafikannya secara mutlak, 
berdasarkan firman Allah ta'ala: Dan orang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain.” Berpegang pada ayat atau pada lahiriahnya 
hadits saja mempunyai konsekuensi tidak memberlakukan salah satu 
dari keduanya, atau mengindikasikan pertentangan antara Kitabullah 
dan sunnah Rasulullah #5. Pendapat itu amatlah jauh untuk diterima. 
Oleh sebab itu, memahami hadits tersebut harus berdasarkan pengertian 
ayat tadi agar bisa menyelaraskan keduanya. 


Sebagian ulama telah memadukan antara kedua nash ini. Hadits 
tersebut dipahami sebagai adzab di alam barzakh, sedangkan ayat 
di atas dipahami sebagai adzab pada saat hari Kiamat kelak. Menurut 
mereka, pendapat ini diperteguh dengan analogi bahwa hal semacam itu 
mungkin saja terjadi di dunia, sebagaimana firman Allah ta'ala: 


AD  Kantilb BN KAT ESA p 


“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang: 
orang yang zhalim saja di antara kamu....” (OS. Al-Anfal (81: 25) 


Selanjutnya, maka ia berkata: “Ayat itu menunjukkan bahwa adzab 
mungkin saja menimpa seseorang yang tidak ikut menjadi penyebab 
turunnya. Demikian pula yang terjadi di alam Barzakh, berbeda dengan 
yang terjadi kelak pada hari Kiamat. Wallahu a'lam.” 


Saya (penulis) berkata: “Pemaduan semacam ini merupakan cara 
berdalil dengan nash bukan pada tempat dan porsinya. Alhasil, ia justru 
menodai hikmah dan keadilan Allah, dengan alasan sebagai berikut: 


1. Membedakan situasi dan kondisi antara alam barzakh dengan hari 
Kiamat dalam masalah hukuman tidaklah memiliki landasan dalil 
shahih yang tegas. 

2. Berdalil dengan firman Allah ta'ala: 


£ Ioe Kata Sa Ta Kata b 
“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak Ha menimpa 
orang-orang yang zalim saja di antara kamu...” (9S. Al-Anfal (81: 25) 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


adalah penempatan dalil bukan pada tempatnya. Sebab, maksud 
ayat itu adalah sebagai peringatan untuk tidak membiarkan orang- 
orang zhalim tanpa menasihati dan menegurnya. Apabila adzab 
telah menimpa mereka, maka orang-orang yang diam membiarkan 
mereka pun akan ikut terkena karena membiarkan orang berbuat 
zhalim adalah suatu dosa tersendiri. Dengan demikian, turunnya 
adzab atas mereka bukan karena dosa orang-orang yang zhalim, 
tetapi karena dosa orang-orang yang diam itu. Wallahu a'lam. 


3. Kaidah-kaidah umum syariat dan tujuan-tujuan pokoknya telah 
menafikan pemahaman bahwa seseorang diadzab karena perbuatan 
orang lain, sementara dia bukanlah yang menjadi penyebab 
perbuatan orang tersebut. 


Dari penggabungan antara hadits dan ayat ini, muncullah beberapa 
pemahaman yang dapat diterima, yaitu: 


1. Hadits ini dipahami untuk orang yang dahulunya memang biasa 
meratapi mayat. 


2. Hadits ini dipahami untuk mereka yang berwasiat kepada keluarga 
agar meratapinya. 
3. Hadits ini dipahami untuk orang yang lalai melarang keluarganya 


untuk tidak meratapinya. 


4. Hadits ini menerangkan bahwa mayat itu diadzab seperti apa yang 
diratapkan keluarganya. 


Pendapat-pendapat ini dapat dibenarkan, karena mayat memang 
merupakan penyebab terjadinya ratapan. Orang yang meninggal itu 
tahu bahwa keluarganya suka melakukan perkara mungkar, namun dia 
lalai dalam melarangnya, sehingga dia seperti yang diperingatkan Allah 
ta'ala dalam firman-Nya: 


KO. Ke Kab Kanya ah aa 


“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api Neraka....” (@S. At-Tahrim (661: 6) 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 





Keluarga adalah sebagian dari asuhan yang harus dipertanggung- 
jawabkan. Apabila seseorang melihat keluarganya berbuat keburukan, 
maka seyogianya dia mencegah mereka. Namun, karena dia tidak 
melarang mereka, maka dia pasti akan ditanya dan dihukum 
karenanya. 


Apabila orang yang telah meninggal mengetahui hal itu terjadi 
pada keluarganya, tetapi dia tidak melarang mereka dari perbuatan itu, 
maka dia berhak untuk diadzab. Adapun orang yang menganjurkan 
keluarganya untuk melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa, 
sehingga yang membuat dirinya lebih berhak untuk diadzab, karena 
orang yang menunjukkan kepada keburukan akan mendapatkan dosa 
sebagaimana pelakunya. 


Apabila si mayit (jenazah) dahulunya adalah seorang yang zhalim 
terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain, lalu keluarganya 
meratapinya dengan menyebut-nyebut kepemimpinannya yang lalu 
yang dipergunakan untuk kezhaliman dan keberaniannya yang juga 
dipergunakan untuk kemaksiatan, serta kedermawanannya yang tidak 
disalurkannya untuk hal-hal yang benar, serta mereka memanggilnya, 
maka Malaikat memukulnya dan berkata: “Apa kmau dahulu seperti 
itu!” Karena dirinyalah yang menyebabkan keluarganya berkata 
demikian, bahkan kenyataannya memang demikian. 


Kasus ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, 
dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata: “Abdullah bin Rawahah suatu 
ketika pingsan, lalu saudara perempuannya menangisinya dan berkata: 
“Oh ... Yang Mulia ... Oh ... (dan semisalnya),” sambil menyebut-nyebut 
nama Abdullah. Setelah Abdullah siuman, dia berkata: “Apa pun yang 
kamu ucapkan pasti aku akan ditanya pula: “Apakah kamu seperti itu?” 


Demikianlah pendapat yang sesuai dengan Jumhur Ulama, yaitu 
bahwasanya hadits tersebut dipahami bagi orang yang berwasiat untuk 
diratapi atau tidak berwasiat kepada keluarganya untuk meninggalkan 
kemaksiata itu, padahal ia tahu bahwa keluarganya sudah terbiasa. 


Oleh karena itulah, Ibnul Mubarak #5ts berkata: “Apabila ketika 
hidupnya sekarang telah melarang keluarganya meratapi jenazah, lalu 
sepeninggalnya mereka melakukan itu, maka dia tidak turut berdosa.” 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Adapun pendapat bahwa perawi yang meriwayatkan hadits ini 
keliru atau ada yang lupa, atau mendengar sebagian (teksnya) sementara 
sebagian lainnya tidak, sesungguhnya hal ini amat jauh (dari kebenaran). 
Sebab, yang meriwayatkan hadits ini dengan makna serupa dari kalangan 
Sahabat banyak, antara lain riwayat Umar &5 . Para Sahabat yang hadir 
ketika peristiwa penusukan Umar pun menyetujuinya. Demikian pula 
Anas, “Imran bin al-Husyain, Abu Musa al-Asy'ari, al-Mughirah bin 
Syu'bah, dan Shuhaib memastikan hal tersebut. Maka dari itu, tidak 
ada jalan untuk menafikannya, selagi masih mungkin dipahami. Selain 
itu, mustahil apabila mereka semua salah dalam meriwayatkan hadits 
tersebut dengan alternatif pemahaman yang benar. 


Mengenai penakwilan hadits yang menyatakan bahwa mayat akan 
diadzab ketika keluarganya meratapinya, hal ini merupakan takhshish 
(pembatasan hadits) kepada mayat tertentu, padahal hadits ini bersifat 
umum. Oleh karena itu, pendapat mazhab ini, pada waktu yang sama, 
merupakan jawaban dan penolakan terhadap mazhab tersebut tadi. 
Di samping itu, lafazh haditsnya hanyalah menunjukkan arti sebab, 
sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama. Maka dari itu, Aisyah 
menolak karena dia juga memahami seperti itu. Begitu pula, pendapat 
bahwasanya mayat (yang berhak untuk diadzab) akan diadzab seiring 
dengan tangisan keluarganya adalah pendapat yang tidak berfaedah. 


Adapun mazhab yang menyatakan bahwasanya maksud hadits ini 
ialah penderitaan mayat terjadi karena ratapan dan sebagainya adalah 
mazhab Ibnu Jarir ath-Thabari dan pembelanya, yaitu Ibnu Taimiyyah 
dan Ibnu Oayyim al-Jauziyyah, muridnya #5. Ibnul Gayyim dengan 
tegas telah merangkum hujjah mereka di dalam Tahdzibus Sunan (IV/293), 
dia menyatakan: “Kesimpulan keempat, bahwa yang dimaksudkan 
oleh hadits tersebut ialah: “Mayat merasa sedih dan tersiksa disebabkan 
orang yang masih hidup menangisinya.” Jadi, maksudnya bukan bahwa 
Allah akan mengadzabnya karena tangisan orang-orang masih hidup. 
Sungguh rasa tersiksa juga merupakan bagian dari kepedihan yang turut 
dirasakan oleh orang yang dekat dengannya. Sebagai analoginya Nabi #£ 
bersabda: “Perjalanan jauh adalah sepotong adzab.” Ini bukanlah suatu 
hukuman karena perbuatan dosa, tetapi merupakan suatu penderitaan 
dan kepedihan. Apabila mayat dicela karena diratapi, maka dia pun 
akan merasa sedih dan tersiksa karenanya. 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 





Pendapat inilah yang tershahih mengenai hadits tersebut. Yang 
pasti, mayat itu mendengar tangisan yang masih hidup dan mendengar 
bunyi sandal mereka. Amal kaum kerabatnya yang masih hidup pun 
diperlihatkan kepadanya. Apabila mayat melihat perbuatan buruk 
mereka, maka mayat itu pun bersedih karenanya. Perbuatan semacam 
inilah yang membuat mayat merasa sedih dan tersiksa, sehingga ia tidak 
bertentangan dengan firman Allah ta'ala: 


4 ana ena IA £ 
$ (Y.... Sal ha op, 3 
“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....” 
(OS. Fathur (357: 18) 


Saya (penulis) mengomentari: “Ini adalah kesimpulan yang bagus 
dari Syaikhul Islam dan muridnya, Ibnul Oayyim is, kalau memang 
bisa diterima. Namun, hal tersebut ditolak oleh beberapa alasan, baik 
menurut mangul (teks) atau pun ma 'gul (rasio): 


a. Kesimpulan ini lebih ditujukan pada pengertian bahwa penderitaan 
mayat di kubur terjadi karena tangisan keluarganya, sebagaimana 
hadits riwayat Anas dari Ibnu Umar. Akan tetapi, terdapat hadits- 
hadits lain, sebagian di antaranya yaitu riwayat asy-Syaikhain, yang 
menjelaskan bahwa hal tersebut juga terjadi pada hari Kiamat kelak. 
Misalnya hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan bahwa 
Rasulullah #£ bersabda: “Barang siapa yang diratapi maka dia akan 
diadzab karena ratapan itu kelak pada hari Kiamat. 


b. Penakwilan hadits dengan penderitaan (kesedihan) mayat menafikan 
adanya adzab karena tangisan. Sebab, mayat akan merasa sedih dari 
semua amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Demikian 
pula, mayat merasakan kepedihan itu karena semua tindakan yang 
menyusahkan mereka. Dengan demikian, tidak sahlah penakwilan 
adzab dengan kepedihan (kesedihan) bagi mayat.” Wallahu a'lam. 


Berdasarkan uraian tersebut, pendapat yang terkuat (ar-rajih) adalah 
»mmdapat jumbur ulama karena pendapat itu merupakan kesimpulan 
ri pemaduan dalil-dalil, bukan mengada-ada, dan hal ini sesuai dengan 
juan-tujuan, prinsip, dan kaidah-kaidahnya. 


rah Rivadihirsh Shalihis tra 
































Irgaleiiko A3 Sr JEJE £ aka, Daan Up 1989 -M0A 
Sa €33 pal S3 AAN Ob Ha Ea al) 
(ade ga) KM AEa 


1658. Dari Ibnu Mas'ud &5 dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Bukan dari kami orang yang memukuli pipi, menyobeki kerah baju, 
dan memanggil (berseru) dengan seruan Jahiliyyah.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/165—Fathul Bari) dan 
Muslim (103). 








0 S3: Bentuk jamak dari kata Jaib, yaitu bagian leher pada 
pakaian tempat masuknya kepala. Maksud menyobekinya ialah 
agar aa itu lebih rerbuka dan ia toe pakan tanda Se angnA 


PP 


mereka: "wa at (wahai, penopang hidupku).” 





1. Larangan keras melakukan perbuatan seperti dalam hadits ini. 

2. Boleh menjauhi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan 
berpaling darinya, sehingga dia tidak bergaul dengan jamaah Ahlus 
Sunnah, sebagai pelajaran baginya. Sebab, Rasulullah #&£ berlepas 
tangan dari perbuatan itu dan pelakunya. 

Haram memanggil dengan sebutan-sebutan Jahiliyyah. 

Keterangan tentang keutamaan orang yang sabar dan ikhlas ketika 
ditimpa musibah dan orang yang menampakkan keridhaan ketika 
turunnya gadha' (ketentuan) Allah. 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 








ora 


Ida ol das send al 
(Kls gam) BU II, 


1659. Dari Abu Burdah, dia bercerita: “Abu Musa pernah sakit lalu 
pingsan, sedang kepalanya ada di pangkuan salah seorang perempuan 
dari keluarganya. Serta merta perempuan itu menangis meratapinya, 
sementara itu, Abu Musa tidak mampu berkata sepatah kata pun untuk 
mencegahnya. Setelah sadar, Abu Musa &s berkata: “Aku berlepas diri 
dari orang yang Rasulullah #£ berlepas diri darinya. Sesungguhnya 
Rasulullah #£ berlepas diri dari perempuan yang suka meratapi mayat 
dengan suara keras (seruan Jahiliyyah), perempuan yang mencukur 
rambut kepala ketika ditimpa musibah, dan perempuan yang menyobek- 
nyobek pakaiannya.” (Muttafag 'alaih) 

Lafazh 3S (ash-shdligah) artinya perempuan yang meninggikan 
suara ketika meratapi mayat dan memanggil-manggil dengan seruan 
kesedihan Jahiliyyah. 


Lafazh 1D (al-hdligah) artinya perempuan yang mencukur rambut 
kepalanya ketika ditimpa musibah. 


Lafazh SUS (asy-syaggah) artinya ialah perempuan yang menyobeki 
pakaiannya. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/165—Fathul Bari) dan 
Muslim (104). 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 















52 : Pangkuan. 


£ 


CA, 


e GW: Siuman (sadar dari pingsan). 
e SJ: Rintihan tangis yang terisak-isak. 


e LX: Menyebut sifat-sifat mayat. 

















1. Haram meratapi mayat, mencukur rambut kepala, dan menyobeki 
baju ketika ditimpa musibah kematian. 


2. Seyogianya hamba Allah mengikuti sunnah Rasulullah &£, yaitu 
berlepas diri dari perbuatan orang yang beliau ai telah berlepas diri 
dari perbuatan itu. 





A8! Iyan Lean Ji Salon Kah naa Cant 


& 


sae Ea 3x. S6 Tata Adha Janeta 


(ade gan) (AI 1 


1660. Dari al-Mughirah bin Syu'bah &: , dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah #£ bersabda: “Barang siapa yang diratapi maka dia akan 


diadzab pada hari Kiamat dengan apa yang diratapkan kepadanya.” 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/160—Fathul Bari) dan 
Muslim (933). 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 








Kandungan hadits ini seperti halnya kandungan hadits Umar bin 
al-Khathab &5 yang lalu pada awal bab ini. 





NE 8 gais, ben tanaa 3 La YEGAAN 
FE II Kie Jentette da Ioi, le Asi 

adegan) 
1661. Dari Ummu Athiyyah Nusaibah (dengan huruf mun dhammah 
dan boleh dengan fat-hah) &5 , dia berkata: “Ketika membaiat kami, 


Rasulullah #&£ telah mengikat perjanjian supaya kami tidak meratapi 
mayak Ba alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/176—Fathul Bari) dan 
Muslim (936). 





1. Boleh membaiat perempuan melalui perkataan. Rasulullah #5 belum 
pernah meletakkan tangan beliau pada tangan seorang perempuan, 
baik ketika membaiat atau hal lainnya. 


2. Dianjurkan berbaiat untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. 


3. Barat merupakan perjanjian syariat dan ikatan Rabbani untuk taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. 


4. Meratapi mayat adalah bagian dari akhlak Jahiliyyah yang harus 
ditinggalkan seseorang ketika dia telah memeluk Islam. 


& SAR La 
ga S 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


















































3 
Ab ae IE are RN Bias 433 pola GNU 
- 3 1 Ae S3 : z “3 
PA uan, 5 BE Ela rai SG 3 
ber 0.3 


ES ol SET Im JIE arie JI AS ISI, 
(Gd mat ssi J3 


| 


1662. Dari an-Nu'man bin Basyirs#s, dia menuturkan: “Abdullah bin 
Rawahah pernah pingsan, lalu saudara perempuannya menangisinya dan 
berkata: “Wahai, penopang hidupku.” Kemudian ia menyebut-nyebut 
diri Abdullah. Setelah Abdullah siuman, dia berkata: “Setiap perkataan 
yang kamu ucapkan pasti akan ditanyakan kepadaku: “Apakah kamu 
seperti itu?” (HR. Al-Bukhari). 





e A2 313 : Dia menyebutkan kepribadiannya (Abdullah) dengan 
cara Jahiliyyah. 

o WK: Pertanyaan yang bersifat teguran sebagai celaan dan 
kecaman. 





Haram menyebut-nyebut sifat mayat ketika berkabung. 


2. Haram menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada pada seseorang, baik 
dari pihak dirinya sendiri atau dari pihak orang lain. 


3. Mayat akan diadzab disebabkan ratapan keluarganya, sebagaimana 
penjelasan hadits pertama dalam bab ini. 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 








FILE G3 AAA SE JB Kadi A3 AS ol 9 NY 
An 3303 58 to naa S3 x paaa 
kt C 2S Ienaelike AN uas: Nan TAS KANG 
BALA YAN KE cueej al p aa BE Hy 
(6523) IE AE 135 KIE YES UB ea 
SES Iesateiie AI J5 K3 edi Iran CI AJE 
$3 213 Mm Je 5 Arsa aa aa) 

83 


ea Kental YP 51 aa Ex LI Y al al 
(ade gan) (1553 30) se JI JET: 


F3) 


(ia 23K 


1663. Dari Ibnu Umars&s, dia bercerita: Sa'ad bin Ubadah pernah 
mengeluh sakit. Rasulullah $&£ pun datang guna menjenguk bersama 
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Wagaash, dan juga Abdullah bin 
Mas'ud sx . Setelah tiba, beliau mendapatinya sedang pingsan. Beliau 
bertanya: “Apa dia telah meninggal dunia? Mereka menjawab: “Tidak, 
wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah & pun menangis. Karena melihat 
Nabi &£ menangis, orang-orang pun turut menangis. Setelah itu, beliau 
bersabda: “Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengadzab 
(seorang mayat) karena linangan air mata serta kesedihan hati. Akan 
tetapi, Dia mengadzab atau mengasihi seseorang karena ini.” Beliau pun 
menunjuk kelisannya.” (Muttafag 'alaih) 


Pengesahan hadits ini telah dijabarkan pada hadits nomor (925), di 
dalam Bab (153): “Diperbolehkan Menangisi Orang yang Meninggal 
dengan Tidak Disertai Ratapan dan Teriakan”. 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








ta 


35 JE JB ras GAM lu gi SEN 
BAGAN Hp PA La J3 5 SI S3) Jne 
(damo 0133) (op etis OS Ga Je WE 


1664. Dari Abu Malik al-Asy'ari &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #: 
bersabda: “Wanita yang meratapi mayat, jika dia mati sebelum bertaubat, 
pada hari Kiamat kelak akan dibangkitkan dengan memakai jubah yang 
terbuat dari ter dan memakai baju besi yang berkarat.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (934). 





. ds "adl : Baju. 
#5553: Cairan hitam berbau busuk, yang dibuat untuk membantu 
menyalakan api, dan membakar unta yang terserang kudis. 


e &X5J : Suatu penyakit yang menyerang kulit dan meninggalkan 
bekas berlubang. 





Penegasan keharaman meratapi mayat. 

2. “Taubat seseorang sah selama dia belum mati atau nyawanya belum 
mencapai kerongkongan. 

3. Balasan di akhirat setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. 
Air mata orang yang meratapi mayat pada hari Kiamat kelak seperti 
ter yang dibuatkan untuk menyalakan api dan mengobarkannya, 
sedangkan pakaiannya yang disobek-sobek akan menjadi penyakit 
dan bencana yang menimpanya. 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 








kana 23 Ta na 


(opa atm ago yo ola) 


1665. Dari Asid bin Abi Asid (salah seorang Tabi'in), dari salah seorang 
perempuan yang mengikuti baiat, dia berkata: “Rasulullah &£ membaiat 
kami tentang kebaikan yang telah beliau ambil sebagai perjanjian agar 
kami tidak bermaksiat kepada beliau, yaitu kami tidak mencakari 
wajah, tidak berseru: “Oh...celakanya?, tidak menyobeki baju, dan tidak 
mengurai rambut hingga terpisah-pisah.” (HR. Abu Dawud dengan 
sanad hasan). 





Hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (3131) 
dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi 455 





0 S5 Yi: Tidak melukai. Khamsy adalah melukai bagian luar kulit 
dengan kuku, itu pula yang dimaksud dengan menampar-nampar 
pipi di wajah. 

0 NW EX Y: (Kami) tidak berseru: “Oh... celakanya!” 

0 (525 A5 : (Kami) mengurai dan mengacak-acak rambut. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





































































































1. Haram melukai tubuh dengan kuku, menyebut-nyebut sifat mayat 
dengan cara Jahiliyyah, dan mengurai rambut saat ditimpa musibah. 


2. Dianjurkan melakukan baiat untuk meninggalkan perkara yang 
diharamkan dan untuk melakukan perbuatan ketaatan. 





Ka" AN Ian Ol alis (aya 3 33 NA 
Ken IR Oh uap ” :JE 

La usa ola G3 5 ai Kap 
(oa Cam Jeg SAMA ol3)) 


1666. Dari Abu Musa &:5 , bahwa Rasulullah & bersabda: “Tidaklah 
seseorang yang telah mati mi messi mayat, lalu orang-orang menangisinya 
dan berkata: “Wahai penopang hidupku” atau perkataan semisalnya, 
melainkan Allah 8 mengutus dua Malaikat untuk memukul dadanya: 
“Apakah kamu seperti itu!” (HR. At-Tirmidzi. Lalu dia #5 berkata: 
“Hadits hasan.”) 


Lafazh &XI (al-lahzu) artinya meninju dada. 





Shahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi(1003), dan 
Ibnu Majah (1594). 
Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya hasan, tetapi hadits ini 


diperkuat oleh hadits an-Nu'man bin Basyir &5 yang telah lalu di dalam 
bab ini.” 


Bab 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi ... 


























1. Haram menyebutkan sifat-sifat mayat dan meratapinya. 


2. Seseorang yang tidak menjauhi perbuatan semacam ini sebelum 
kematiannya, sementara dia tahu bahwa keluarganya terbiasa 
melakukan hal itu, maka dia akan diadzab karena membiarkan 
perbuatan tersebut. 





Kenek AN Jr JEJE tea Kal 93 
Htak 3 AA 31 ga Kh eU B0) 
esa 


1667. Dari Abu Hurairah & , berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Ada dua perkara yang Pan pada manusia, yang keduanya adalah 
kekufuran bagi mereka, yaitu: Menghina nasab (keturunan) dan meratapi 
mayat.” (HR. Muslim) 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (1578), dalam Bab (275): “Larangan Mencela Keturunan 
yang Sah menurut Zhahir Syariat”. O 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


m 








Larangan Mendatangi Dukun, 
Peramal Bintang, Orang Pintar, Paranormal, 
Orang Yang Menebak Dengan Kayu Dan 
Gandum, Dan Sebagainya 





Ibnu Abdil Bar berkata dalam Jami' Bayanil “Ilmi wa Fadhlih (WI/ 38): 
“Manfaat ilmu perbintangan (astrologi), menurut seluruh penganut 
agama adalah mengetahui perjalanan pelayaran, letak bintang-bintang, 
tempat munculnya rasi bintang, pergeseran siang dan malam, bagian 
siang dan bagian malam di setiap negeri, setiap hari, dan letak sebuah 
negeri dari garis khatulistiwa (ekuator). Selain itu, mengetahui gugusan 
bintang utara, ufuk timur dan ufuk barat, munculnya bulan sabit (hilal), 
pergerakan bintang-bintang untuk menentukan musim, dan sebagainya. 
Demikian pula mengetahui peredarannya, tegaknya, membujur dan 
melintangnya, masa dan terjadinya gerhana bulan dan matahari, besar 
dan kecilnya gerhana di setiap negeri, serta mengetahui makna dari 
tahun matahari, tahun bulan, dan tahun bintang. 


Di antara ulama ada yang menolak apa-apa yang kami terangkan 
di atas (astrologi). Mereka berpendapat bahwa tidak seorang pun yang 
mengetahui sesuatu yang ghaib dengan ilmu nujum ini. Tidak seorang 
pun yang mengetahuinya dengan benar, kecuali seorang Nabi yang telah 
mendapatkan keistimewaan dari Allah untuk mengetahui sesuatu yang 


tidak boleh diikuti. 


Mereka berkata: “Tidak ada yang mengaku mengetahui sesuatu yang 
ghaib dengan perangkat tersebut di zaman sekarang kecuali orang bodoh 
yang kurang sempurna akalnya, pembohong yang hanya mereka-reka. 


Bab 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang ... 


Kemampuan mereka yang terbatas itu tidak mungkin memberitakan 
hal-hal ghaib, melainkan pasti akan banyak peristiwa di dunia yang 
mengingkari klaim mereka tersebut. Kedudukan orang-orang yang 
meramal dengan ilmu nujum (perbintangan) sama halnya dengan mereka 
yang meramal dengan membuat garis-garis, dengan hardikan burung, 
dengan rajah (garis pada telapak tangan), dan dengan melihat pundak 
pada tempat-tempat bekas gigitan tikus dan pada kuda, termasuk pula 
proses pengobatan melalui imajinasi, raja jin, dan lain sebagainya yang 
tidak dapat diterima oleh akal maupun dalil. Tidak ada satu pun dari 
perbuatan tersebut yang dapat dibenarkan. Sering kali, mereka salah 
memberikan ramalan, terhadap kasus yang serupa berdasarkan apa yang 
mereka ketahui, padahal perangkat yang mereka pergunakan sama. 
Hal ini menunjukkan kepada kita akan ketidakbenaran ramalan mereka 
tersebut. Sesungguhnya tidak ada kebenaran terhadap sebuah kenyataan, 
kecuali berita tentang para Nabi 25. 


Mengenai dalil-dalil yang membatalkan ilmu nujum tersebut, 
Ibnu Gayyim al-Jauziyyah membahasnya secara panjang lebar dalam 
kitabnya, Miftahu Daris Sa'adah. Kitab itu baik sekali dan amat berguna. 
Semoga Allah memberi manfaat untuk setiap negara dan para hamba 
Allah. Bacalah buku itu, karena uraian di dalamnya sangat luas. 


TER ai yaa - 
FE Su 


Ba 
hi Gekaa 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Kaka dinda CE gas Mn 
355 6 us Lis na SS OLS y£ 
Us S5 JS De S3 sista ui Ia - 
#3 Hal dinas Ia SI D3) Jana 
(ale sn) (GS BL 2 0S adl, 3 
AN Ian Ea 
jati 3 IS HI SI) J5 Asia 


Wan LSG Ye GE 6 15 85 


pan 


T- Gia sela GB 3 8 2 3 2 Sen alan 
XAS La Lana 9 Tas &) sa Hem ama PA 
1668. Dari Aisyah t£x5 , dia berkata: “Beberapa orang pernah bertanya 


kepada Rasulullah #£ Kageaa dukun. Beliau menjawab: “Mereka tidak 
ada apa-apanya!” Sahabat berkata: “Wahai, Rasulullah! Terkadang mereka 
mengatakan kepada kami tentang sesuatu, dan hal itu ternyata benar? 
Rasulullah &£ bersabda: “Kalimat itu adalah bagian berita yang benar 
yang dicuri jin, kemudian dia meletakkannya ke telinga walinya (dukun) 
lalu mereka mencampurkan seratus kebohongan pada kalimat itu.” 


(Muttafag 'alaih) 


Bab 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang ... 





Dalam salah satu riwayat al-Bukhari, dari Aisyah && : Bahwasanya 
dia mendengar Rasulullah #&£ bersabda: “Sesungguhnya para Malaikat 
turun di awan, lalu menyebutkan urusan yang telah digariskan di langit. 
Kemudian syaitan mencuri-curi pendengaran. Ia mendengarkannya, 
kemudian memberitahukannya kepada para dukun, sedang syaitan 
mencampuri berita tersebut dengan seratus kedustaan yang mereka buat 
sendiri. 


Lafazh (8:25 (fayagurruha), dengan huruf ya yang berharakat fat-hah, 
huruf gaf berharakat dhammah, dan huruf ra?, artinya melemparkannya. 


dits 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/216, 595—Fathul Bari) 
dan Muslim (2228). 





» SL5J : Menyambar. 
e  ZJ5 : Dukun yang dimanfaatkan oleh jin. 





1. Haram mendatangi dukun. 


2. Peringatan keras agar tidak membenarkan dukun, baik mengucap 
atau memberitahukannya kepada orang lain, walaupun sebagian 
berita yang diramalnya ada yang kebetulan benar. 


3. Ucapan dukun yang benar adalah hasil dari jin yang mencuri dengar. 
4. Jin menjadikan teman setia dari kalangan manusia. 


5. Pada masa Jahiliyyah, jin duduk di tempat-tempat di bawah langit 
dunia mencuri dengar ke alam arwah. Setelah Rasulullah #&£ diutus 
menjadi Nabi, mereka pun dilarang melakukannya, bahkan mereka 
dilempari dengan bintang-bintang. Oleh karena itulah mereka suka 
mencuri dengar. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























AI Gi as 3g 
SA ana Ga ya G2 ga at 


Gentan ka 4 A3 csi YK 3s Bs 
(okawa ol3)) (Vas 


1669. Dari Shafiyyah binti Ubaid, dari sebagian istri Nabi &£, dari Nabi &£, 

beliau bersabda: “Barang siapa yang mengunjungi peramal untuk 

menanyakan sesuatu kepadanya lalu membenarkannya, maka shalatnya 
tidak diterima selama empat puluh hari.” (HR. Muslim) 





» Sl: Orang yang mengaku mengetahui tempat sesuatu yang 
dicuri atau hilang atau yang semacamnya dengan memakai 
bebetapa sebab tanda-tanda yang dia buat-buat sendiri. 





1. Haram mengunjungi dukun dan para normal. 


2. Mendatangi dukun serta para normal, merupakan dosa besar yang 
membinasakan seseorang, walau dia tidak membenarkan mereka. 
Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal berikut: 

a) Membenarkan mereka adalah perbuatan kufur, seperti yang 


diterangkan dalam hadits shahih dari Rasulullah &£. 


b) Mendatangi mereka akan menggugurkan amal dan menghapus 
pahala. 


Bab 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang ... 





3. Barang siapa yang mendatangi para normal maka Allah tidak 
akan menerima shalatnya selama empat puluh hari, yaitu pahala 
shalatnya akan terhapus, keberkahannya pun hilang, seolah-olah 
dia tidak mengerjakan shalat. Meskipun demikian, kewajiban 
shalat telah mereka laksanakan karena tak seorang pun ulama yang 
mewajibkannya untuk menggadha' shalat. 





K0 


Sl 3 Cena JG Kelik 5 SEN pia GE AW: 
Kota ja GI aa SI) IA Jendanfe 
(oo skala D915 gal ala) 

Sar ol 3 ABI j5 Sl adi aa ol 05 
JIE SG ol Res JI OB tg US 
Ta (Sui) 5 Ist JU #ELES JI Aa 


1670. Dari Oabishah bin al-Mukharig &5 , dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah #&£ bersabda: “Ramalan Hasib dengan garis di atas tanah, 
ramalan nasib sial karena sesuatu (nama-nama, bilangan, angka, dan lain- 
lain), dan ramalan nasib dengan menerbangkan burung adalah termasuk 
sesembahan selain Allah.” (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.) 


Abu Dawud berkata: “Menerbangkan burung, yaitu apakah burung itu 
setelah dihardik terbang ke arah kanan atau ke arah kiri. Jika burung 
itu terbang ke arah kanan, maka dianggapnya bernasib untung, sedangkan 
kalau terbang ke arah kiri, maka dianggapnya bernasib malang. 


Abu Dawud juga berkata: “Al-Tyafah juga berarti al-khathth (ramalan 
dengan garis).” 


- 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Al-Jauhari dalam ash-Shihah berkata: “Al-jibtu adalah kata yang 
ditujukan bagi patung-patung, dukun, tukang sihir dan sebagainya.” 





Dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (3907) dan Ahmad 
(UI/477). Sanad hadits ini dha'if sebab di dalamnya terdapat Hayyan bin 
al-Ala, seorang yang majhul. 





0 #5) : Pesimis (karena ramalan nasib sial). 





1. Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. Hadits 
yang shahih telah cukup menjelaskannya. Wallahu a'lam. 





Arnee Al 35 San 2 Ka tara tai aa -YIVI 
(are sbb sal gp ol3)) 


1671. Dari Ibnu Abbas-#s, dia berkata bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Barang siapa yang memanfaatkan salah satu ilmu nujum (astrologi) maka 
dia telah memanfaatkan salah satu cabang sihir. Semakin bertambah 
ilmu nujum yang dia manfaatkan, semakin banyak pula cabang sihir 
yang dia manfaatkan.” (HR. Abu Dawud, dengan sanad shahih.) 


Bab 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang ... 











Hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (3905), dan 
Ibnu Majah (3726), serta Ahmad (1/227, 311) dengan sanad yang jayyid. 
Perawinya tsigah, kecuali Abdullah bin al-Akhnas, dia shadug. 





2 


#51: Memanfaatkan. 


» Xak: Sepotong, sebagian. 





1. Haramnya berbuat sihir. Sebagaimana telah disinggung, bahwasanya 
sihir merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang membinasakan 
dan mencelakakan. 


2. Larangan memanfaatkan ilmu nujum, dalam segala macam dan 
bentuknya karena ia adalah sebagian dari sihir. 


3. Larangan membenarkan para peramal dengan ilmu nujum karena 
sebenarnya mereka adalah ahli sihir yang banyak melakukan makar 
(tipu daya). 

4. Ilmu nujum tidak sama dengan ilmu falak. Ilmu falak telah dijelaskan 
faedah dan kegunaannya pada penjelasan Ibnu Abdil Bar 4s pada 
awal bab ini. 


SBU LAS 
“aga SN 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





SI In GE JG rate set aaga Lea GEA 

S5 @ILNY JUS Al AL 155 dilalso a£ Ebus HI 
je, Eng KE (R36 SO) "JIE III 536 Ie L 
et JB Oa 


Yi 


us 5 | Ga & 5 68)) J6 OB Je Uas Tik 
(daan) ND ES 3 3 


1672. Dari Mw'awiyah bin al-Hakam &4 , dia bertutur: “Aku pernah 
berkata: “Wahai Rasulullah! Ae ai aku baru saja meninggalkan 
masa Jahiliyyah. Allah ta'ala telah mendatangkan Islam, namun ada 
beberapa orang di antara kami yang masih mendatangi para dukun. 
Beliau bersabda: “Kamu jangan sampai mendatangi mereka!” Aku berkata 
lagi: (Di antara kami ada juga orang-orang yang suka meramal kesialan. 
Beliau bersabda: “Yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka 
dapatkan dalam dada mereka, maka janganlah perasaan itu menghalangi 
mereka.” Aku pun berkata: “Di antara kami ada orang-orang yang suka 
meramal dengan garis-garis?” Beliau bersabda: “Di antara Nabi ada yang 
melakukannya. Barang siapa yang bertepatan dengan garisnya, maka 


itulah dia?” (HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada bahasan 
hadits nomor (701), dalam Bab (91): “Memberi Nasihat dan Anjuran 
agar Tidak Berlebihan dalam Hal itu”. 





Bab 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang ... 








aa) 


seiko Al Iyan Ol 21 Lets GB Sala P3 Yr 
(axke gate) ea GA as PER 


1673. Dari Abu Mas'ud al-Badri &s5 bahwa Rasulullah &£ melarang (harta) 
hasil Dela anjing, upah Tan aa dan upah peramal. (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini da oleh al-Bukhari (IV/426—Fathul Bari) dan 
Muslim (1567). 





. ASI 33 15 : Menjualnya dan mengambil harganya. 

. AA: : Pelacur. 

. AH #2 : Sesuatu yang diberikan kepada pelacur di atas upah 
perbuatan zina. Disebut mahar karena upah di atas berupa sesuatu 
yang diambilnya sebagai pengganti hubungan intim dengan dirinya. 
Oleh sebab itu, benda tersebut seperti mahar. 


. Ka Ok : Pemberian kepada dukun sebagai imbalan terhadap 
perbuatannya, yakni memberi kabar gembira kepada orang yang 
San ba 





1. Haram menjual anjing serta mengambil harganya. Diriwayatkan 
dalam hadits yang shahih, bahwa apabila ada orang yang datang 
kepada Anda meminta uang harga anjing itu, maka hendaklah Anda 
penuhi kedua tangannya dengan tanah. 

2. Harga anjing, upah pelacur atas perbuatan lacurnya, dan juga upah 
peramal atas ramalannya adalah hasil mata pencaharian yang kotor. 

3. Keabsahan akad di mata syara” berdasarkan hakikat akad tersebut 
bukan berdasarkan bentuk-bentuk luarnya. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





bad jus 


Larangan Meramal Nasib Sial 





At-tathayyur bermakna merasa pesimis karena sesuatu. Perbuatan ini 
berawal dari meramal nasib sial melalui burung, kijang, atau lainnya. Pada 
masa Jahiliyyah, perbuatan ini menghalangi mereka dalam beraktivitas. 
Karena itu, syariat menghapuskan, mengharamkan, dan melarangnya. 


Dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang telah diuraikanpada bab 
sebelumnya. 





AS Iya, JG :JB era mol YE3 “VW 


JG SJ A3 1G UJI Sa Tab Yo EM) 
(ass gann) (R5 LS) 


1674. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #&$ bersabda: “Tidak 
ada penularan penyakit, tidak ada pula pengaruh ramalan nasib sial. 
Namun, yang membuatku kagum adalah al-fa'l. Sahabat bertanya: 
“Apakah al-fa'l (optimisme) itu? Beliau bersabda: “Ucapan yang bagus.” 
(Muttafag 'alaih) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/214 —Fathul Bari) dan 
Muslim (2224). 


Bab 304 : Larangan Meramai Nasib Sial 





S53£ Y : Tidak ada penularan (penyakit) dengan sendirinya 
(tanpa sebab) sebagaimana dugaan kaum Jahiliyyah dahulu serta 
keraguan para dokter pada masa sekarang. 


JW : Mendengar ucapan baik dan berbahagia karenanya. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Pada dasarnya tidak ada penularan penyakit, sebagaimana dugaan 
umat pada masa Jahiliyyah dahulu bahwa suatu penyakit itu akan 
menular dengan sendirinya. Hal ini karena Rasulullah #&£ melarang 
orang yang sakit berbaur dengan yang sehat, sebagaimana dalam 
sabda beliau “Janganlah sekali-kali yang sakit mendekat kepada yang 
sehat.” Demikian juga sabda beliau: “Larilah kamu dari penderita 
penyakit kusta seperti kamu lari dari singa.” Hadits ini menunjukkan 
adanya penularan penyakit dari yang sakit kepada yang sehat, tetapi 
semua itu karena takdir Allah. 


Larangan meramal nasib sial dan bersikap pesimis. 


Dianjurkan bersikap optimis melalui ucapan yang baik yang apabila 
didengar seseorang dapat membuatnya bahagia karenanya, seperti 
orang sakit yang mendengar seruan: “Wahai yang selamat! Wahai 
yang sembuh!” Maka dengan demikian di dalam hatinya akan tersirat 
kata-kata yang baik yang memberikan harapan kesembuhan dengan 
seizin Allah. 


Dianjurkan membahagiakan hati orang-orang Islam atas dasar 
itu, maka disunnahkanlah berbicara dengan perkataan yang dapat 
membangkitkan kebahagiaan dan harapan dalam diri mereka, serta 
makruh (sesuatu yang dibenci) melakukan hal sebaliknya. 


SLR Aug 
TAU SEM 













Ipnasits No. 16751 
Jenita Iis JG JG Wagbs AE jl ye Yo 
TIGA Sesi BA SK Ih SY ge ) 
(uda gina) (eh, 


1675. Dari Ibnu Umar-&s, dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada pengaruh ramalan nasib 
sial. Jika memang ada nasib sial yang dikhawatirkan terjadi pada sesuatu, 
maka yang ada adalah pada rumah, wanita, dan kuda.” (Muttafag 'alaih) 


ladits 
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/212—Fathul Bari) dan 
Muslim (2225). 


Hadits 
. ALAN : Nasib sial yang ditakutkan terjadi. 
Hadits 


Para perawi beragam dalam meriwayatkan lafazh hadits ini. Di antara 
mereka ada yang meriwayatkannya: “Ramalan nasib sial itu pada 
rumah, kuda, dan wanita.” Di antara mereka ada yang menambahkan 
pada awalnya, yakni kalimat yang menunjukkan ihwal tidak adanya 
pengaruh ramalan sial itu, sebagaimana hadits pada awal bab ini. 
Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad berbunyi: 
“Jika ada yang benar pada ramalan nasib sial, maka hal itu adalah 
pada wanita, kuda, dan rumah.” 

Yang benar adalah riwayat dengan tambahan pada awal haditsnya. 
Hal ini karena beberapa alasan, yaitu: 

a) “Tambahan itu ialah riwayat mayoritas sehingga riwayat itulah 
yang kuat karena mereka memiliki tambahan ilmu. 

b) Dalam riwayat Ahmad di atas terdapat sebuah penjelasan dari 
Aisyah mengenai sebab keluarnya hadits ini, yaitu: 


Bab 304 : Larangan Meramal Nasib Sial 





Dua orang laki-laki pernah mendatangi Aisyah. Mereka lantas 
memberitahukan kepadanya bahwa Abu Hurairah menuturkan 
hadits dari Nabi &£, bahwasanya beliau bersabda: “(... Selanjutnya 
dia menyebutkan hadits ini).” Mendengar hadits tersebut, Aisyah 
sangat marah dan berkata: “Demi Dzat Yang telah menurunkan 
al-Furgan kepada Muhammad, sungguh Rasulullah #&£ tidak pernah 
mengatakannya. Beliau hanya bersabda: “Orang-orang Jahiliyyah 
biasa meramal nasib sial dari hal-hal tersebut.” 

Dalam salah satu riwayat Ahmad dan al-Hakim dinyatakan: 
“Akan tetapi, Nabi Allah biasa bersabda: “Orang-orang Jahiliyyah 
berkata: “Ramalan nasib sial itu terdapat pada wanita, rumah, dan 
binatang.” Selanjutnya Aisyah membaca: 


£ Lol AK AGE AO naa Aa 
SJ LI KA BG DI Ke 0 BAU 
Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu 
sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh)....” 
(OS. Al-Hadid (57): 22) 

Sebab munculnya hadits ini menguatkan riwayat yang menafikan 
ramalan nasib sial karena tiga hal di atas. Sebab hadits itu menjelaskan 
bahwa yang berkata demikian adalah orang-orang Jahiliyyah. 
c) Yang menguatkan riwayat yang menafikan ini adalah larangan 
Rasulullah #&£ untuk meyakini ramalan nasib sial, dalam bentuk 
larangan secara umum, dan pujian beliau terhadap orang-orang yang 
meninggalkan hal itu secara keseluruhan. Hal ini tertuang di dalam 


sabda Nabi &E: 
LoL Nan - - ox 28 or KEL A3 0. 

Opi — Y Gill 33 Pa yo Lal Oa LSI S3) 
Kor 0 Ba “TE AIA Gee 1 1 obogo- mm 
(03 A3 OopER Yg OPS V7 
“Tujuh puluh ribu orang akan masuk Surga tanpa hisab, yaitu 
mereka yang tidak mengobati dirinya dengan besi panas (kayy), 
mereka yang tidak berjampi-jampi, mereka yang tidak meyakini 


ramalan nasib sial karena sesuatu, dan mereka hanya bertawakkal 


kepada Allah.” 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


d) Terdapat riwayat shahih yang menafikan nasib sial pada tiga 
hal ini, bahkan sebaliknya menetapkan adanya keberkahan yang 
ada padanya, yaitu wanita, kuda, dan rumah, sebagaimana dalam 
hadits riwayat Hakim bin Mw'awiyah dari pamannya, Mikhmar bin 
Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan 
sanad shahih. Hadits itu adalah salah satu dari riwayat penduduk 
Syam, dari Isma'il bin Ayyasy, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah &£ bersabda: 


(WA 5 AI 3 BE PN 55 65 633 Y)) 
“Tidak ada kesialan, bahkan terkadang keberkahan itu ada pada tiga 


macam, yaitu: pada wanita, kuda, dan rumah.” 


e) Berdasar hadits ini, jelaslah bahwa riwayat yang menegaskan: 
“Nasib sial yang ditakutkan dapat terjadi pada tiga hal ...” atau 
“Ramalan bernasib sial pada tiga hal ...” (Kedua hadits ini maksudnya 
sama, sebagaimana dikatakan para ulama) adalah riwayat syadz 
(lemah) yang marjuh (tidak kuat). Wallahu a'lam. 


Dengan demikian, maksud hadits tersebut adalah Rasulullah &£ 
menafikan sekaligus melarang perbuatan meramal nasib sial, lalu beliau 
berkata bahwa seandainya kesialan tersebut memang benar adanya, 
maka ia terjadi pada kuda, wanita, dan rumah. Meskipun demikian, 
beliau tidak mengatakan bahwa hal itu terjadi pada ketiganya, melainkan 
beliau berkata apabila memang benar bisa terjadi, maka ia akan menimpa 
ketiga hal tersebut. Maka dari itu, apabila tidak terjadi pada ketiganya, 
maka keyakinan tersebut tidak berarti apa-apa (tidak ada gunanya). 





Mag RA Oa 


YAA SN OK Ansar Aa) 3 BER 305 YES NA 
(Gerso Sana lal) 


1676. Dari Buraidah &s , bahwasanya Nabi &£ tidak meramal nasib sial 
— (karena sesuatu). En Abu Dawud dengan sanad shahih.) 


Bab 304 : Larangan Meramal Nasib Sial 








Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3920) dan Ahmad (V/347) 
sanad hadits ini shahih, sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi. 


Hadits ini mempunyai hadits syahid (penguat) dari riwayat Ahmad, 
melalui hadits Ibnu Abbas-ss. 








1. Wajib mengikuti Rasulullah &£, dan wajib membenci keyakinan 
akan adanya nasib sial karena sesuatu. 





Ke RR OS JB reis Pia BN 
ea &. ET Ja Aa utat Tah R53 ee An Sporg Ae 
SS, Be AN) haji a santo sep 1546 


(are abah aa 5 213, Sau Cam) 


1677. Dari Urwah bin Amir &5 , dia bercerita: “Keyakinan terhadap 
nasib sial karena sesuatu mara Hasta di hadapan Rasulullah &£, 
lantas beliau bersabda: “Yang paling baik adalah al-fa'l (optimisme). 
Keyakinan nasib sial karena sesuatu tidak dapat menghalangi seorang 
Muslim dari hajatnya. Apabila seseorang di antara kamu melihat sesuatu 
yang dibencinya (dari hasil ramalan nasib sial tersebut), maka hendaklah dia 
mengucapkan: “Ya, Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan 
selain Engkau dan tidak ada yang bisa menolak keburukan selain Engkau. 
Tiada daya (untuk menghindar dari kejelekan) dan tidak ada kekuatan 
(untuk melakukan kebaikan apapun), kecuali dengan kekuatan-Mu.” 
(Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3919) dengan sanad dha'if. 


Pada sanad itu, terdapat dua “ilat (cacat): 


1. 





Urwah bin Amir diperselisihkan statusnya sebagai Sahabat 
Rasulullah &£. 

Habib bin Abi Tsabit melakukan tadlis (menyembunyikan aib dalam 
sanad sehingga lahirnya tampaknya bagus), dia pun meriwayatkannya 
dengan 'an'anah, dan riwayatnya dari Urwah mungathi” (terputus). 





Hadits ini tidak dapat dijadikan acuan lantaran kedha'ifannya. 
Hadits-hadits yang terdapat dalam ash-Shahih sudah mencukupi 
daripada hadits yang dha'if ini. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. a 


Bab 304 : Larangan Meramal Nasib Sial 


Larangan Menggambar Hewan Di 
Permadani, Batu, Pakaian, Uang Dirham, 
Bantal, Uang Dinar, Sandaran Kursi, Dan 
Sebagainya Serta Larangan Menggambar 

Di Dinding, Gorden, Serban, Pakaian, 
Dan Sebagainya: Dan Perintah Untuk 
Menghilangkan Gambar-Gambar 








an - 
-. (3 


Kenleita Ab Ji: Pee Bas SAS up ye NYA 
JI RAN F3 ORA AN sah ih Gaal 3) 


(aske asa) (SAS La N2 


1678. Dari Ibnu Umares#s, bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan 
diadzab pada hari Kiamat kelak: “Hidupkanlah apa yang telah kamu 
ciptakan!” (Muttafag 'alaih) 


-$ 


—m 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/382-383—Fathul Bari) 
dan Muslim (2108). 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























1. Haram menggambar dengan segala bentuknya, baik dengan tangan 
maupun dengan fotografi. Karena, teks hadits ini bersifat mutlak, 


maka, ia tidak dapat di-takhshish (dibatasi), kecuali dengan dalil serupa. 


2. Yang diharamkan adalah menggambar makhluk yang bernyawa, 
sebagaimana akan diterangkan dalam perkataan Ibnu Abbas-#s 
pada hadits nomor (1680). 


3. Illat (alasan) haramnya menggambar adalah menandingi ciptaan 
Allah, bukan seperti anggapan orang-orang yang membolehkannya. 
Mereka bependapat bahwa diharamkannya perbuatan itu karena 
dekatnya masa orang-orang Islam dahulu dengan masa Jahiliyyah. 
Dengan alasan itulah, perbuatan tersebut diharamkan. 


4. Allah 8s akan mengadzab orang-orang yang menggambar, lalu 
mereka diperintah (dengan suatu perintah yang tidak mungkin dia 
mampu menjalankannya) untuk menanamkan roh untuk gambar- 
gambar yang mereka buat itu. Bagaimana mungkin mereka dapat 
melakukannya? Oleh sebab itulah, Allah #5 mempermalukan dan 
menampakkan kelemahan mereka. 





Kn Ba uh G KIE Gal KS je, -iwa 
A55 Sajan Sh 

CIAE sake LET MAS) "J3 A33 nan enek 

AGE IE (dl giso pl Ga aka Tn 


Lag Ala Wa 


Dina 


(ade Gas) 009 3 


AA 
se 
Ai 


Bab 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian .... 





1679. Dari Aisyah #5 , dia bertutur: “Rasulullah &£ tiba dari suatu 
perjalanan, sementara aku telah menutupi ruanganku dengan gorden 
bergambar. Ketika Rasulullah #&£ melihatnya, tampaklah olehku wajah 
beliau yang berubah (karena marah). Beliau bersabda: “Hai, Aisyah! 
Orang yang paling berat mendapatkan adzab kelak pada hari Kiamat 
adalah orang-orang yang menyaingi (meniru-niru) ciptaan Allah 68 . 
Aisyah berkata: “Maka dari itu, kami memotong gorden tersebut, lalu 
menjadikannya satu atau dua bantal.” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh Asal (al-giram) artinya talah gorden. Adapun lafazh #45J 
(as-Sahwah) maknanya suatu ruangan di bagian depan rumah. Dikatakan 
pula: Lubang ventilasi pada tembok. 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (650), dalam Bab (77): “Marah jika Kehormatan Syariat 
Dinodai dan Membela Agama Allah”. 





La 


Al J3 Cak IE TE SE Tg YA: 


20 JA js Ula sa 5 Ienadetitke 


& 
an 


YES 38 en 
(Aale gita) Lan F PN an Ap TA 


1680. Dari Ibnu Abbascss, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Setiap orang yang menggambar akan masuk ke dalam Neraka. 
Diciptakan untuknya nyawa bagi setiap gambar yang dibuatnya, lalu 
Allah mengadzabnya di Neraka Jahannam.' Ibnu Abbas berkata: Jika 
engkau memang harus melakukannya, maka buatlah pohon dan benda 
yang tidak bernyawa.” (Muttafag “alaih) 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 



































Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/416—Fathul Bari) dan 
Muslim (2110). 





1. Keterangan pedihnya adzab bagi orang-orang yang menggambar 
pada hari pembalasan kelak. Mereka pula dituntut untuk meniupkan 
nyawa ke dalam gambar mereka, sedangkan mereka tidak mampu 
melakukannya. 


2. Boleh menggambar pohon dan benda lainnya yang tidak bernyawa. 





ag 0 


Kenek AN Iyan Caan JE Tai TN 


6 
LN IN SES y bab 0D dat 
(arsa (B3 ah AI ss 
1681. Dari Ibnu Abbasws#s, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Barang siapa yang menggambar sesuatu di dunia maka dia 


pasti akan dituntut untuk meniupkan roh ke dalamnya pada hari 
Kiamat, sedangkan dia tidak dapat meniupkannya.” (Muttafag 'alaih) 


























Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/393—Fathul Bari) dan 
Muslim (2110) (100). 





: Diperintah sebagai bentuk cemoohan dan juga untuk 
menunjukkan kelemahannya. 


SA (ra cad : Tidak mampu meniupkannya. 


Bab 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian .... 
































1. Ancaman Allah 8 bahwa Dia akan mempermalukan orang-orang 
yang menggambar, menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan 
mereka, serta mengadzab mereka karena perbuatan tangan mereka 
tersebut. 





& 


2 MASA AN In Lana Pen ana aa aa a 
Kena ko AI an Sain SEKALI Daan pp EGA 


Lada AI MAN POS KAT 5 na s Pn Ed 
(ee ga) 


1682. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #&£ 
bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling berat adzabnya pada hari 
Kiamat kelak adalah orang-orang yang menggambar.” (Muttafag “alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/393—Fathul Bari) dan 
Muslim (2109). 





1. Pernyataan beratnya hukuman orang yang menggambar, bahkan dia 
akan menjadi orang yang paling berat adzabnya pada hari Kiamat 


kelak. 


ANA 
5 


uk 
KASN 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Tan JUS JO) dis naek 


AG 3 TE 2 A5 aa ISA 2 5 5 55 ks 34 e T ls 35 


1683. Dari Abu Hurairah &s , dia bertutur: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah & bersabda: Allah ta'ala berfirman: “Siapakah yang lebih 
zhalim daripada orang yang membuat bentuk ciptaan seperti makhluk 
ciptaan-Ku? Maka ciptakanlah seekor semut kecil, atau ciptakanlah 
sebuah biji, atau ciptakanlah sebiji gandum!” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ir ini io sa oleh al-Bukhari (X/385—Fathul Bari) dan 
Muslim (2111). 


















































3 : 2 #53 .(M enciptakan seperti ciptaan-Ku): Yaitu penyerupaan 


dalam hal membuat gambar, bukan dari segala seginya. 





1. Haram meniru ciptaan Allah. Meniru dilakukan dengan membuat 
gambar yang mirip, baik sengaja atau tidak sengaja. Hadits ini 
menerangkan bahwa perbuatan orang yang menggambar sangat 
buruk lantaran dia telah berbuat lancang dengan meniru ciptaan 
Allah 8& , padahal manusia tidak akan mampu menciptakannya. 


Bab 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian .... 





2. Haram menggambar, baik gambar itu memiliki bayangan maupun 
tidak. Sebab, Abu Hurairah pernah memasuki suatu rumah di kota 
Madinah, kemudian dia melihat seorang tukang gambar yang sedang 
menggambar di atasnya, lalu Abu Hurairah menyebutkan hadits ini. 
Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah memahami 
bahwa menggambar yang diharamkan-Nya meliputi gambar yang 
mempunyai bayangan maupun yang tidak menimbulkan bayangan. 
Hal ini jelas menurut keumuman lafazh hadits. Oleh sebab itulah, 
larangan haruslah meliputi semua macam gambar makhluk yang 
mempunyai roh. 


3. Pemberitahuan dari Rasulullah bahwa manusia tidak akan mampu 
membuat ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah, bagaimanapun 
sedikit dan kecilnya ciptaan tersebut. Hal ini juga mengungkap 
suatu mukjizat Rasulullah #&£ yang mengukuhkan kenabian beliau, 
yakni berita yang beliau sampaikan tetap benar, bahkan akan kekal 
sebagaimana adanya. 





£ 


D3. 


Ji banda Ai J5 Ol seba Esa Pe GEN 
(ale gan) (G6 seks 23 III J3 V)) 


1684. Dari Abu Thalhah &s , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Malaikat tidak akan ai suatu rumah yang di dalamnya terdapat 
anjing dan gambar (makhluk yang bernyawa).” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/380—Fathul Bari) dan 
Muslim (2106). 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























1. Haram memelihara anjing kecuali anjing pemburu atau anjing 
penjaga ternak dan tanaman, sebagaimana akan dijelaskan pada bab 
berikutnya, insya Allah, pada nomor (1689). 


2. Haram menggantungkan gambar pada dinding. Ini adalah ujian 
yang banyak menimpa orang-orang pada zaman sekarang. 


3. Rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar tidak akan 
dimasuki Malaikat rahmat. Akibatnya, mereka pun tidak mendapat 
permohonan ampun dan doa untuk mendapatkan rahmat. 


4. Malaikat yang tidak mau memasuki rumah yang demikian itu adalah 
Malaikat rahmat. Adapun Malaikat hafazhah (pencatat amal), mereka 
tidak akan berpisah dari para hamba Allah. Demikian pula Malaikat 
adzab, jika telah tiba waktunya mereka tidak akan terhalang, begitu 
juga Malaikat maut apabila ajal seseorang telah tiba. Wallahu a'lam. 





ts No. 168 


@ Lt a5R6 & To Ba aa Na oke 523 ke) #3 
Kn AI Jgn KE "IE ERA AS pl 69 NO 
ke) 


- 


AI Ipa BEA le S3 da Il Jaye 
SES UK Uu ka Ai AAA 
1 CA) day Pe: CP Aga an ko 


3 


(rell el) 37300 V3 LS K3 Es Jas Y UI 


1685. Dari Ibnu Umar-#s, dia berkata: “Jibril pernah berjanji kepada 
Rasulullah $$ akan mendatangi beliau, namun, dia terlambat datang 
sehingga membuat Rasulullah &£ gundah. Beliau pun keluar menemui 
Jibril lalu mempertanyakan perihal keterlambatannya. Jibril berkata: 
Sesungguhnya kami tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya 
terdapat anjing dan gambar.” (HR. Al-Bukhari) 


Lafazh X1, (rdtsa) dengan huruf rsa, artinya terlambat. 


Bab 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian .... 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/391—Fathul Bari). 





HA la ae CE gadis K3E 33 - NW 


Ae Aa Ga KE 3 BEN Jaja Ass Jie 


Pd nttalnd 


Gain AOA Haa Os Bond 
AAN An AP) 
Pa 1 in J5 3) Sa aan 
Na Mma Ae Uh 2 pu ena 


(og Is OI E353 435165) Jeaeta da J5 


- 


A3 ES Te Y GI alus 3 a8 Sal CSI Ki Sh - J3 


Pat ala 


Ne 


(dana ala) Ba Ih 


1686. Dari Aisyah ss , dia mengisahkan: “Jibril ##&zpernah berjanji 
untuk berkunjung kepada Rasulullah #&£ pada suatu waktu. Setelah 
waktu yang dijanjikan itu tiba, ternyata Jibril belum datang juga.” 
Aisyah melanjutkan: “Waktu itu beliau memegang tongkat. Beliau 
pun melemparkan tongkat itu dari tangannya seraya mengucapkan: 
“Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyalahi janji.” Kemudian beliau 
menoleh, ternyata, ada anak anjing di bawah tempat tidurnya. Beliau 
bertanya: “Kapan anjing ini masuk? Aku menjawab: “Demi Allah, aku 
tidak tahu.” Beliau pun memerintahkan agar anjing itu dikeluarkan. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















Setelah itu, Jibril 3x5: datang. Rasulullah #&£ bertanya: “Engkau telah 
berjanji kepadaku. Aku duduk menunggumu sedang engkau tidak 
datang juga.” Jibril menjawab: “Anjing yang berada di rumahmu itulah 
yang mencegahku. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki suatu 
rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.” (HR. Muslim) 





1. Memajang gambar dan memelihara anjing termasuk perbuatan keji 
yang membuat Malaikat menjauh. Bahkan keberadaan keduanya 
menyebabkan terhalangnya rahmat. 


2. Yang mengherankan, bencana gambar dan memelihara anjing telah 
menjadi budaya di negara-negara kafir pada zaman sekarang. Kita 
memohon keselamatan kepada Allah dari segala sesuatu yang bisa 
membuat-Nya murka dan yang dapat mendatangkan murka-Nya. 


Le) 


Wajib menepati janji. 


Pi 


Malaikat tidak akan pernah menyalahi perintah Allah. 





DA JJ IE A3 y IE El al 583 - NY 


, 3 Tea c-- 33 -| 5 z 
Maan UK OKI Tunas Ji 
Hen GG (5 3 dgnat Na FYI (gate 


3-0 


(ema ola). “Ana gai 


Bab 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian .... 





1687. Dari Abul Hayyaj Hayyan bin Hushain, dia berkata: “Ali bin 
Abi Thalib & pernah berkata kepadaku: “Maukah engkau kuutus 
sebagaimana Rasulullah #£ mengutusku? (Yaitu): Janganlah membiarkan 
ada sebuah gambar melainkan kamu menghapusnya, dan janganlah 
membiarkan sebuah kuburan tinggi melainkan kamu meratakannya.” 


(HR. Muslim) 











ea 
5 3 


Ta 1 NN 
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (969). 
































@ GL : Engkau lenyapkan dan engkau ubah tanda-tandanya. 


3 205 
- . 


452 : Engkau ratakan hingga sama dengan tanah. 





1. Kuburan menurut sunnah tidak dibuat terlalu tinggi dari permukaan 
bumi (tanah). Karena itu, mendirikan bangunan dan pengapuran 
(pengecatan) kubur termasuk dalam perbuatan haram. 


2. Wajib menghapus gambar-gambar dan merobeknya. 


3. Pemerintah wajib melaksanakan hal itu sebagai wujud amar ma'ruf 
dan nahi mungkar. 


4. Perhatian para Sahabat untuk menjalankan sunnah Rasulullah #£, 
dan menyampaikannya kepada para Tabi'in dengan penuh amanah 
dan kejujuran. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Bab 306 












Larangan Memelihara Anjing, Kecuali Untuk 
Berburu Dan Menjaga Ternak Atau Tanaman 








OR 


bi Pn RO denga Da 2 

AN Iga, Cena IS KRU AS pl ye - NYA 

DL nh Pt aa ta 7 1? en “ A03 6 rage 
SP KU 3 an LS NIS GB ya) daa In lerilke 
/ Pa An Pa Oo 3 2 £ 2 3 Ak 
(abs sin) (OBB pp Pol Ie Yaa 
(S3) a33 
1688. Dari Ibnu Umarc#s, dia menuturkan: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #8£ bersabda: “Barang siapa yang memelihara seekor anjing, 


kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka pahalanya 
berkurang dua girath setiap harinya.” (Muttafag 'alaih) 


Di dalam salah satu riwayat: “Satu girath.” (satu girath sama dengan 
sebesar Gunung Uhud)“ 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/609—Fathul Bari) dan 
Muslim (1574). 


» S1: Memelihara untuk diperdagangkan. 


0 XI : Harta berupa unta, kambing, dan sapi. 


Bab 306 : Larangan Memelihara Anjing, Kecuali untuk Berburu... 






sala Grha 9S" YYAA 
-£ Hanan So at Lipa: 53) 


0. 


(ale gim) (G563 ifa 
Yo ck Ita 2 s3 S1 3) te 5 33 


z 


(3S eta» 2 Ia ai SE OP YG AAL 


1689. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Barang siapa yang Ta Aa anjing maka pahala amalnya 
berkurang satu girath setiap harinya, kecuali anjing penjaga pertanian 
atau penjaga ternak.” (Murtafag “alaih) 


Dalam suatu riwayat Muslim: “Barang siapa yang memelihara 
seekor anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, dan 
bukan untuk menjaga tanah pertanian, maka pahalanya berkurang dua 
girath setiap harinya.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/5—Fathul Bari) dan 
Muslim (1575) (59). 





1. Haram memelihara anjing tanpa adanya keperluan. Pahala orang 
yang memeliharanya akan dikurangi karenanya. 


2. Boleh memelihara anjing pemburu, penjaga pertanian, atau penjaga 
ternak. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Makruh Mengalungkan Lonceng 
Pada Unta Atau Binatang Lainnya, 
Serta Makruh Membawa Anjing Dan 
Lonceng Dalam Perjalanan 








Jeena 





1690. Dari Abu Hurairah &#5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang di dalamnya terdapat 
anjing atau lonceng.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2163). 





e CisSY: Tidak menemaninya. 


e 255 : Suatu rombongan yang diiringi di dalam perjalanan. 





Bab 307 : Makruh Mengalungkan Lonceng Pada Unta ... 





MAS) JB Arm eile SAN 
(da be Je PS ah bond) (OLLAN al 


CAN Pe - NYAN 


1691. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Lonceng 
adalah seruling-seruling syaitan.” (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih, 
berdasarkan persyaratan Muslim.) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2556) dan terdapat pula 
dalam suatu naskah yang dinisbatkan kepada Muslim, yaitu dalam 
riwayat Muslim (2114). 





6 $Lts : Menyanyi dengan seruling dan semacamnya. 





1. Malaikat lari dari rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau 
lonceng. 


2. Lonceng mengandung penyerupaan dengan lonceng Nasrani. 


3. Lonceng adalah alat musik yang disenangi oleh syaitan, sedangkan 
Malaikat lari dari suaranya. 


Haram menggantungkan lonceng, khususnya pada binatang. 


Haram menyanyi karena nyanyian merupakan seruling syaitan. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Makruh Mengendarai Binatang Jalalah, 
Yaitu Unta Jantan Atau Unta Betina Yang 
Memakan Kotoran. Jika Unta Itu Memakan 
Makanan Yang Bersih Sehingga Dagingnya 
Menjadi Baik, Maka Hilanglah Hukum 
Makruhnya 











dits No. 16 


Kam eite II Si JG Gate 5 AS al ge Ar 
Cpu sena oa tu Mati 3 He SJ GI yg 


1692. Dari Ibnu Umarugs, dia mengutarakan: “Rasulullah &£ melarang 
mengendarai unta yang memakan kotoran.” (HR. Abu Dawud dengan 


sanad shahih.) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2558) dengan 
sanad shahih, sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi &&. 














1. Makruh mengendarai binatang yang memakan najis dan kotoran. 
2. Islam adalah agama yang bersih, sehingga ia sangat memperhatikan 
kebersihan sehingga menjauh dari berbagai kotoran dan najis. O 





Bab 308 : Makruh Mengendarai Binatang Jalalah, yaitu... 


Larangan Meludah Di Masjid 
Dan Perintah Menghilangkannya 
Apabila Mendapatkannya Serta Perintah 
Membersihkan Masjid Dari Kotoran-Kotoran 








ag. 
Pr 


-JS Kenalan At Ag Si 


Per Oa 
« 


Kaka Ul GE - NA 
Pee RA Peni e Pe Kana 
(ale ina) (1035 WES ES amil 3 GUSI) 


1693. Dari Anas &5 , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: “Meludah 
di masjid adalah perbuatan dosa, adapun kaffaratnya adalah dengan 
menguburkannya.” (Muttafag 'alaih) 


Maksud “menguburkannya” di sini: apabila lantai masjid berupa 
tanah atau pasir dan semacamnya, maka dengan cara menyembunyikan 
kotoran tadi di bawah tanah tersebut. 


Abul Mahasin ar-Ruyani, salah seorang sahabat kami, berkata dalam 
kitabnya, al-Bahr: “Yang dimaksud dengan menguburkannya adalah 
mengeluarkan ludah itu dari masjid. Apabila masjid itu berlantai ubin 
atau semen, lalu ludah itu digosok dengan sandal atau dengan yang 
lain, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang bodoh, maka cara 
yang demikian tidak disebut dengan mengubur ludah. Bahkan cara itu 
justru menambah dosa dan semakin memperbanyak kotoran di masjid. 
Seharusnya orang yang melakukan cara yang salah itu, mengusap ludah 
dengan pakaiannya, dengan tangannya, atau dengan yang lainnya, atau 
dengan cara mencucinya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 












































RA 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/511—Fathul Bari) dan 
Muslim (552). 





» SLS: Ludah, yaitu air yang keluar dari mulut seseorang. 


» #55 : Menyembunyikan atau menghilangkannya, sebagaimana 
diterangkan oleh Imam an-Nawawi #5. 


e 2£54 : Suatu kesalahan yang menimbulkan dosa. 





1. Wajib membersihkan dan menjaga kebersihan masjid dari segala 
macam kotoran karena ia adalah rumah Allah. 

2. Haram membuang kotoran di masjid, baik ludah, ingus, dan lainnya. 

3. Seorang yang membuang kotoran di masjid wajib menghilangkan 
dan membersihkannya segera, agar dia berlepas dari dosa karena 
mengotori rumah Allah. 





Sebagian ulama membolehkan seseorang meludah di masjid kalau 
dia mau mengubur atau menghilangkannya. Mereka beralasan, bahwa 
hal itu menjadi sebuah dosa apabila pelaku tidak menguburkannya. 
Sedangkan orang yang hendak menguburkannya tidaklah bersalah. 
Sebagian dari mereka yang membolehkan hal ini berdalil dengan sabda 
Rasulullah #£ yang Aa dalam Shahih Men 


| “Aku 2 sajah satu kelolekan dinar dana ingus $ (dahak) di 
masjid yang tidak dikuburkan.” 


Mereka berkata: “Riwayat ini tidak menunjukkan hukum berdosa 
hanya karena membuangnya di masjid, tetapi karena membuangnya 
di mia dan tidak Mneneupurkann ya 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
k 





Bab 309 : Larangan Meludah di Masjid dan Perintah Menghilangkannya .... 





| karena darurat dan saat ada hajat. Ini merupakan suatu udzur, sebab | 
| dia tidak dapat keluar dari masjid ketika dia sedang mengerjakan shalat, 
tetapi tentunya hal itu dilakukan dengan syarat harus menguburkannya, 


| 
| 
3 





Saya (penulis) mengomentari: “Lahiriah hadits bab ini menyanggah 
pendapat mereka, yakni bahwasanya sekadar meludah merupakan 
suatu kesalahan (dosa). Oleh karena itu, penebusnya adalah dengan 
menguburkannya. Adapun alasan mereka dengan hadits Abu Dzar yang 
diriwayatkan oleh Muslim, maka sebenarnya hadits itu dengan tegas 
menunjukkan bahwa membuang dahak di masjid adalah suatu kesalahan 
(dosa), yang akan tetap tercatat sebagai satu dosa dikarenakan dia tidak 


menguburkan atau menghilangkannya. Dengan demikian, (berdahak) 
tetap pada hukum asalnya, yaitu termasuk suatu kesalahan (dosa).” 


Sebagian lagi yang lain berhujjah dengan sabda Rasulullah &: 


o- 


Oo HAN GIA An 2G Uh pia ga Iss) 
(2053 E53 5 Nusa Segan 


“Sesungguhnya apabila seorang Mukmin sedang shalat, maka dia sedang 
bermunajat kepada Rabbnya. Maka itu, janganlah sekali-kali meludah 
ke depannya, jangan pula ke kanannya, tetapi meludahlah ke kiri atau 
ke bawah telapak kakinya.” 


Mereka pun berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa meludah 
di dalam masjid boleh. Sedang hadits-hadits yang menjelaskan bahwa 
melakukan hal itu adalah suatu kesalahan (dosa) terbatas pada orang 
yang tidak menguburkannya atau orang yang tidak punya kemauan 
untuk menguburnya.” 


Saya (penulis) berkata: “Konteks hadits ini umum di satu sisi serta 
khusus di sisi lain. Umum, karena meliputi orang yang mengerjakan 


shalat di dalam masjid maupun di luar masjid. Khusus, karena orang 


yang sedang mengerjakan shalat di dalam masjid boleh saja meludah 


| sebagaimana dalam suatu riwayat: 


menguburkannya. Maksudnya, pelakunya belum menebus dosanya, yaitu | 


en aa ba Nan 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















ain saus se at Kana ya In Jae aa 
(( WAS 4035 


“Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat maka janganlah 
meludah ke depan, karena dia sedang bermunajat dengan Rabbnya 
selama dia di tempat shalatnya. Jangan pula meludah ke kanannya karena 


di kanannya ada Malaikat. Akan tetapi, hendaklah dia meludah ke | 


sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu menguburkannya.” 


Adapun orang yang tidak mempunyai udzur, maka hukum yang 
pantas baginya adalah dilarang melakukannya. Wallahu a'lam. 


Peringatan Lain: 


Sabda Nabi &£: “Di dalam masjid” adalah kata zharf (keterangan 


| tempat) untuk kata kerja. Jadi, pelakunya tidaklah disyaratkan berada 
| di dalam masjid, sehingga seseorang yang berada di luar masjid juga 





. dilarang meludah ke dalam maja aa a Jam. 





deh Ann Hanna 3 je 
bukaan) Aha Ta dna es ata ja 


P3 


1694. Dari Aisyah t£x5 , bahwasanya Rasulullah &£ melihat ingus, ludah, 
atau dahak di tembok (arah) kiblat, lalu beliau menggosoknya. 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/509—Fathul Bari) dan 
Muslim (549). 


Bab 309 : Larangan Meludah di Masjid dan Perintah Menghilangkannya ... 


aa Ls Pa Ne, Ke TO Na - y3 WA J Tani xG IS » 




















e LL: Yang keluar dari hidung (ingus). 

» $Jl: Yang keluar dari mulut (ludah). 

e GE: Yang keluar dari dalam dada (dahak). 
0 S5: Ma dengan gosokan. 





1. Dianjurkan segera menghilangkan kotoran dari masjid dan anjuran 
untuk membersihkan masjid darinya. 

2. Derajat yang paling tinggi adalah mengubah kemungkaran dengan 
(kekuatan) tangan. 

3. Haram membuang ingus, ludah, atau dahak di dalam masjid. 


ah 


Na 
na Ta Ya saat 13 j sat AH ab) 
IS LS SA (OA sets JA Pipa 

(don) Tele Jiya 





1695. Dari Anas & , bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Sesungguhnya 
masjid-masjid ini Th layak untuk dikencingi dan tidak pula dikotori. 
Masjid-masjid ini hanyalah digunakan untuk berdzikir kepada Allah, 
dan membaca al-Our-an.” Atau seperti yang disabdakan Rasulullah #£. 
(HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (285). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























Penegasan najisnya air seni manusia. 


Anjuran untuk menghormati masjid dan membersihkannya dari 
kotoran. 

Anjuran untuk memakmurkan rumah-rumah Allah dengan shalat, 
membaca al-Our-an, dzikir kepada Allah ta'ala, dan mengadakan 
majelis ilmu yang bermanfaat. O 


Bab 309 : Larangan Meludah di Masjid dan Perintah Menghilangkannya ... 


@ 





Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, 
Mencari Barang Yang Hilang, Jual Beli, 
Sewa Menyewa, Dan Semacamnya 
Di Masjid 


& 
— 








ria o 52 . z8 - S3 
- - - “ & - 
dada Ime $ | &j ALS Arda 





1696. Dari Abu Hurairah & , bahwasanya suatu saat dia mendengar 
Rasulullah &£ bersabda: “Barang siapa yang mendengar seseorang 
mencari barang hilang di dalam masjid, hendaklah dia mengucapkan: 
“Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.' Sesungguhnya 
masjid tidak dibangun untuk ini.” (HR. Muslim) 





0 345: Mencari. 
# ALS: Barang hilang, baik hewan dan yang lainnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Larangan menanyakan barang hilang di dalam masjid. 

Masjid dibangun untuk ibadah, dzikir, dan ilmu. 

Haram mengganggu orang yang sedang shalat. 

Wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, antara lain mendoakan orang 
yang mencari barang hilang dalam masjid dengan kebalikan yang 
diinginkannya, sebagai kecaman dan celaan. 


Pe Pat Pa 





PB Ni 


Oh 


JG Iegatetike Ml In Ol Eni A19 - NNAV 
51 


- 


# 
ti" 
21) | 


AAS Va 
Pn ee Yi 


WS NE 22 54) 
A95 JS AA ja B5 IS SES 
Ne Oa 


1697. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Apabila kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, maka 
katakanlah: “Semoga Allah 85 tidak memberikan keuntungan atas 
perdaganganmu.” Apabila kalian melihat orang yang mencari barang 
hilang, maka katakanlah: “Semoga Allah 3g tidak mengembalikannya 
kepadamu.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan.”) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1321), ad-Darimi 
(1/326), al-Hakim (11/56) dan yang lainnya. 
Saya (penulis) berkata: “Hadits itu shahih.” 





. FE : Membeli. 


Bab 310 : Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang yang Hilang ... 








Larangan berjual beli dan mencari barang yang hilang di masjid. 


2. Larangan ini menunjukkan hukum haram. Memang begitulah 
hukum asal sebuah larangan. Hukum ini dipertegas lagi dengan 
adanya perintah untuk mencegah (jual beli) dan mendoakan dengan 
kebalikan yang dimaksud oleh orang yang melakukannya (mencari 
barang hilang). 


3. Boleh mendoakan pelaku maksiat dan orang-orang yang menuruti 
syahwatnya dengan kebalikan dari apa yang mereka kehendaki. 


4. Wajib beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. 


5. Masjid itu adalah pasar akhirat. Di antara adab dan sopan santun 
di masjid adalah membersihkannya dari urusan-urusan duniawi dan 
segala yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. 





JUS soal Hata Sa Ha A3 - YIAA 
Kega EN e al Ji J3 "ASI Ha dl 


- 


(ob 0135) an mana al balai 23 3S 2 


1698. Dari Buraidah &5 , bahwasanya seorang laki-laki pernah mencari 
sesuatu di masjid seraya Dhani “Siapa yang dapat memberitahukanku 
unta merah?” Kemudian Rasulullah #&£ bersabda: “Semoga kamu tidak 
menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan ia 
dibangun.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (569). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 












































0 J5: Memberitahukan. 

0 EGG: Untuk tujuan ia dibangun yaitu: dzikir, shalat, membaca 
al-Our-an, serta majelis ilmu (mengajar) dan belajar, sebagaimana 
diterangkan pada hadits Anas pada bab sebelumnya. 





1. Penegasan larangan mencari barang yang hilang di dalam masjid, 
sebagai indikasi haramnya perbuatan tersebut. 

2. Masjid didirikan demi kemaslahatan orang-orang Islam di dunia dan 
akhirat. Oleh karena itu, tidak boleh dialihkan untuk kemaslahatan 
orang, partai, atau kelompok tertentu. 


3. Anjuran untuk mendoakan orang yang mencari sesuatu di dalam 
masjid agar barang yang dia cari tidak dikembalikan. 

4. Dianjurkan memperbanyak dzikir kepada Allah ta'ala di dalam 
masjid, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan dzikir lainnya. 
Demikian pula membaca al-Our-an, mempelajari hadits Nabi &£, 
mengkaji ilmu figih, dan membalas ilmu-ilmu syariat lainnya. 





Kai AR GE GP tb ajar 3 GAN 
Ip ARA 3 AG AN IS Kite Al 525 
— Has KE dn as aa 

(one Cage J3 Sial, solo pelet) 

1699. Dari Amr bin Syw'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ts , bahwa 
Ruhi mia beta beli mencari bang yan hilan dan 


melantunkan sya'ir di dalam masjid. (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. 
Dia berkata: “Hadits hasan.”) 


Bab 310 : Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang yang Hilang ... 








Hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1079), at-Tirmidzi 
(322), an-Nasa-i (II/47-48), dan Ibnu Majah (749). 

Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan 
at-Tirmidzi.” 





1. Larangan melakukan perdagangan duniawi, mencari barang yang 
hilang, dan melantunkan sya'ir di dalam masjid. 


2. Boleh menyampaikan sya'ir apabila ia mengandung kemaslahatan 
umat Islam atau memberi motivasi berperang melawan musuh, 
atau mencela orang-orang musyrik. Ini sebagaimana yang 
diperintahkan Rasul &£ kepada Hasan bin Tsabit untuk mencela 
orang-orang kafir. 





ts No. 17 ni 


8 3 JG Kaki NS Pn Xp bs sladi “3 - Yu 
ses Benga IS AN ag AA EA 
at er JUS dg Tips ye 3 CI JS 


1 


KE jala 3 s2 asa £ YUS 


ai 


Kegadeiike AS Ian Inah GI Cl AS 


aa 


(yel) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1700. Dari as-Sa-ib bin Yazid (salah seorang Sahabat) &s , dia berkata: 

“Suatu ketika aku berada di dalam masjid, Talu ada seorang laki-laki 
melemparku dengan kerikil. Da aku melihatnya, ternyata orang 
itu adalah Umar bin al-Khathab &5 . Dia lantas berkata: “Pergilah dan 
bawalah kepadaku dua orang ini. “Aka pun pergi, lalu kubawa kedua 
orang itu kepadanya. Dia bertanya: “Dari manakah asal kalian berdua? 
Kedua orang itu menjawab: “Kami adalah penduduk Thaif.' Umar 
melanjutkan: “Andaikata kalian berdua penduduk negeri ini, niscaya 
akan kuhukum kalian, karena telah meninggikan suara dalam masjid 


Rasulullah &£.” (HR. Al-Bukhari) 





05-22 : Melempariku dengan kerikil. Al-hashb4'maksudnya kerikil 
(batu-batu kecil). 





1. Larangan bersuara keras di masjid, karena khawatir akan mengganggu 
(orang lain). 

2. Wajib melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar di masjid serta 
di tempat lainnya karena amal yang demikian adalah tujuan utama 
agama Islam. 

3. Hakim atau penggantinya boleh menjatuhi hukuman fisik kepada 
orang yang menyalahi perintah Allah sebagai pelajaran baginya. 

4. Bersikap lembut terhadap orang bodoh dan memberinya pelajaran 
tentang etika ketika berada di masjid. 

5. Orang yang bodoh dapat dimaafkan karena kebodohannya. Maka 
dari itu, Umar bin al-Khathab memaafkan penduduk Thaif karena 
alasan mereka, bahwa mereka tidak tahu sedang berada di masjid. 

6. Boleh mengalihkan perhatian seseorang dengan melempari batu- 
batu kecil yang tidak berbahaya, dan ia tidak terhitung melempari 
batu yang dilarang oleh syara”. a 


Bab 310 : Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang yang Hilang ... 





Larangan Bagi Orang Yang Memakan 
Bawang Putih, Bawang Merah Dan Bawang 
Bakung Atau Yang Berbau Tidak Enak 
Lainnya Untuk Memasuki Masjid Sebelum 
Bau Makanan Tersebut Hilang Kecuali 
Karena Terpaksa 








rel 


pa 3343 . & Ai BIL Ba “ G 
JG Kenleie SU Tai TAS pl GE WA 


- 


3 MAN GOA shd Ga JSI 53)) 
| (Aake gina) ((Gieeuh 


A (Giok) tebu Tol) 33 


be ea 


1701. Dari Ibnu Umar-#s, bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Barang siapa 
yang memakan tumbuhan ini (yakni: bawang putih) maka janganlah 
sekali-kali mendekati masjid kami.” (Muttafag 'alaih) 


Dalam salah satu riwayat Muslim: “Masjid-masjid kami.” 






Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I1/339—Fathul Bari) dan 
Muslim (561). 2 


Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 





ILi1c naoag 












































SID) Jaman SAN Je JB se oegajane 
(ade Gina) laba sa GA VA Sah Sa 
1702. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Nabi &£ bersabda: “Barang siapa 


yang memakan Timbul ini maka janganlah sekali-kali mendekati kami 
dan jangan pula mengerjakan shalat bersama kami.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (U/. 339—Fathul Bari) dan 
Muslim (562). 





Led 


93) Hendak SA JG JB tetits AS 983 - War 


£ 


(ads gas) (6325 Letefoasi Manu yi 
IG SSI GA Jadi F1 ga) sell R5 H3 


(Gs Tk SE KE EA IE Cl SA 


1703. Dari Jabir &5 , dia berkata bahwa Nabi &£ bersabda: “Barang siapa 
yang memakan bana putih atau bawang merah maka hendaklah dia 
menghindari kami atau menghindari masjid kami.” (Muttafag 'alaih) 


Dalam salah satu riwayat Muslim: “Barang siapa yang memakan bawang 
merah, atau bawang putih atau bawang bakung maka janganlah sekali- 
kali mendekati masjid kami. Sesungguhnya Malaikat merasa terganggu 
dengan apa yang mengganggu manusia.” 


Bab 311 : Larangan Bagi Orang yang Memakan Bawang Putih ... 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I1/339—Fathul Bari) dan 
Muslim (564). 


























» SSI : Sayuran serupa dengan bawang merah, baunya tidak 
enak. Adapun kata “atau” di dalam hadits tersebut menunjukkan 
keragaman macam. 





ts No. 1: 
Ata AI EA rata xi 5 MESJI Pop Eat 
1 asa sala sa adi 
Sen 4 Al Ip Ea IA AA Jd tot 

Jl bagi ani 3 en | 


rw. 


1704. Dari Umar bin al-Khathab &s , bahwasanya dia pernah berkhutbah 
pada hari Jum'at. Dia berkata dalam khutbahnya: “Sesungguhnya kalian 
memakan kedua jenis tumbuhan. Aku tidak mengetahui keduanya, 
melainkan tumbuhan yang jelek, yaitu bawang merah dan bawang putih. 
Aku ingat, apabila Rasulullah #£ mendapatkan bau keduanya dari 
seseorang di dalam masjid, maka beliau memerintahkan agar orang 
itu dikeluarkan ke al-Bagi. Maka dari itu, barang siapa yang memakan 
keduanya hendaklah dia menghilangkan bau tumbuhan itu dengan 
memasaknya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (567). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











- 


Wari L : Tidak kuketahui tentang keduanya. 
aa : Pekuburan penduduk Madinah. 
(4535 : Hendaklah menghilangkan bau keduanya. 








Larangan makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung 
ketika hendak pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah. 


Larangan tersebut khusus untuk orang yang hendak pergi ke masjid, 
tidak bersifat mutlak, sebab menurut hukum dasarnya tumbuhan 
tersebut halal dimakan. Hal itu ditunjukkan di dalam hadits-hadits 
Rasulullah #&£, seperti: “Barang siapa yang memakan ...” dan ucapan 
Umar &g : “Barang siapa yang memakan keduanya, hendaklah dia 
menghilangkan bau tumbuhan itu dengan memasaknya....” 


Larangan makan kedua jenis tumbuhan ini ialah ketika mau pergi 
ke masjid karena baunya yang busuk. Oleh karena itu, disamakan 
pula segala yang berbau tidak enak, seperti lobak, karena ia dapat 
menimbulkan sendawa yang jelek. Demikian pula rokok, sebab bau 
rokok itu terasa busuk. 


Para Malaikat akan merasa terganggu dengan apa yang mengganggu 
manusia. Oleh karena itu, seorang Muslim sepatutnya berbau enak, 
lebih-lebih di tempat-tempat ibadah dan pada waktu menghadiri 
tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Islam, serta majelis 
ilmu dan tempatnya belajar, sehingga kehadirannya tidak menjadi 
sesuatu yang dibenci orang. Hal ini dipertegas oleh hadits dari Jabir 
bin Abdullah &5 : “Dan hendaklah dia duduk di rumahnya ...” 


Islam sangat perhatian kepada para pemeluknya untuk menjadikan 
hidup mereka harmonis dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat 
membuat kehidupan mereka tidak harmonis atau memecah belah 
persatuan mereka. 


Bab 311 : Larangan Bagi Orang yang Memakan Bawang Putih ... 








aa, Aa... 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


—m———' . Perhatian mo 


Sebagian orang menduga bahwa memakan bawang putih, bawang 


merah, dan bawang bakung tergolong udzur untuk tidak mengerjakan 


shalat berjamaah. Namun, yang benar di sini adalah ia merupakan 
hukuman bagi orang yang memakannya. Karena dengan memakan 
bawang itu, dia tidak bisa mendapat keutamaan shalat berjamaah. 


Berdasarkan hadits-hadits pada bab ini, sebagian ulama berpendapat 
bahwa shalat berjamaah bukan fardhu ain. Sebab, pelarangan makan ' 


bawang tersebut tidak akan bisa terlepas dari salah satu alasan 
berikut ini: 

a) Memakan tumbuhan itu hukumnya mubah, karena itu shalat 
berjamaah bukanlah fardhu ain. 

b) Memakan tumbuhan tadi adalah haram, karena itu shalat 
berjamaah hukumnya fardhu. 


Mayoritas umat Islam sepakat bahwa memakan tumbuhan itu 


hukumnya mubah, sehingga, shalat berjamaah tidak menjadi fardhu 
ain! Meskipun demikian, penyimpulan hukum tersebut ditinjau 
kembali, yaitu: 

2) Memakan sayuran yang berbau tidak sedap seperti di atas tidak 
menafikan hukum fardhu ain bagi shalat berjamaah, sebagaimana 
saat makanan telah disuguhkan di hadapan seseorang, maka dia boleh 
meninggalkan shalat jamaah, padahal hukum makanan itu mubah. 


b) Perintah untuk tidak menghadiri berjamaah bagi orang yang 


makan bawang putih dan bawang merah yang merupakan hukuman 
kepada mereka (sebagaimana diterangkan di atas) menunjukkan 


hardikan dari Rasulullah &£, yang di dalamnya mengandung 


ketidakbolehannya perbuatan tersebut secara tegas. Oleh karena 
itu, Rasulullah &£ memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari 
masjid ke al-Bagi. Atas dasar keterangan ini, maka shalat berjamaah 
hukumnya fardhu ain. Karena kalau tidak demikian, tentu tidak 
ada manfaatnya hardikan dan perintah mengeluarkan orang itu dari 
masjid! Renungkanlah! 








- 





aa 








3. Halaman dan sekitar masjid memiliki perlakuan hukum yang sama 


dengan masjid. Hal ini dapat diketahui dari perintah Rasulullah #£ 
untuk mengeluarkan jamaah yang berbau bawang putih, bawang 
merah, dan bawang bakung ke pekuburan al-Bagi. 


Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa larangan ini terbatas 


pada Masjid Nabawi, berdasarkan sabda Nabi &£: “Masjid kami.” 


Akan tetapi, penarikan kesimpulan hukum semacam inipun perlu 


ditinjau ulang karena beberapa alasan, yaitu: 


a) Sabda Rasulullah &£ ini (menurut penjelasan Ibnu Umar-#z 
pada hadits pertama) beliau katakan ketika Perang Khaibar. Dengan 
demikian, jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan masjid tersebut 
adalah jenis masjid. Maksudnya, tempat yang dipersiapkan 
untuk shalat selama beliau tinggal di tempat itu. Sudah itu, kata 
tersebut disandarkan kepada orang-orang Islam, sehingga artinya: 
“Maka janganlah sekali-kali (dia) mendekati masjid orang-orang 
Islam.” 


b) Keterangan ini diperkuat oleh hadits riwayat Ahmad dan Ibnu 
Khuzaimah: “Janganlah sekali-kali dia mendekati masjid-masjid.” 


c) Abdurrazzag meriwayatkan juga dari Ibnu Juraij, dia berkata: 
“Aku berkata kepada Atha: “Apakah larangan ini khusus untuk 
Masjidil Haram atau berlaku juga di masjid lainnya?” Jawabnya: 
“Tidak, melainkan juga di masjid-masjid lainnya.” 


Batasan waktu agar tidak mendatangi shalat berjamaah bagi mereka 
yang memakan tumbuhan berbau tidak sedap ini adalah selama bau 
itu masih ada. Setelah bau itu hilang, maka hilang pula larangan itu, 


sebagaimana di dalam hadits shahih dari al-Mughirah bin Syu'bah | 
dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dia berkata: “Aku pernah memakan 


bawang putih, lantas aku pergi menemui Nabi #&£. Sesampainya di 
sana, ternyata aku telah ketinggalan satu rakaat shalat (berjamaah). 
Sesudah beliau selesai shalat, aku segera bangun untuk menambah 
kekurangan rakaatku. Kemudian, beliau mencium bau bawang 

utih. Beliau bersabda: “Barang siapa yang makan tumbuhan ini 








Bab 311 : Larangan Bagi Orang yang Memakan Bawang Putih ... 


Mean AN aa aa Da Da BELA ebi am ainake 








| maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami sampai ) 
| baunya hilang.” Selesai shalat, aku pun menghadap beliau seraya 

| berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya memiliki udzur. 
| Perkenankanlah aku memegang tanganmu.” Ternyata aku mendapati 
| sikap beliau ramah, lalu diulurkan tangannya kepadaku. Kemudian, 
| kumasukkan tangan beliau ke dalam lengan baju sampai menyentuh 
dada. Ketika mendapati dadaku berbalut, beliau berkata: “Sungguh, 


kamu mempunyai udzur.” 


Oleh karena itulah, pada hadits shahih dari Hudzaifah &s yang 
| diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah disebutkan 
bahwa Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang makan tumbuhan 
jelek ini maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami.” (beliau 
mengucapkannya tiga kali). Ibnu Khuzaimah memberi judul bab ini 
dengan Bab “Ketentuan Waktu Larangan Mendatangi Jamaah bagi 
Orang yang Makan Bawang Putih”. Judul bab ini perlu dikritisi, 
sebab kata “tiga kali”, sesuai dengan konteks hadits ini, merupakan 
keterangan dari banyaknya perkataan (bukan lamanya waktu). Telah 
disebutkan bahwa alasan larangan menghadiri shalat berjamaah 
ialah karena terciumnya bau tidak sedap, sedangkan bau itu tidak 
bertahan selama masa ini (tiga hari). Wallahu a'lam. 


yaitu orang-orang yang mempunyai udzur mendapat pengecualian 
dalam masalah itu. Maka dari itulah, barang siapa yang memakan 
tumbuhan ini karena darurat maka perbuatan tersebut adalah udzur | 
| baginya. Wallahu lam a | 


E #3 
$ $ ! : £ : : Ri 


Mens Ben asa 


| 
| 
| 6. Hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang lalu melahirkan suatu masalah, 
| 
| 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








» 
2) 


Makruh Duduk Dengan Menegakkan 
Kedua Lutut Ke Perut Pada Hari Jum'at 
Ketika Imam Berkhutbah Karena Hal Itu 
Dapat Menyebabkan Seseorang Tertidur 
Sehingga Tidak Mendengarkan Khutbah 

Dan Dikhawatirkan Wudhunya Batal 








- 
Pam 


Aoa eno SA Sl KN Sa sa AY:0 
sis staln ea AAN Rd G3 Ialah A3 ag £ & 

T Lana NE) SMA, 
1705. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani &5 , bahwasanya Nabi &£ pernah 
melarang hibwah (duduk dengan menegakkan kedua lutut pada perut) 


pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah. (HR. Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi. Mereka berkata: “Hadits hasan.”) 








Hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1110), juga 
at-Tirmidzi (514), dan yang lainnya. 


Bab 312 : Makruh Duduk dengan Menegakkan Kedua Lutut ke Perut pada Hari Jum'at ... 







0 il : Melipat kedua paha ke perut dengan pakaian yang seakan 
menggabungkan antar keduanya dan punggung kaki diikat ke 
punggung. Terkadang kedua organ tubuh tersebut disatukan 
dengan lengan tangan sebagai pengganti pakaian. 





1. Larangan duduk hibwah atau ihtiba” (pada waktu khutbah Jum'at 
tengah berlangsung). 


2. Duduk ihtiba' berpotensi menyebabkan tidur hingga mengakibatkan 
seseorang tidak dapat mendengar khutbah, di samping terkadang 
wudhunya batal. 


3. Anjuran agar memperhatikan Khatib pada hari Jum'at serta tidak 
boleh disibukkan dengan sesuatu selain mendengar khutbah, yakni 
agar seseorang memperoleh faedah dari mendengarkannya. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Bagi Seseorang Yang Memasuki 
Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, 


O Sedang Dia Hendak Berkurban, Memotong 





(Mencukur) Sebagian Rambut Atau Kuku 
Sampai Dia Berkurban 





2 
o 


Atlet AN J5 JG: IG TAN, A LIL 9£- AV 
patas bni ega -)) 


ad - z0 2 o£ @ Oo. 9 
(daa a) (3 GA UBI Ga Nge nah ya 
1706. Dari Ummu Salamah &s& , dia berkata bahwasanya Rasululah #g 
bersabda: “Barang siapa memiliki hewan kurban yang akan disembelih, 
apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka dia tidak boleh mencukur 
sebagian rambutnya ataupun memotong sebagian kukunya sampai dia 


berkurban.” Si Muslim) 


C 
"G 


P3 














— Haditsi ini diriwayatkan oleh Muslim (1977) (42). 





Larangan bagi siapa saja yang wajib berkurban, saat telah melihat 
hilal bulan Dzulhijjah, mencukur sedikit pun rambut di tubuhnya 
atau memotong kukunya. 


Bab 313 : Larangan bagi Seorang yang Memasuki Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah ... 





Larangan Bersumpah Dengan Selain Allah 
(Makhluk), Seperti Dengan Nabi, Ka'bah, 
Malaikat, Langit, Ayah, Hidup, Jiwa, Kepala, 
Kebaikan Penguasa, Tanah Fulan, Serta 
Amanah, Dan Itu Termasuk Yang 
Sangat Dilarang 








Aa. 


"JB Kenalan Hanna NA 3 Toe 


IE OS j3 AL, MALAS Ol re ea) 


Mo Ye HS 
Ab eta aa an 2) 3 
ea 


1707. Dari Ibnu Umaress, dari Nabi 8£, beliau bersabda: “Sesungguhnya 
Allah ta'ala melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. 
Barang siapa yang ingin hendak bersumpah hendaklah dia bersumpah 
dengan nama Allah atau diam.” (Muttafag 'alaih) 


Dalam salah satu riwayat dalam kitab ash-Shahih: “Barang siapa yang 
hendak bersumpah maka jangan bersumpah selain dengan nama Allah, 


atau hendaklah dia diam.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















ic OOM 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/530—Fathul Bari) dan 
Muslim (1646)/3). 

















0 Sl: Sumpah 
#0 Sx03): Hendaklah dia diam (sebagaimana pada riwayat kedua). 





. Haram Kang dengan bapak-bapak dan makhluk lainnya. 
2. Sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah. 


3. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah 
dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Maksudnya, diam dari 
bersumpah dengan selain nama Allah. 





si J5 JG JG tata 5 pama gp yA ME GE3 - WA 
CN GL) Santa 


1708. Dari Abdurrahman bin Samurah #5 , dia berkata bahwa Rasululah &£ 
bersabda: “Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut berhala- 
berhala ataupun bapak-bapak kalian.” (HR. Muslim) 


Lafazh #5 (ath-thawaghi) adalah bentuk jamak dari lafazh 2218! 
(ath-thaghiyah) yaitu berhala-berhala. Dalam hal ini, terkadang pula 
hadits: “Inilah berhala Daws.” Maksudnya: “Berhala dan sesembahan 
mereka.” Diriwayatkan pula oleh selain Muslim: “Bith-Thawaghit”: 
dengan berhala-berhala. Kata yang terakhir adalah bentuk jamak dari 
kata thaghit, yaitu syaitan dan berhala. 


Bab 314 : Larangan Bersumpah dengan Selain Allah (Makhluk), Seperti dengan Nabi, Ka'bah ... 


















Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1648). Riwayat yang kedua 
diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/7). 


e Haram bersumpah dengan menyebut berhala-berhala, ataupun 
bapak-bapak, dan makhluk lainnya yang tidak berhak diagungkan. 
Sesungguhnya yang berhak diagungkan hanyalah Allah, Yang 
Mahatinggi lagi Mahaagung, yang tidak ada sekutu bagi Dia. 





- 0 0 


SAN IU Tenan AN Ja Ol 3 Pan p GEA 
(aro abah Jala peloly, raruo Wan) Ka Jas SUN ls 


1709. Dari Buraidah &: , bahwasnya Rasulullah #£ bersabda: “Barang 
siapa yang bersumpah dengan menyebut suatu amanah maka dia bukan 


dari kami.” (Hadits shahih, riwayat Abu Dawud, dengan sanad shahih.) 


Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3253), Ahmad (V/352), dan 
al-Hakim (IV/298). Al-Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih, lalu 
adz-Dzahabi #3 menyetujuinya. Derajat hadits tersebut sebagaimana 
dikatakan keduanya. 


1. Sebuah sumpah tidak dianggap sah kecuali dengan menyebut Allah 
ta'ala atau sifat-sifat-Nya. Karena amanah bukan termasuk sifat- 
sifat Allah, melainkan merupakan perintah-Nya, maka bersumpah 
dengan amanah seolah-olah sama dengan bersumpah menggunakan 
memakai asma Allah ta'ala dan sifat-sifat-Nya. 

2. Haram bersumpah dengan sesuatu selain Allah ta'ala, antara lain 
dengan amanah. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Mena MU ONE 


Ya) Jesaleaiika abi da Je JE Ketika A13 - WV 


J6 7. G3 as ok Sat In ka NS 


1710. Dari Buraidah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang Bah lalu dalam sumpahnya dia berkata: 
“Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam,” jika dia berbohong, maka 
dia seperti yang dikatakannya. Jika dia benar, maka dia tidak akan 
kembali kepada Islam dengan selamat.” (HR. Abu Dawud) 


Tn 





Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3258), an-Nasa-i (VII/6), 
dan Ibnu Majah (2100). 


Saya (penulis) berkata: “Hadits ini shahih.” 





Lihat kembali hadits Abi Zaid Tsabit bin adh-Dhahhak &s , yakni 
nomor (1551), di dalam Bab (264): “Larangan Melaknati Orang Tertentu 
dan Binatang”. 


SEN La, 
ea SE 


Bab 314 : Larangan Bersumpah dengan Selain Allah (Makhluk), Seperti dengan Nabi, Ka'bah ... 








(35 ag AL SES ab IS ga) 35 Anakan 


( Eng hom JB, San ll ola) 


- 


JAN ED 3 5125) 003 SAI 523 7135 
(353 26) :JB Anna SI 3 G3 


1711. Dari Ibnu Umaregs, bahwasanya dia pernah mendengar seorang 
laki-laki berkata: “Tidak, demi Ka'bah.” Ibnu Umar berkata: “Jangan 
bersumpah dengan selain Allah. Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulllah #& bersabda: “Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah 
maka dia benar-benar telah kafir atau musyrik.” (HR. At-Tirmidzi. Dia 
berkata: “Hadits hasan.”) 


Sebagian ulama menafsirkan ucapan “maka dia telah kafir atau musyrik” 
sebagai sebuah larangan keras dari melakukan perbuatan tersebut. 
Penafsiran ini merujuk pada makna sebuah riwayat, bahwa Nabi #&£ 
bersabda: “Riya' itu syirik.” 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1535) dan Ahmad 
(11/34, 69, 86, 87) dengan sanad shahih. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan bersumpah dengan selain Allah, walau ia adalah sesuatu 
yang agung ataupun mempunyai kedudukan mulia, seperti Ka'bah, 
para Nabi, para wali, dan sebagainya. 

Bersumpah dengan selain Allah kemusyrikan atau kekufuran. 
Hal itu seperti juga bersumpah atas nama kemuliaan, anak, atau 
kasih sayang ayah mereka. Semua ini adalah kemusyrikan lafazh. 
Syirik lafazh kadang menjadi kufur akbar, yang dapat mengeluarkan 
seseorang dari agama apabila dia menghalalkannya, meremehkannya, 
atau menjadikannya bahan ejekan. 

Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang mengutarakan bahwa 
syirik dan kufur itu sinonim. Pendapat ini diperkuat oleh firman 
Allah yang memberitahukan tentang seorang pemilik dua kebun: 

- . ke - Pa Ga Lk - 1 1 nc 
Azab ya 5 Ou sale SI SS MA ay ko het Jk 3 
Ra. 


bea be Te SBI en ha 1 4, Lho ae 
dp Gal $ 3 Aa Cl aja aa OI Tya 


Feet" Ba 4 - Peta EN eta 2 AN 0 
$ (Ona Or 3 gb Sya g line ole 


“Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap 
dengannya: “Apakah engkau ingkar kepada (Rabb) yang menciptakan 
engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan 
engkau seorang laki-laki yang sempurna?'... Dan harta kekayaannya 
dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya 
(tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, 
sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya (para-para) lalu dia 
berkata: Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabbku 
dengan sesuatu pun.” (OS. Al-Kahfi (181: 37 dan 42) 


Allah menyifati keingkarannya kepada hari kebangkitan dengan 


kemusyrikan dan kekufuran. Maka renungkanlah! a 





Bab 314 : Larangan Bersumpah dengan Selain Allah (Makhluk), Seperti dengan Nabi, Ka'bah ... 


Larangan Keras Bersumpah Palsu 
Dengan Sengaja 








SE Arsene A Sl menta sha gg 
Kla j3 dl ais AA Mana 
Ai butaa Konate ate da J5 aa La an 


ot. Wis 


N 


PT daa Pra 


(3 C3 ea Al aya DAS DA 13) & esa 3 SES Up 
(ole ain) (W Car di BN (dg. 3 


1712. Dari Ibnu Mas'ud &5 , bahwasanya Nabi #&£ bersabda: “Barang 
siapa yang bersumpah atas Kart seorang Muslim tanpa haknya, niscaya 
kelak dia akan bertemu Allah 88 sedang Dia murka terhadapnya.” Ibnu 
Mas'ud berkata: “Selanjutnya, Rasulullah #£ membacakan kepada kami 
pembenaran hal itu dari Kitabullah 3x : Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit ...' (OS. Ali Imran (3: 77).” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/33—Fathul Bari) dan 
Muslim (138). 


Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 





CI oeg 


















































Di 





S5 : Bersumpah. 
45 »& : Dia tidak jujur dalam sumpahnya. 





Penekanan haramnya bersumpah palsu sedang dia mengetahuinya. 
Haram memakan harta orang lain dengan bathil. 

Penetapan sifat murka bagi Allah 88 . Keterangan manhaj Salafush 
Shalih mengenai sifat-sifat Allah yang telah diberikan sebelumnya, 
sedangkan menafikan sifat murka-Nya dengan dendam-Nya 
merupakan bentuk pengabaian sifat-sifat Allah al-Jalil. 

Harta dunia akan hilang, kesenangannya hanyalah se sedikit, dan yang 
mencarinya adalah hina. 

Sumpah palsu akan mendatangkan hukuman yang berat dari Allah 
ta'ala pada hari Kiamat kelak, yaitu ketika harta dan anak tidak lagi 
bermanfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah #£ dengan 
hati yang bersih. 

Al-@ur-an dan as-Sunnah saling menafsirkan dan menguatkan satu 
sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan dan tak ada 
perbedaan sebab keduanya adalah lentera wahyu. 








Bab 315 : Larangan Keras Bersumpah Palsu dengan Sengaja 


1713. Dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah al-Haritsi &5 , bahwasanya 
Rasulullah &£ bersabda: “Barang siapa yang merampas hak seorang 
Muslim dengan menggunakan sumpahnya maka Allah telah mewajibkan 
baginya Neraka dan mengharamkan baginya masuk Surga.” Kemudian, 
ada seseorang yang bertanya: “Meski hanya sesuatu yang amat sedikit, 
wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda: Walau hanya sebatang kayu 
pohon arak.” (HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (214), dalam Bab (26): “Larangan Berbuat Zhalim dan 
Perintah Mengembalikan Hak Orang yang Dizhalimi”. 





AE aa REI as PA yabpak 

HI sat HI BUSI SIN) :JE Iawenia 

Be eta any 

AI Ip GUS Jen GI Jl BAN Sh, 5 
GAN) JG SSL SIB (Ab BUSI) :JE PASI 

ne) Pe Sia tj se (aa 

SI 3 Pan LGA 


4 


aa 


1714. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ss, dari Nabi &£, beliau 
bersabda: “Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka 
kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu.” 


(HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Dalam salah satu riwayat: “Seorang Arab badui pernah datang kepada 
Nabi 86 dan bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah dosa-dosa besar? 
Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah 85 . Dia bertanya lagi: “Lalu 
apalagi? Beliau menjawab: “Sumpah palsu.” Aku bertanya: “Apakah 
sumpah palsu itu? Beliau berkata: Sumpah yang (dipergunakan) untuk 
merampas harta seorang Muslim.” Maksudnya ialah merampas dengan 
sumpah yang di dalamnya mengandung kebohongan.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan 
hadits nomor (337), di dalam Bab (4) yakni “Larangan Durhaka kepada 
Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan”. G 





Bab 315 : Larangan Keras Bersumpah Palsu dengan Sengaj: 


Anjuran Bagi Orang Yang Bersumpah Atas 
Sesuatu, Lalu Dia Melihat Ada Sesuatu Lain 
Yang Lebih Baik Daripadanya, Agar Dia 
Melakukan Perbuatan Yang Lebih Baik Itu, 
Kemudian Membayar Denda Sumpahnya 








AN Id JB JB Ea PL yp YAI KE GE - Wp 
Gia WS age SIS ani Gs IS) Hanan 
(le isa) (Oni PS TE Sa 6 


1715. Dari Abdurrahman bin Samurah &5 , dia berkata: “Rasulullah & 
bersabda kepadaku: Jika kamu telah mean atas sesuatu hal, lantas 
kamu melihat ada perbuatan lain yang lebih baik daripada sumpahmu, 
maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik itu dan bayarlah tebusan 
atas sumpahmu.” (Muttafag 'alaih) | 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (674), dalam Bab (81): “Larangan Meminta Kekuasaan 
(Jabatan) dan Lebih Baik Meninggalkan Kekuasaan jika Tidak Mendesak 
atau Tidak Ada Kebutuhan untuk itu”. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Gif Geg 






































1716. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Barang siapa yang telah an lalu dia melihat perbuatan Jain yang 
lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah dia membayar denda 
sumpahnya itu dan melakukan perbuatan yang lebih baik.” (HR. Muslim) 


singa: 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1650). 





1. Dianjurkan membatalkan sumpah apabila membatalkannya atau 
tidak melaksanakan sumpah itu lebih utama di sisi Allah. 


2. Barang siapa yang membatalkan sumpahnya maka harus membayar 
tebusan sumpah. 


3. Tebusan sumpah dipenuhi setelah pembatalan, bukan sebaliknya. 


4. Hadits ini merupakan dalil bagi kaidah maslahat dan mafsadat yang 
menjadi tema (prioritas) utama syariat. Maka dari itu, mendahulukan 
maslahat yang kuat harus lebih dikedepankan, demikian pula halnya 


menolak mafsadat yang dominan. 


PA an 
an 


Bab 316 : Anjuran Bagi Orang yang Bersumpah ... 








645, 


JB Tentenite ad Ina D1 ats ea al 463 VW 
laka NAS SN Ea PM Tedi AS Hj ad HI) 

(aa Sian MU GP al aus HP OA Y 
1717. Dari Abu Musa &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: “Demi 
An Na na 


melihat hal yang lebih baik daripadanya, melainkan pasti akan kubayar 
denda Sista itu dan kulaksanakan yang lebih baik.” (Mutafag 'alaih) 





Hadits ini Per oleh al-Bukhari (X1/517—Fathul Bari) dan 
Muslim (1649). 





Lihat kembali hadits sebelumnya. 


Kena ean Bg Je: 5 39 93 YM 
Pk kau 2 

dada te di & 3) 

aa ad 3G EK 0.0 £ 

(ane gan) (MA AN P3 TE ) 

1718. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 

“Sungguh dosa seseorang .di antara kamu yang bersikeras memegang 

sumpahnya yang berkaitan dengan hak keluarganya adalah lebih besar 


di sisi Allah daripada apabila dia membayar denda sumpah yang telah 
diwajibkan Allah kepada dia (jika dia melanggarnya).” (Muttafag 'alaih) 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Kata yalajju dengan huruf lam berharakat fat-hah dan huruf jim 


berharakat tasydid, artinya bersikeras mempertahankan sumpahnya dan 
tidak mau membatalkannya. 









1. 





Muslim (1655). 


Lafazh SI (atsamu) artinya lebih banyak dosanya. 






Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/517—Fathul Bari) dan 





adits 


An-Nawawi berkata: “Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah 
yang berhubungan dengan keluarganya, yakni yang menyulitkan 
mereka jika tidak dibatalkan, maka seyogianya sumpah itu 
dibatalkan dan dibayarkan dendanya. Apabila dia berkata: “Aku 
tidak mau membatalkannya, bahkan aku berusaha untuk tidak 
melakukannya karena khawatir hal itu menimbulkan dosa, 
maka sungguh perkataan orang itu keliru. Sebaliknya, bersikeras 
tidak membatalkan sumpah dan membiarkan kesulitan menimpa 
keluarganya adalah lebih banyak atau lebih besar dosanya daripada 
dosa membatalkan sumpah tadi. Oleh karena itulah, dia harus 
membatalkannya kalu sekiranya pembatalan sumpah tersebut 
bukan perkara maksiat. 


Membatalkan sumpah lebih utama daripada memenuhinya apabila 
pembatalan tersebut mengandung kemaslahatan yang kuat (besar). 


Anjuran agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mempersulit 
keluarga dan imbauan agar mengurus mereka sesuai dengan aturan 
Allah #52 , bukan dengan mengikuti keinginan-keinginan nafsu. 


Meralat kesalahan lebih baik daripada larut dalam kesalahan. Meralat 
kesalahan bukan suatu aib yang menjatuhkan martabat pelakunya, 
bahkan itu merupakan sifat terpuji yang hanya mampu dilakukan 
oleh orang-orang yang berjiwa ksatria, yang lebih mengedepankan 
kebenaran bagi diri mereka. 


Bab 316 : Anjuran Bagi Orang yang Bersumpah ... 


aa, Pertatidg ema 


( 

| 

p. Penyebutan keluarga dalam hadits di atas adalah sebagai contoh | 
| karena keumuman terjadinya, dan ungkapan demikian bertujuan 
| sebagai penekanan maksud. Dengan demikian, hukum hadits ini 
| juga meliputi selain dari keluarga. Jika sebabnya memang ada, 
| 


konsekuensinya merupakan hal yang tercela, sedangkan apabila ini 
terjadinya pada selain keluarga, hal itu pun akan lebih parah apabila 
terjadi pada keluarganya. | 


#  Hadits-hadits dalam bab ini menjelaskan firman Allah ta'ala: 


0 A5 
” 


BEE LA Ni KAPAN AA 3 dp 
£to) 2 PA Rea 1G 


“Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 

penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan 
kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah (21: 224) 


SA 


Yaitu saat seseorang yang bersumpah untuk tidak berbuat kebajikan, 
dengan menyambung silaturahim, dan tidak mau mengadakan ishlah 
| (perdamaian) antara sesama. Diingatkan: “Berbuat baiklah!” Orang itu 
| menjawab: “Aku telah bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan.” Maka 
| diingatkan lagi kepadanya: “Batalkan sumpahmu lalu bayarlah denda 
| sumpahmu itu, serta janganlah sumpah itu kamu jadikan penghalang di 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
! 
! 
1 
! 
| 
| 
$ 
| 
| 
i 
! 
| 
| 
| 
| 
4 


| antara dirimu dengan perbuatan yang baik, bertakwa dan mendamaikan 
| antara sesama, karena hal itu lebih baik dan lebih utama.” Sebab, kalau 
| membatalkan sumpah termasuk dosa, tentu amal-amal kebaikan tersebut 


| berfungsi sebagai penghapus dosa tersebut dengan dibayarnya kafarat 
| sumpah sebagaimana yang disyariatkan agama. Bahkan, pahala kebaikan 


| yang dilakukan akan menjadi tambahan pahala. Wallahu a'lam. O 


aa AN NN 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Sumpah Yang Tidak Disengaja Tidak 
Memiliki Konsekuensi Hukum Dan Tidak 
Ada Dendanya. Yaitu Kalimat Sumpah Yang 
Biasa Diucapkan Tanpa Dimaksudkan Untuk 
Bersumpah, Seperti Orang Yang Biasa 
Berkata “Tidak, Demi Allah”, 

“Ya, Demi Allah”, Dan Sejenisnya 





Allah ta'ala berfirman: 
2 


daa 
II GL Letra Ge £ AA AP Lag 2 2 ganyl Pa und 
7 ES AN Paae Ca pe ialp KN 3 SB sala PH 
Bra PG ot nIA EA Ta Y YA PN UN ee Bi AT 
kn S KPPS Hal Dynla GLS Naa Ga pas (SI 
“ ”A ? 


& 
kg Gam A ea ra, - Pan da 2 Paa PER ATA TAN AG NA : G 
SENANG Sl 15 SA 2 SIS pol RU anna JA yah 


- 


4D. 


“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan 
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka 
pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak 
mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah 
kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah....” 

(OS. Al-Ma-idah (57: 89) 


N 


Bab 317 : Sumpah yang Tidak Disengaja Tidak Memiliki Konsekuensi Hukum ... 





Yang dimaksud dengan sumpah tidak disengaja ialah saat seseorang 
berbicara tanpa bermaksud (bersumpah) dengan mengatakan: “Tidak! 
Demi Allah,” atau: “Ya! Demi Allah.” Hal itu ditunjukkan oleh firman 
Allah ta'ala: “... tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 
yang kamu sengaja.” (OS. Al-Ma-idah (51: 89), yaitu suatu sumpah yang 
direncanakan dan disengaja. 

Lalu, Allah menjelaskan denda (tebusan) sumpah yang terencana itu, 
yaitu dengan beberapa cara berdasarkan urutan. Perintah pertama berupa 
pilihan, yaitu memberikan makan sepuluh orang miskin dengan makanan 
yang sebanding dengan yang diberikan kepada keluarga pada waktu sulit 
maupun lapang atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin atau 
memerdekakan seorang budak. 


Di antara tiga macam denda sumpah ini, jika salah satunya dilakukan 
oleh orang yang ingin membatalkan sumpahnya, maka dianggap sah 
menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan dalam hal ini 
menurut sepengetahuan penulis. Allah memulainya dari yang paling ringan 
lalu yang ringan. Memberi makan adalah pelaksanaan yang paling ringan 
daripada memberi pakaian, sebagaimana memberi pakaian lebih ringan 
daripada memerdekakan budak. Perintah pertama dimulai dari tingkat 
bawah ke atas, sedangkan perintah kedua dengan memakai sistem urutan. 


Jika tidak mampu menunaikan salah satu dari tiga macam denda 
itu, maka dia wajib berpuasa selama tiga hari. Menurut pendapat yang 
kuat (rajih), pelaksanaannya harus berturut-turut, berdasarkan riwayat 


bacaan al-Our-an oleh para Sahabat Abdullah bin Mas'ud: 
(ap ha) 


“Maka berpuasa tiga hari berturut-turut.” 


Apabila riwayat bacaan ini dinilai tidak mutawatir, maka statusnya 
tidak kurang sebagai khabar wahid, atau sebagai penafsiran Sahabat, 
sedangkan derajatnya adalah marfu'. Allah 356 menjelaskan lagi bahwa 
denda sumpah dilakukan menurut syariat, tidak dengan selainnya. 
Setelah itu, Allah menganjurkan mereka agar menjaga sumpah dengan 
membayar dendanya serta supaya mereka bersyukur kepada Allah atas 
diturunkannya syariat yang penuh toleransi dan kemudahan ini. Segala 
puji hanya bagi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








SE sa 16 Ke aa - YM 


- 


Ta »l3)) AN Ne 


1719. Dari Aisyah ss , dia berkata: “Ayat ini, yaitu: “Allah tidak menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk ber 
sumpah). (OS. Al-Maa-idah (51: 89) diturunkan karena ucapan seseorang: 
“Tidak! Demi Allah' dan “Ya! Demi Allah.” (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/275—Fathul Bari). 





1. Penjelasan luasnya rahmat dan besarnya rasa kasih sayang Allah 85 
terhadap para hamba-Nya, bahkan Allah lebih menyayangi mereka 
daripada mereka sendiri terhadap diri mereka. 


2. Allah tidak menghukum kita karena sumpah yang kerap terucap tanpa 
disengaja, seperti ucapan: “Tidak! Demi Allah” atau “Ya! Demi Allah” 
dan lafazh-lafazh sumpah lain yang semisalnya. 


3. Tafsir kalimat: “al-Laghwu fil yamin” adalah sumpah yang terjadi 
tanpa disengaja, bukan seperti yang dikatakan orang: “Sumpah pada 
waktu berkelakar, atau sumpah di dalam kemaksiatan, atau sumpah 
yang didasari oleh dugaan kuat, atau sumpah ketika sedang marah 
atau sumpah pada waktu lupa, ataupun sumpah untuk meninggalkan 
makanan, minuman, dan pakaian.” a 


Bab 317 : Sumpah yang Tidak Disengaja Tidak Memiliki Konsekuensi Hukum ... 





Makruh Bersumpah Dalam Jual Beli 
Walaupun Benar Adanya 











Kesadaran En JS CR, F5, aa Ga ye. 
(ale gi) Ma 2 JIN Tina HI) Ji 


1720. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Sumpah dapat anakan barang dagangan, namun ia akan 
menghapus keberkahan mata pencaharian.” (Murtafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/275—Fathul Bari) dan 
Muslim (1606). 





0 &ix5 : Berpotensi melariskan. 

AN TA Dai Parang dagangan. 

. me Tas Z0 : Menghilangkan berkah dan perkembangan. Teks ini 
menurut riwayat al-Isma'ili dan an-Nasa-i, sedangkan pada riwayat 
al-Bukhari : “Mamhagatun lil barakah,” yaitu menghapus berkah. 
Adapun riwayat Muslim: “Mambhagatun lir ribh,” yaitu menghapus 
keuntungan. Riwayat-riwayat itu tidak bertentangan, melainkan 
satu sama lain saling menafsirkan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











- - 
G Ga 


Kate Al Os na S1 kadis 
(3 33 Ds AN 3) 2d, 
(okasa ola) 


Kai SS NE AW 


1721. Dari Abu Gatadah &s , bahwasanya dia mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Jauhilah Ana Lena bersumpah dalam jual beli. Sebab 
sesungguhnya sumpah itu membuat laris, tetapi kemudian ia menghapus 


berkah.” (HR. Muslim) 





1. Anjuran meninggalkan sumpah dalam berjual beli karena perbuatan 
tersebut mengandung banyak mudharat (bahaya), antara lain: 
a) Menjadikan asma Allah ta'ala sebagai alat untuk melariskan 
barang dagangan, serta meraup harta dunia yang akan musnah dan 
tidak abadi. Perbuatan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap 
asma Allah tabaraka wa ta'ala. 
b) Banyak bersumpah berpotensi kepada menipu pembeli, atau 
akan mendatangkan masalah sedang dia sendiri tidak menyadarinya. 

2. Bersumpah dengan asma Allah dalam berjual beli, meski seseorang 
jujur, hukumnya makruh. Kalau dia berbohong, maka sumpahnya 
adalah sumpah palsu. Kita memohon agar diselamatkan oleh Allah. 

3. Bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam jual beli terkadang 
dapat melariskan dagangan dan menambah jumlah penjualan, tetapi 
ia akan menghapus keberkahan di balik keuntungan tersebut. 

4. Keberkahan sesuatu bukanlah karena banyaknya, terkenalnya, dan 
lakunya, melainkan karena faedah dan manfaatnya. O 


Bab 318 : Makruh Bersumpah Dalam Jual Beli Walaupun Benar Adanya 





Makruh Memohon Selain Surga Dengan 
Menyebut: Bi Wajhillah' Dan Makruh 
Menolak Orang Yang Meminta Bantuan 
Dan Syafa'at Dengan Menyebut 
Nama Allah ta'ala 


da 





adits No. 172 


28 Papi 


Jendelike Ml Ira, Je :JE kakis P3 GE - wet 
. P3 33. 2 b “Ng 45 & T 

(ola ye ala)) (EN NI Al ap J3 V)) 

1722. Dari Jabir & , dia berkata bahwasanya Rasulullah #&$ bersabda: 


“Tidak diminta dengan menyebut Dzat Allah, kecuali Surga.” 
(HR. Abu Dawud) 






Dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1671), 
yakni dengan sanad yang di dalamnya terdapat Sulaiman bin Mu'adz. 
Dia perawi yang dha'if. 


Lebih dari satu orang al-Jarhu wat-Ta dil yang memperbincangkannya 
(Sulaiman tersebut). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 














e JW Y: Tidak diminta. 

e Matp: Ucapan yang memohon dengan kata “bi Wajhillah 
(dengan Dzat Allah). 

0 El Y : Kecuali kenikmatan Surga dan segala yang dijanjikan di 
akhirat kelak. 





Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. 





Kamen MI In SEE era SJ ye 
ag beb dn, Jl 5 HA de SE ya) 


3030 


K3 Ooh. - B3 6.3 Pena 

5 ok Kama ye Ie Cya3 Hang TT. 
AGE en 3 IE K3 

(orwusual! Jalu dll, sal yo Tea 


1723. Dari Ibnu Umar&s, dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah 
maka lindungilah dia. Barang siapa yang meminta dengan menyebut 
nama Allah maka berilah dia. Barang siapa yang mengundangmu maka 
penuhilah undangannya. Barang siapa berbuat kebaikan kepadamu 
maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk 
membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu tahu bahwa kamu 
telah membalas kebaikannya.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dan an-Nasa-i, sesuai dengan sanad-sanad ash-Shahihain.) 


Bab 319 : Makruh Memohon Selain Surga dengan Menyebut: Bi Wajhillah' ... 








Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1672), an-Nasa-i 


(V/82), dan yang lainnya dengan sanad shahih. 





3kzul : Memohon dengan nama Allah agar diberi perlindungan, 
dihindarkan dari bahaya, dan agar diselamatkan. 


:,35: Balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang sepadan. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Anjuran memenuhi permohonan orang yang meminta perlindungan 
dan pertolongan dengan menyebut nama Allah #5 sebagai bentuk 
penghormatan dan sikap memuliakan orang yang meminta 
perlindungan dengan-Nya. Sebab, sebenarnya dia meminta 
perlindungan kepada Yang Mahaagung. 


Barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah 
maka dia wajib diberi, selama yang dimintai mampu memberi. 


Anjuran memenuhi undangan, yakni memenuhi undangan orang 
yang mengundang dengan bersumpah dan menyebut nama Allah. 


Di antara akhlak seorang Muslim adalah membalas kebaikan, tidak 
mengingkari, kebajikan dan mampu berterima kasih kepada sesama. 
Sebab, orang yang tidak bersyukur kepada sesama sebenarnya sama 
dengan tidak bersyukur kepada-Nya Allah. Barang siapa yang 
memperoleh kebaikan dari seorang Muslim maka dia harus 
membalas dengan penuh rasa syukur dan membalasnya dengan 
materi. Jika dia tidak mampu membalasnya secara materi, maka 
balaslah dengan mendoakan kebaikan baginya dengan ucapan: 
“Jazakallahu khairan.” 


Barang siapa yang mau mengucapkan: “Jazakallahu khairan,” maka 
sesungguhnya dia benar-benar sudah memujinya, sebagaimana 
diterangkan dalam hadits Usamah bin Zaid, nomor (1496), pada 
Bab: “Beberapa Permasalahan dalam Doa”. g 





























Larangan Mengucapkan: “Sydhin Syah” 
Kepada Penguasa Dan Lainnya 
Karena Arti Kata Itu Adalah Sang Maha 
Raja. Tidak Ada Yang Berhak Disebut 
Demikian Selain Allah &2 








SE Irak 2 AD ps BA OS Wft 
(lesi) (ONE £ 3 da A3 Te ab) 
HEM saksi Mala) ARA In Oa IE 


1724. Dari Abu Hurairah & , dari Nabi 8£, beliau bersabda: “Sungguh 
nama yang paling hina di sisi Allah dx£ adalah seseorang yang dipanggil 
Malikul amlak” (Sang Maha Raja).” (Muttafag 'alaih) 


Sufyan bin Uyainah berkata: Malikul amlak” (Sang Maha Raja) seperti 
Syahin syah.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/588—Fathul Bari) dan 
Muslim (2143). 


Bab 320 : Larangan Mengucapkan: “Syahin Syah" kepada Penguasa ... 








(AA : Lebih hina dan lebih kecil. 





1. Siapa yang menamakan dirinya, atau orang lain yang memberi 
nama dengan nama ini (Malikul amlak) maka dia adalah orang 
yang paling hina dan paling rendah kedudukannya di sisi Allah. 


2. Haram memberi nama dengan salah satu asma Allah al-Husna atau 
menyamai salah satu di antara sifat-sifat-Nya yang mulia. 


3. Wajib menjaga etika dalam segala hal. 


4. Allah menghinakan orang yang mendurhakai-Nya. Hai saudaraku! 
Janganlah Anda sekali-kali tertipu oleh banyaknya kendaraan, juga 
ramainya konvoi, menumpuknya harta, dan kebesaran seorang raja, 
karena kehinaan maksiat itu berada di pundak mereka. 


5. Haram menyandangkan kepada makhluk sifat-sifat kebesaran dan 
gelar-gelar kesombongan yang hanya berhak disandang oleh Rabb 
alam semesta. Pencipta semua makhluk. Contohnya, panggilan bagi 
Sultan (penguasa) dengan “Jalalatus Sulthan” (Raja yang teragung), 
“Shahibus Sumuwwi (Yang tertinggi), dan gelar raja lainnya. 


6. Termasuk dalam ucapan ini Oadhil gudhat (Hakimnya para hakim), 
sedangkan yang dibolehkan adalah “Agdhal Gudhat (Hakim yang 
paling adil). Wallahu a'lam. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Menyebut “Sayyid” (Tuan) 
Atau Sejenisnya Kepada Orang Fasik, 
Ahlul Bid'ah, Dan Semisalnya 








Pd Sd 4 Ba ri Tua at Buda 
Ken ee Ml dgan JE :JG Kadis —3 GE - NVro 


0Aya 7 "tag Ong. Hrga Sa Su Ol Sp 352 BI 1935 Y)) 
(goo slh lo mal 3). (3 Ha, 


1725. Dari Buraidah &5 , dia bertutur bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Janganlah kalian Na orang munafik dengan sebutan Sayyid 
(tuan). Karena andaipun dia seorang sayyid (pemilik kedudukan mulia 
di kaumnya), sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian 3:5 .” 
(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.) 


Cs 





Shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (760), 
Abu Dawud (4977), Ahmad (V/346-347), dan yang lainnya melalui jalur 
Mw'adz bin Hisyam. Mu'adz berkata: “Ayahku menuturkan kepadaku dari 
Oatadah, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dengan sanad marfu'. 


Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya shahih berdasarkan persyaratan 
al-Bukhari dan Muslim.” 


Bab 321 : Larangan Menyebut “Sayyid” (Tuan) atau Sejenisnya kepada Orang Fasik ... 








SAN : Kata as-sayyid diberikan kepada seseorang yang melebihi 
kaumnya dan berkedudukan di atas mereka. Kata ini digunakan 
pula untuk pemimpin dan orang yang memiliki keutamaan. 
Kata ini pun dipergunakan untuk penyantun yang tidak mudah 
meluapkan emosinya, juga untuk orang yang lembut, penguasa, 
dan suami. 


4 553 | : Jika dia orang yang tinggi derajat dan kedudukannya. 


Lg, Basah : Kamu telah membuat Rabbmu murka karena telah 
memuliakan musuh-Nya, dan yang telah ingkar dari pengabdian 

y g g peng 
kepada-Nya. 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Haram memuliakan orang-orang munafik dan yang semisal mereka 
dengan sifat kehormatan. 


Memuliakan orang-orang yang durhaka menjadikan Allah 46 
murka kepada pelakunya. 


Seyogianya masyarakat Muslim tidak memberikan kesempatan 
kepada orang-orang munafik untuk berlindung mengontrol keadaan 
orang-orang Islam, bahkan seharusnya menghinakan mereka, karena 
telah menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. 

Sebagaimana orang munafik, hukum ini juga berlaku untuk orang 
fasik, kafir, pembangkang, dan ahli bid'ah yang mengesampingkan 
Kitabullah dan sunnah Rasulullah &£. 








AN ENANNLTNNMAMANENMENENNNMMMNg 


PN NAMANYA Meme Ba 


PA PRA AS MPR AN NA P e rh ati an Na Na Na AA AI NA AE 


Banyak hadits yang menyebutkan kata Sayyid kepada orang yang 


berilmu, seorang yang mempunyai keutamaan khas, juga kehormatan, 
antara lain: 


a. 


ae Bi 





Hadits Abu Bakrah &s dalam riwayat al-Bukhari, bahwasanya 
Nabi #£ pernah naik 3 atas mimbar dengan al-Hasan bin Ali &5 , 


lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya anakku ini seorang “Sayyid” | 


Semoga Allah ta'ala mendamaikan dengannya kedua kelompok 
umat Islam.” 

Hadits Abu Sa'id al-Khudri &s dalam riwayat Syaikhani (al-Bukhari 
dan Muslim), bahwa Rasulullah &£ berkata kepada kaum al-Anshar 
ketika Sa'ad bin Mu'adz &s5 datang sedang dia berada di atas 
kendaraan karena terluka pada waktu perang al- Ahzab: “Berdirilah 
untuk “Sayyid kalian.” 


Hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, bahwa Rasulullah # 
pernah berkata tentang Sa'ad bin “Ubadah: “Perhatikanlah apa yang 
dikatakan “Sayyid” kalian!” Berdasarkan hadits tersebut, diketahui 
bahwa seorang yang dipanggil “Sayyid” adalah seorang terhormat 
dan baik, entah karena ilmunya atau kebaikannya, maka hukumnya 
tidaklah mengapa. Namun, apabila dia seorang fasik atau agamanya 
dicurigai, atau sejenisnya, maka kita tidak boleh membuat dirinya 
bahagia, sementara itu kita membuat Allah murka. 


SBN 











Terdapat hadits shahih yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam 
| al-Adabul Mufrad, Ahmad, dan juga yang selainnya yang berbunyi: 
| “As-Sayyidu Allah (Sayyid itu 2m a 


8 


Bab 321 : Larangan Menyebut “Sayyid” (Tuan) atau Sejenisnya kepada Orang Fasik ... 





An - —.c.—.—......&& 


| 





Makruh Memaki Demam 








J5 Anang Iran Ol anik pb GE «WA 
3x BE 
je) JA SA AI AA 


JUS Aga A1 GG AI JG (6833335 can AG 
ASI bani US FT aa GLS Ca SE SN 3 25) 
: (damai) atas ES 


1726. Dari Jabir &: Jhawa Rasulullah &£ pernah mendatangi Ummus 
Sa-ib atau Ummul Naah lalu bersabda: “Kenapa kamu gemetar, wahai 
Ummus Sa-ib (atau Ummul Musayyib)?” Dia menjawab: “Demam! Semoga 
Allah tidak memberkahinya.” Beliau pun bersabda: “Janganlah mencela 
demam. Sesungguhnya demam menghapuskan dosa-dosa anak adam, 
sebagaimana ubub melenyapkan karatnya besi.” 


(HR. Muslim) 


Lafazh 5:3555 (tuzafzifina) artinya ialah bergerak dengan gerakan 
cepat. Maksudnya, gemetar, menggigil. Kata itu ditulis dengan huruf ta 
beharakat dhammah, huruf zay ganda, dan huruf fa ganda. Diriwayatkan 
pula dengan huruf ra dan huruf gaf ganda. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Z/£ OA 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2575). 





SI : Suatu penyakit yang menjadikan suhu tubuh menjadi 
panas atau demam. i 


GUz£ : Dosa-dosa. 
#53 : Ubub pandai besi yang dipergunakan untuk meniup. 


MEI EL : Kotoran yang terdapat dalam kandungan besi, yaitu 
cacat-cacat luar dari logamnya. 





Keterangan bahwa rasa sakit dan penyakit yang menimpa seorang 
Muslim merupakan penghapus dosa-dosanya dan dapat mengangkat 
derajatnya. 


Dilarang mencela suatu hal yang dapat mendekatkan diri seorang 
hamba kepada Allah 88 walau sesuatu tersebut mengandung 
kesulitan bagi mereka. 


Tidak boleh mengeluh dan jenuh terhadap ketentuan (gadar) Allah 


karena yang demikian itu dapat mematikan kesabaran dan keridhaan. 


Perhatian Rasulullah #£ untuk mendekatkan pemahaman Sahabat- 
Sahabat beliau terhadap ilmu agama dengan cara yang paling mudah 
dan dengan memakai alat peraga kongkret agar hal itu dapat meresap 
dan bersemayam di dalam benak mereka. O 


Bab 322 : Makruh Memaki Demam 





Larangan Memaki Angin Dan 
Bacaan Ketika Angin Bertiup Kencang 








Aga JG adiles mana en Tn 


Wee Ken 
(G2 yee Laao JEy Sia lol) 


1727. Dari Abul Mundzir Ubay bin Ka'ab &5 , dia bercerita bahwa 
Rasulullah &£ bersabda: “Janganlah kalian maa angin. Apabila kalian 
melihat tiupan angin yang tidak kalian senangi, maka ucapkanlah (doa): 
“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan angin ini 
serta kebaikan yang ada bersamanya dan kebaikan yang diperintahkan 
kepadanya. Kami juga berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini 
dan keburukan yang ada bersamanya serta keburukan yang diperintahkan 
kepadanya.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hasan shahih.”) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


FZF Def 























Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adabul 
Mufrad (719), at-Tirmidzi (2252), an-Nasa-i dalam “Amalul Yaum wal 
Lailah (933), Ahmad (V/123), dan yang lainnya. 


Saya (penulis) berkata: “Hadits itu shahih.” 









0 S5: Dari kencangnya hembusannya. 

8 Bilhp 5 : Kebaikan yang timbul darinya, yakni seperti halnya 
menghimpun awan yang menyebabkan turunnya hujan. 

e GUYS : Kebaikan yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti 
menjalankan kapal dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. 

0 wil #5: Angin puyuh atau angin yang membinasakan. 


0 WS 53 : Kejelekan yang dikandungnya. Ia berupa pembinasaan 
dan lain-lain. 





1. Haram memaki angin dan fenomena-fenomena alam yang lain. 
Sebab, kebaikan ataupun kejelekan yang terkandung di dalamnya 
ditundukkan sebagai pelaksanaan perintah Allah yang menguasai 
langit dan bumi. 

2. Apabila ada sesuatu yang dapat menimbulkan dua kemungkinan, 
baik dan buruk, maka dianjurkan untuk memohon kebaikannya 
kepada Allah dan berlindung dari kejelekannya, maka tidak boleh 
melaknati sepenuhnya. 

3. Fenomena alam termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. 
Di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi siapa saja yang 
dikehendaki Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Di dalamnya 
juga terkandung kecelakaan, kehancuran, dan banyak perkara besar 
bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah 356 untuk diadzab. 


Bab 323 : Larangan Memaki Angin dan Bacaan Ketika Angin Bertiup Kencang 








yr Iga Leah 1G tali Bh Ul 583 - WTA 


365 -. HS 


BI, IE ca “ 3 BN) d5 Kenerta 
an AS Aa Anya IE Br 6 Sid 


(oa abah Ain 33 ya an Lahan x t 13 
1728. Dari Abu Hurairah «5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Angin adalah basa dari rahmat Allah, yang datang membawa 
rahmat dan adzab. Apabila kalian melihatnya, maka janganlah kalian 
memakinya. Mohonlah kepada Allah atas kebaikannya dan mohonlah 


perlindungan kepada Allah dari kejelekannya.” 
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.) 


Sabda Rasulullah #£: Min rawhillah', dengan huruf ra” berharakat 
fat-hah artinya rahmat-Nya kepada para hamba-Nya. 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adabul 
Mufrad (720), Abu Dawud (5097), dan Ibnu Majah (3727) melalui jalur 
az-Zuhri, dia berkata: “Tsabit bin Gais menuturkan kepadaku bahwa 
Abu Hurairah berkata: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).” 


Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya shahih, perawinya tsigah.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 
































1. 








Angin merupakan sebagian dari rahmat Allah. Maka itu, dilarang 
mencelanya. 


Angin banyak mengandung kebaikan untuk negeri dan bagi 
hamba, tetapi juga mengandung kejelekan, seperti menghancurkan 
tanaman dan keturunan. Maka dari itu, seyogianya setiap Muslim 
memohon kebaikannya kepada Allah dan meminta perlindungan 
dari kejelekannya kepada-Nya. 


Wajib berlindung kepada Allah 8 serta memohon dengan penuh 
kerendahan diri kepada-Nya yakni ketika menyaksikan tanda-tanda 
kebesaran Allah yang mengerikan di alam raya. Hal ini berdasarkan 
hadits shahih dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad shahih, 
bahwasanya apabila melihat sesuatu yang muncul di ufuk langit, 
Nabi #£ segera meninggalkan aktivitasnya meskipun beliau sedang 
shalat. Kemudian, Rasulullah &£ berdoa: 

(Aaja Ge eh sell Za )» 
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
(yang bisa ditimbulkannya).” 


Jika turun hujan, beliau mengucapkan: 
(Esa G3 IN) 
“Ya Allah, jadikanlah hujan yang menyejukkan.” 


Mencela, mengumpat, dan melaknat bukanlah termasuk dari akhlak 
orang Islam. 


Pia Manan Pe 
apa Te ng 


Bab 323 : Larangan Memaki Angin dan Bacaan Ketika Angin Bertiup Kencang 





Kantata SEE gak 4 Tn - AYgA 
Aga Wa 5 Anas OT 31 SAM) 1G RI at (SI 
ji Ai 55 Aas Ia Os Ie ag EL 
Gk ta lh 


1729. Dari Aisyah && , dia berkata: “Apabila angin bertiup kencang, 
beliau &£ berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu 
kebaikannya dan kebaikan yang dikandungnya serta kebaikan yang 
dibawanya. Kami juga berlindung kepada-Mu dari kejelekannya, dan 
kejelekan yang dikandungnya, serta kejelekan yang dibawanya.” 

(HR. Muslim) 











Lihat kembali hadits Ubay bin Ka'ab nomor (1727) yang lalu. 


Asy-Syafr'i 25 berkata: “Tidak sepantasnya seseorang mencela 
angin karena angin merupakan makhluk Allah ta'ala yang taat. Ia adalah 
salah satu tentara Allah, yang dijadikan-Nya sebagai rahmat dan adzab 
kepada yang Dia kehendaki. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 






































- 


Makruh Memaki Ayam Jantan 








3 Pa 


AI Ijah JG :JE kait SA JE y 5 " - Yr 
MGXEN E3p SE WI SV) 1s 


(evo Na 2 d3) 


1730. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ 
bersabda: “Janganlah kalian mencela ayam jantan. Sesungguhnya yang 
membangunkan (manusia) untuk shalat.” (HR. Abu Dawud dengan 
sanad shahih.) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (5101). Saya 
(penulis) berkomentar: “Sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan 


Pan »” 


Imam an-Nawawi 4115. 


P Nabi &£ melarang kita mencela ayam jantan. ka 
| Karena hewan inilah yang membangunkan orang-orang 
| yang tidur agar beramal shalih | 
hu, ee mengharap Panata” Nyas. - 


Bab 324 : Makruh Memaki Ayam Jantan 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Haram mencela ayam jantan karena ia membangunkan orang-orang 
yang tidur untuk shalat dan mengingatkan orang-orang yang lalai 
sehingga mereka bergegas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. 


Sungguh indah untaian penya'ir berikut ini: 


aduhai seruan ayam di pagi hari 
alangkah indahnya loncengmu mengumandang 


sungguh mulia pelajaran yang kamu sampaikan 
bagi yang mengerti materi pelajaranmu 


jangan sia-siakan harimu di dalam kesesatan 
sebagaimana kamu sia-siakan hari kemarin 


Dilarang mengeluhkan segala sesuatu yang membantu orang Islam 
untuk taat kepada Rabbnya, walaupun hal itu dapat menghalangi 
kenikmatan duniawi. Seperti ayam yang mengganggu kenikmatan 
tidur, tetapi sesuatu di balik panggilannya lebih utama bagi Anda 
di dunia dan akhirat. O 





bao 3Z9 





Larangan Seseorang Berkata: “Kita 
Mendapat Hujan Karena Bintang Tertentu” 








- 


ME bat Sa Tan ea na 
AI Ia Go bo IE rika IE 253 GE WM 
ala P3 


ISL 03336 Ja) JUS sal Te JI Sea TG ya 
ya an SE AI A55 As AJE (012555 JUS 
83855 AI Yak laa JB Ga G6 365 3 Gala soLee 


- 


IS aa Cah JG GA El SSL S5 9 Jala DAS 
Ge 3 2 G0 BAP ana LA 
(ale gita) (SSL Gaja 3 535 Ulas 3S 


1731. Dari Zaid bin Khalid &5 , dia berkata: “Rasulullah & mengerjakan 
shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah turun hujan pada 
malam hari. Selesai shalat, beliau pun menghadap kepada jamaah lalu 
bersabda: “Tahukan kalian! Apa yang telah dikatakan Rabb kalian?” 
Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau 
bersabda: Allah berfirman: “Di antara beberapa hamba-Ku saat pagi hari 
ada yang mengimani-Ku, dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata: 


Bab 325 : Larangan Seseorang Berkata: “Kita Mendapat Hujan karena Bintang Tertentu” 


“Kita mendapat hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya,” maka 
dia mengimani-Ku dan kafir (mengingkari) kepada bintang-bintang.' 
Sementara orang yang berkata: “Kita mendapatkan hujan karena bintang 
ini dan itu,” maka dia bersikap kafir kepada-Ku dan (karena) mengimani 
bintang-bintang.” (Muttafag 'alaih) 


As-sama' dalam hadits ini berarti hujan. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/157-158—Fathul Bari ) 
dan Muslim (1679). 






0s: Setelah hujan. 


e  £5 : Tempat muncul dan tenggelamnya bintang-bintang. 






Pada waktu tengah shalat tidak boleh berpaling dari kiblat. 
2. Dianjurkan imam menghadap jamaah setelah shalat. 


3. Makmum boleh berkata: “Fulan mengerjakan shalat untuk kami.” 
Maksudnya, si Fulan mengerjakan shalat dengan mengimami kami. 


4. Dianjurkan membicarakan nikmat Allah 88 serta menyandarkan 
anugerah semata-mata dari-Nya. 

5. Imam dan seorang alim boleh menanyakan permasalahan kepada 
sahabatnya, walaupun masalah itu hanya dapat diketahui secara 
cermat dengan berpikir dan bersikap secara saksama. 

6. Orang Islam tidak boleh memakai ilmu yang dikenal dengan ilmu 
Isyarat. Yaitu, penyandaran ungkapan kepada Allah ta'ala, padahal 
belum pernah ada nash shahih dan tidak pula wahyu yang secara 
tegas membenarkannya. Bahkan, apabila memang seseorang tidak 
tahu ketika ditanya, hendaklah dia menjawab Allahu a'lam sebagai 
pembenarannya, sebagaimana biasa dilakukan para Sahabat sie . 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





7. 


10. 


11. 


12. 





Haram melakukan perbuatan syirik di dalam segala bentuk dan 
macamnya. 


Imam asy-Syafi'i 4g berkata: “Barang siapa yang berkata: “Kita 
mendapat hujan karena bintang ini dan itu,” seperti yang biasa 
dikatakan oleh sebagian orang musyrik, dengan maksud bahwa 
mereka mendapatkan hujan lantaran bintang-bintang itu, maka 
perbuatan itu termasuk kufur, sebagaimana sabda Rasulullah #&£. 
Sebab, An-nau-u adalah waktu, sedangkan waktu adalah makhluk 
yang tidak dapat menguasai dirinya sama sekali, apalagi menguasai 
selainnya. Barang siapa yang berkata: “Kami mendapatkan hujan 
karena bintang ini” dengan maksud kami mendapatkan hujan pada 
waktu ini, maka ungkapan demikian tidak kufur. Meski begitu, saya 
lebih baik memakai ungkapan yang lain. 


Hadits ini menggugurkan semua keyakinan menurut Jahiliyyah. 
Antara lain, sangkaan mereka bahwa turunnya hujan disebabkan 
bintang, baik hujan itu karena perbuatan bintang ini, seperti kata 
mereka, maupun bintang sebagai tanda turunnya hujan. 


Sangat disayangkan bahwa lingkup ilmu yang dikenal dengan istilah 
meteorologi masih mempercayai keyakinan Jahiliyyah. 


Syariat telah membatalkan dan menyatakan ucapan mereka sebagai 
perbuatan kufur. Jika seseorang yang berkata demikian yakin kalau 
bintang mampu melakukannya, maka kekufurannya adalah kufur 
musyrik. Kalau keyakinannya berdasarkan pengalaman saja, maka 
dia tidak musyrik, namun hanya mencapai tingkat kufur nikmat. 


Pelaku hakiki yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah ts. 
Oleh karena itu, seyogianya segala urusan kita hanya dihubungkan 
dengan Allah semata, Rabb yang tiada sekutu bagi-Nya. 


Bab 325 : Larangan Seseorang Berkata: “Kita Mendapat Hujan karena Bintang Tertentu” 


Haram Berkata Kepada Orang Islam: 
“Hai, Kafir!” 








T Ke gGa3 & OA Tg Be bia Ta A3 2 - 
Aga ee Ml Jam, JB JG Weni Nan 


SS OI ARA La 2G AS da6 GKY JSI JG SI) 
Mangan (ola NI Ag 


2 


1732. Dari Ibnu Umarugs, dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda: 
“Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: “Hai, Kafir? maka salah 
seorang di antara keduanya kembali kepada kalimat itu. Jika saudaranya 
memang demikian, (maka dia seperti apa yang dikatakannya), tetapi 
kalau tidak, maka kalimat itu kembali kepada dirinya sendiri. 
(Muttafag 'alaih) 


»,” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/514—Fathul Bari) dan 
Muslim (60). 





e s6: Kembali. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


O7F og 








cg adan L T am sgt PAN ea DP T £ Mia 
Kena Sl ja en al tai BI TT 


(Wei) (AS Te 3 YI WAS 


1733. Dari Abu Dzar &: , bahwasanya dia mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran 
atau berkata: “Hai, musuh Allah!” padahal dia tidak demikian, niscaya 
ucapannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri.” Bisa alaih) 


Hara dan raja'a: Kembali. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/464—Fathul Biri) dan 
Muslim (61). 














1. Larangan keras bagi seorang Muslim berkata kepada saudaranya: 


“Hai kafir!” 


2. Bencana mengkafirkan tidak menyelamatkan salah seorang pun dari 
kedua belah pihak. Apabila saudaranya tidak seperti yang seseorang 
katakan, maka ucapan kafir tersebut pun kembali kepada orang 
yang mengucapkannya. 

3.  Hadits-hadits ini menetapkan salah satu kaidah penting dalam hal 
mengkafirkan seseorang, yaitu tidak boleh mengkafirkan orang, 
baik atas dasar keragu-raguan, dugaan, maupun kemungkinan. 
Akan tetapi, hal itu harus berdasarkan dalil yang jelas dan bukti 
yang nyata serta berdasarkan keyakinan yang dapat mengungkap 
kekafirannya. u 














Bab 326 : Haram Berkata kepada Orang Islam: “Hai, Kafir!” 








Larangan Mengucapkan 
Hal-Hal Yang Keji Dan Kotor 





Aasteiikoa Jian JB JG Kek SA hh pl yE- Nrt 
(Tae PAI WEI Na KAL ja 3) 
(Guo baka 189 Sial ola) 


1734. Dari Ibnu Mas'ud « , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Orang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang 
yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, bukan pula orang 
yang suka berkata kotor.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan.” 
Pengesahan dan Syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor 
(1555), pada Bab (264): “Larangan Melaknati Orang Tertentu dan Binatang”. 





Acateitte AM Iran JB IE adik tadi al 163 - wro 
23 3 IE S5 ag HE) gekaKa 
(9 Case IE, sial) (SBN 


1735. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Tidaklah 
kekejian Maba bada sesuatu melainkan akan membuatnya buruk dan 
tidaklah rasa malu terdapat pada sesuatu melainkan ia akan membuatnya 
indah.” (HR. At-Tirmidzi, Dia berkata: “Hadits hasan.) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















Ta 








Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab 
al-Adabul Mufrad (601), at-Tirmidzi (1974), Ibnu Majah (4185), dan yang 
lainnya melalui jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Tsabit al-Bannani, 
dari Anas &s dengan hadits tersebut. 


Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya shahih” dan para perawinya 
tsigat (tepercaya). 








0 Fedi: Perkataan yang keji. 
0 SU : Mencela dan menjelek-jelekkannya. 


e  &l$ : Membuatnya indah dan sempurna. 








Tercelanya sifat suka berbicara kotor dan anjuran meninggalkannya. 
Sebab orang yang memiliki sifat tersebut sangat rentan dari 
terjerumus dalam melakukan hal-hal negatif, tercela, dan yang 
menodai kehormatan. 


2. Tidaklah kekejian itu menjamah salah satu urusan seorang hamba, 
melainkan ia akan membuat hal tersebut sebagai sesuatu yang amat 
dibenci. 

3. Terpujinya sikap malu dan anjuran agar menghiasi diri dengan sifat 
yang mulia tersebut. 

4. Rasa malu akan membawa seseorang meninggalkan semua perbuatan 
tercela, serta menjauhkannya dari hal-hal yang negatif. Karena itu, 
tidaklah rasa malu menjamah sesuatu melainkan akan membuat 
sesuatu tersebut menjadi indah dan tetap menawan di mata setiap 
hamba. Oo 


Bab 327 : Larangan Mengucapkan Hal-hal yang Keji dan Kotor 





Makruh Berbicara Dengan Suara Parau, 
Berbicara Dengan Dipaksa-Paksakan Dan 
Berpura-Pura Fasih, Serta Makruh Memakai 
Bahasa Asing Yang Sulit Dimengerti 
Oleh Kaum Awam Dan Sebagainya 








SE Iesatete SIN 3 Itil dahh Gal yp - NYA 
(akan aly)) EYE TE (TO ET Sis)) 


1736. Dari Ibnu Mas'ud &5 , bahwasanya Nabi #£ bersabda: “Celakalah 
orang-orang yang berlebih-lebihan.” Beliau mengucapkannya tiga kali. 


(HR. Muslim) 


Al-Mutanaththi'in: Orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala 
urusan atau perkara. 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (144), di dalam Bab (14): “Tidak Berlebihan dalam Ketaatan”. 


SE AA, 
nga Vu 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








tai 
Ny 
as. 





ja 


g sah Ge Naa Sana AC 3 Je Anne 


(9 Cagao IE Sial, ala selat) 


1737. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ashw#s, bahwasanya Rasulullah & 
bersabda: “Sesungguhnya Allah 8 membenci laki-laki yang (berbicara) 
berlebih-lebihan dan laki-laki yang mempermainkan lidahnya ketika 
berbicara, sebagaimana sapi mempermainkan lidahnya (yakni ketika 
sedang makan rumput).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dia berkata: 
“Hadits hasan.”) 








2 

Shahih T hadits-hadits penguatnya. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud (5005), at-Tirmidzi (2853), Ahmad (1I/165, 187) 
melalui jalur Nafi bin Umar, dari Bisyr bin Ashim bin Sufyan, dari 
ayahnya, darinya (Abdullah bin Amr) dengan hadits ini secara marfu”. 

Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya hasan. Para perawinya pun 
tsigah, kecuali Ashim bin Sufyan, dia adalah seorang shadug.” 

Hadits ini mempunyai syahid atau penguat dari hadits Sa'ad yang 
diriwayatkan oleh Ahmad (I/175-176 dan 184). 


Pada intinya: “Hadits ini shahih dengan hadits-hadits penguatnya.” 





0 E JSS WS uh Ja: Berbicara dengan dipaksa-paksakan 
dengan melipatkan lidahnya sebagaimana sapi melipat lidah 
ketika makan rumput. 


Bab 328 : Makruh Berbicara dengan Suara Parau, Berbicara dengan Dipaksa-paksakan ... 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Makruh berbicara dengan suara parau, dipaksa-paksakan, maupun 
berpura-pura fasih dengan kata-kata bersajak, dengan kata pembuka 
yang dibuat-buat sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang 
yang berlagak mampu berbicara fasih dan manis. Semua itu adalah 
kepura-puraan yang amat tercela. Demikian pula mempergunakan 
bahasa yang rumit dan bahasa asing ketika sedang berbicara dengan 
orang awam. 


Berbicara dengan dipaksa-paksakan dan berlebih-lebihan adalah 
penyebab kemurkaan Allah ta'ala kepada pelakunya dan bahkan 
menyebabkan dia tidak mendapat pertolongan Allah as# , menjadi 
hina, dan bernasib buruk. Berdasarkan hal ini, maka larangan tadi 
menunjukkan hukum haram. 


Seyogianya seorang Muslim tetap pada karakter dan tabiat aslinya 
dalam berbicara, tanpa menampakkan kefasihannya, logat atau 
dialeknya, dan keindahan sastra bahasanya. 


Tidak termasuk hal tercela memperbagus kalimat dalam khutbah 
dan nasihat, selama hak tersebut tidak berlebih-lebihan dan tidak 
menimbulkan keanehan. Sebab, tujuannya adalah menggerakkan 
hati (menyemangati hamba) untuk berbuat ketaatan kepada 
Allah 52 . Sementara itu, bahasa yang indah mempunyai dampak 
nyata yang tidak dapat ditolak, terkecuali oleh orang-orang yang 
sombong. Hal ini dapat dipetik dari khutbah-khutbah Rasulullah &£ 
serta nasihat-nasihat beliau yang amat fasih sehingga membuat air 
mata berlinangan dan hati tergetar. 











an. 


4 De 9 ia 


Aina Eid Teng aa. Sl PLAN AS Op pr HE NYA 
sa An Ula Ga 3D) 5 3 0))) AG 


Pa ci - ik Lg Ro 8 2 “ Lan Ta 
"» 3 an al Lama Ap es tm 
A52 633 z2, GE kaka 

Jas) GAB ye Ko Aonjab Sa AB) Uya Uegao JB, SA Ale) 
MGsa 3) Call 


1738. Dari Jabir bin Abdullah-#s, bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling 
dekat denganku duduknya pada hari Kiamat kelak adalah orang yang 
paling baik budi pekertinya. Sesungguhnya orang yang paling aku benci 
di antara kalian dan paling jauh duduknya dariku pada hari Kiamat 
kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang bermulut besar, 
dan orang yang berbicara dengan angkuh.” (HR. At-Tirmidzi, lalu dia 
berkata: “Hadits hasan.” Penjelasan hadits ini telah berlalu pada Bab 
“Akhlak yang Baik”). 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (631) dalam Bab (73) “Akhlak yang Baik”. a 


Bab 328 : Makruh Berbicara dengan Suara Parau, Berbicara dengan Dipaksa-paksakan ... 





Makruh Mengucapkan: “Khabutsat Nafsi 
(Diriku Keji (Buruk))” 








My: 25 Je CA g ca ic ta - Ayra 


(ade 3 


1739. Dari Aisyah & , dari Nabi 8&£, beliau bersabda: “Janganlah 
sekali-kali di antara kamu berkata: Khabutsat nafsi (diriku keji), tetapi 
hendaklah dia berkata: “Lagisat nafsi (diriku jelek).” (Muttafag “alaih) 


Para ulama berkata: “Arti khabutsat adalah ghatsat, yaitu lagisat 
(buruk). Makruh mempergunakan kata al-khubts (karena mempunyai 
arti kotor dan menjijikkan). 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/563—Fathul Bari) dan 
Muslim (2250). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





























GZe Ge 





Makruh menggunakan lafazh-lafazh yang jelek untuk menerangkan 
keadaan orang-orang Islam. 


Anjuran bersikap sopan dalam berbicara tentang segala sesuatu, 


bahkan terhadap diri sendiri. 


Tiang penegak Islam adalah etika. Islam mengajarkan kepada 
umatnya sopan santun terhadap Rabbnya, terhadap sesama makhluk, 
dan terhadap diri sendiri. 


Dianjurkan supaya mengubah nama yang jelek serta menghindari 
lafazh-lafazh yang buruk dalam segala hal. 


Seorang Muslim tidak sepatutnya menyifati dirisendiri dengan kata 
khabts (kotor), karena Allah telah memuliakan dirinya. Barang siapa 
yang melakukan larangan Allah 8 maka dia telah menjadi penolong 
syaitan dalam menguasai dirinya. O 


Bab 329 : Makruh Mengucapkan: Khabutsat Nafsi (Diriku Keji (Buruk|) 








Makruh Memberi Nama Inab (Buah Anggur) Cc 
Dengan Nama Karm (Mulia) HW 
WM 





dan 





1740. Dari Abu Hurairah &' , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah kalian 2 al-inab (buah anggur) dengan al-karm 
(mulia), karena sesungguhnya al-karm (kemuliaan) itu adalah sebutan 
untuk orang Islam.” (Muttafag 'alaih. Ini adalah lafazh Muslim). 


Dalam salah satu riwayat: “Sesungguhnya al-karm itu sebutan bagi 
hati orang Mukmin.” 


Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim: “Mereka berkata tentang 
al-karm. Sungguh al-karm itu sebutan bagi hati orang Mukmin.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/564—Fathul Bari) dan 
Muslim (2247) (8). 


Riwayat kedua ada pada Muslim (2247) (9). Riwayat ketiga ada pada 
al-Bukhari (X/566—Fathul Bari) dan Muslim (2247) (7). 





03.3 


#3: Janganlah kamu mengucapkan nama ini kepadanya. 
. Abe ASI ob : Orang Muslim sajalah yang berhak menyandang 
nama (sebutan) ini. 





Keno Al ge KAS 2 yg S6 GE WA 
(AG La P3 3, HS US Y)) 1Ju 
(daa ol3,) 


1741. Dari Waa-il bin Hujr &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Janganlah 
kalian mengatakan al-karm (mulia), tetapi katakanlah al-inab (buah 
anggur) dan al-habalah (pohon anggur).” (HR. Muslim) 


Lafazh LSN (al-habalah) ditulis dengan huruf ha dan huruf ba yang 
berharakat /at-hah. Disebutkan pula dengan huruf ba berharakat sukun. 






9 Hadits 





e &X5Jl: Pohon anggur. 


Bab 330 : Makruh Memberi Nama “Inab (Buah Anggur) dengan Nama Karm (Mulia) 








1. 
2. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Makruh menyebut buah anggur dengan karm (mulia). 


Ibnu Gayyim al-Jauziyyah #55 berkata dalam kitab Zadul Ma'ad 
(IV/369): “Dalam hal ini ada dua pengertian: 


a) Orang Arab memberi nama pohon anggur dengan nama al-karm 
(mulia) karena manfaat dan faedahnya yang sangat banyak. Maka 
dari itu, Nabi &£ tidak menyukai penyebutan pohon anggur dengan 
al-karm karena dapat membangkitkan hati untuk mencintainya 
serta mencintai sesuatu yang memabukkan, yang dibuat darinya, 
sedang dzat yang memabukkan adalah induk dari segala kekejian. 
Beliau &£ pun tidak suka memberi nama induk kekejian itu dengan 
nama yang paling bagus dan paling banyak menghimpun kebaikan. 


b) Hadits ini tergolong dalam: “Bukanlah pemberani orang yang 
mampu bergulat ...” dan sabda beliau yang dinukilkan oleh Muslim: 
“Bukanlah orang miskin orang yang suka meminta-minta ....” 


Maksudnya, kalian menyebut pohon anggur dengan nama al-karm 
karena manfaatnya yang banyak, sedangkan hati orang Mukmin 
atau Muslim lebih utama menyandang nama ini daripada pohon itu. 
Sungguh orang Mukmin seluruhnya baik dan semuanya bermanfaat. 
Hadits ini berfungsi sebagai perhatian sekaligus pemberitahuan 
bahwa dalam hati setiap Mukmin terdapat kebaikan, kemurahan, 
keimanan, cahaya, petunjuk, takwa, dan sifat-sifat lainnya yang 
berhak disandang oleh nama ini daripada sekadar pohon anggur.” 
Perkataan Ibnul Gayyim ini dikutip penulis dengan perubahan 
teks.a 








Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang 
Perempuan Kepada Seorang Laki-Laki, 
Kecuali Apabila Laki-Laki Tersebut 
Membutuhkannya Untuk Tujuan Syar'i, 
Seperti Karena Ingin Menikahinya 
Dan Sejenisnya 











Arga elo 2 daa 1 Je JB az case dgnuap op! ye SARA 
MEA SB ea eat adi (SV) 
(Ade gas) 


1742. Dari Ibnu Mas'ud &:5 , dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda: 

“Janganlah seorang wanita melihat (atau menyentuh) anggota tubuh 
wanita lainnya (secara sengaja), lalu dia menggambarkannya kepada 
suaminya sehingga seolah-olah suaminya itu melihatnya.” (Muttafag alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/338—Fathul Bari). 


Bab 331 : Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang Perempuan ... 





——————, Perhatiah ————————— 


Penulis tidak mendapatkan hadits ini dalam kitab Shahih Muslim. | 
Penyandaran hadits ini kepada Nmr adalah suatu kekeliruan | 





e 2G : Memandang atau menyentuh kulitnya, lalu dia merasakan 
kelembutan atau keindahannya, baik yang tampak maupun yang 
SN 


0 WES SE : Seolah-olah dia melihatnya. 





1. Hadits ini merupakan asas dari kaidah “Saddudz Dzart'ah” (tindakan 
preventif). Ketahuilah bahwa hikmah larangan ini adalah karena 
dikhawatirkan seorang suami terpana oleh sifat-sifat wanita tersebut 
sehingga mengakibatkannya menceraikan istrinya, atau dia terpikat 
dengan wanita tersebut. 


2. Hukum ini mencakup haramnya seoranag perempuan bersentuhan 
dengan sesama perempuan, demikian pula laki-laki dengan laki-laki, 
sebagaimana keterangan yang lalu pada hadits Abu Sa'id al-Khudri, 
pada nomor (1627), di Bab: “Larangan Melihat Wanita yang Bukan 
Mahram dan Amrad (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) tanpa 


€.» 


Ada Keperluan Syar'?”. 


3. Haram bagi perempuan melihat aurat perempuan lain, begitu pula 
laki-laki melihat aurat laki-laki lain. 


4. Wanita Muslimah wajib menutup anggota tubuhnya dan wajib pula 
menyembunyikan kecantikan dirinya. Sebab, hal tersebut dapat 
menimbulkan fitnah di depan perempuan-perempuan lain yang 
tidak berhati-hati (dalam menjaga lisannya) dan yang mudah men- 
ceritakannya kepada kaum laki-laki. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





An-Nawawi 44 mengatakan: “Suatu bencana besar yang sudah 
membudaya dan dianggap perkara yang sepele oleh banyak orang adalah 
bercampur baurnya perempuan di pemandian umum. Siapa pun yang 
berada di pemandian umum wajib menjaga agar pandangan, tangan, 
dan anggota tubuh yang lainnya tidak tertuju kepada aurat orang lain. 
Mereka juga wajib menjaga aurat masing-masing dari pandangan orang Jain 
serta wajib mengingkari orang lain yang tidak melakukannya jika 
mampu. Kewajiban mengingkari tidak gugur hanya berdasarkan dugaan 
bahwa teguran mungkin tidak akan diterima oleh mereka. Terkecuali 
apabila seseorang khawatir jika hal tersebut menimbulkan fitnah kepada 
dirinya atau kepada orang lain. 


appa ee ea aa 


Di antara bencana besar yang juga sudah membudaya pada zaman | 
| sekarang adalah munculnya majalah-majalah cabul yang penuh dengan 
| gambar-gambar wanita telanjang atau semacamnya, termasuk film-film 
| seksual. Bahkan, terdapat orang-orang yang membolehkannya dengan 
| “alasan tidak ada dalil yang mengharamkan. Mereka memberikan sebuah 
| contoh, lalu mereka bertanya: “Haramkah memandang aurat patung?” 


| Pertanyaan ini pun mereka jawab sendiri, lantas berkata: “Patung tidak 
| mempunyai aurat, sama seperti gambar-gambar tersebut yang juga tidak 


| mempunyai aurat.” 
| ng 
| Sebuah majelis pernah mempertemukan saya dengan orang-orang 
| tersebut. Dalam pertemuan itu saya menetapkan bahwa pornografi 


| haram hukumnya berdasarkan kesimpulan hadits ini. Masalah ini dapat 


| diperinci sebagai berikut: 


| 

| 

| Syariat mengharamkan seseorang mendeskripsikan bagian-bagian 
| tubuh perempuan yang rawan fitnah kepada laki-laki karena khawatir 
| mereka berangan-anagan bisa melihat perempuan itu. Pada hakikatnya, 
| Taki-laki itu tidak hanya mengilustrasikan perempuan yang diterangkan 
| sifat-sifatnya tersebut, melainkan mereka membayangkannya bahkan 
| menggambarkan dalam imajinasinya. Berbeda dengan gambar cabul dan 
| film seksual (blue film), keduanya dapat dilihat dengan nyata oleh mata, 

















Bab 331 : Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang Perempuan ... 





Nan aan nn BANTEN TON NN aa NE EA Sena aaaanaaaaaN nee 





| “Saddudz Dzari'ah” (tindakan preventif) karena pembolehan gambar- 


| seksual semacam ini sekarang merupakan suatu yang mudah bagi mereka 


LANTAMAL NN MEMMANANANLNNNNUNa, 








| bukan hanya sebatas sifat- Tana (aya sehingga hal tersebut lebih | 
— haram daripada yang hanya dengan sebatas lamunan maupun khayalan. 


Dengan demikian, tumbanglah bendera orang-orang yang mengada-ada 
tentang Allah tanpa ilmu, sementara mereka tidak mampu menjawab. 


Cukuplah bahwa masalah ini jelas-jelas diharamkan oleh kaidah 


gambar cabul atau film-film seksual akan menyebabkan terjerumusnya 
seseorang ke dalam perbuatan keji. Semoga Allah 88 melindungi kita. 


Masalah ini kami ungkapkan mengingat bahwa menonton film-film 


yang mau melakukannya, lebih-lebih setelah merebaknya jaringan televisi 
global yang dipancarkan melalui satelit (parabola), sehingga dengan 
mudah tayangan-tayangan tersebut dikonsumsi di dalam rumah-rumah. 
Kita memohon keselamatan kepada Allah dari segala bencana, baik yang 
tampak maupun yang tersembunyi. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Sean 


| 
: 
| 
$ 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
/ 
PPA 








Makruh Berdoa Dengan: 
“Ya Allah, Ampunilah Aku Jika 
Engkau Mau.” Akan Tetapi, Hendaklah 
Dia Bersungguh-Sungguh Dalam Memohon 








Hadits No. ra) 
SE Arsene Al J2, si we Na 3 OP WEY 


S3 us uin 3 cd as 1 NY Ash 335 V)) 


(ane Gita) AS Ke Y Als SE SA ME ol 


AI SEKEN BA, 3d 33) ed R5) 
(AE et LEAN 


1743. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Janganlah seseorang di antara kalian berkata: “Ya Allah! Ampunilah aku 
jika Engkau mau. Ya Allah! Rahmatilah aku jika Engkau mau.' Namun, 
hendaklah dia mempertegas permohonan, karena sesungguhnya tidak 
ada yang bisa memaksa Allah.” (Muttafag 'alaih) 

Dalam salah satu riwayat Muslim: “Akan tetapi, hendaklah hamba 
memperteguh dan bersungguh-sungguh dalam memohon kepada-Nya. 
Sebab, sesungguhnya Allah ta'ala sama sekali tidak merasa keberatan 
terhadap apa yang Dia karuniakan.” 


Bab 332 : Makruh Berdoa dengan: "Ya Allah, Ampunilah Aku jika Engkau Mau..." 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/139—Fathul Bari) dan 
Muslim (2679) (9). 





0 Tu es : Hendaklah dia memperteguh permohonan, yakin 
dengannya, tidak lemah hati, dan menggantungkan pada kehendak. 

0 KE UM : Gigih, bersungguh-sungguh dan memohon dengan 
sangat. 





Hadits No. 17an 
kan Ir JE SE sadis Sl 983 Ave 
ata Kana EV IU pad AAN 3) 

ena ML at 


1744. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Ketika 
seseorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memperteguh 
permohonannya. Janganlah sekali-kali berkata: “Ya Allah! Jika Engkau 
suka, berilah aku.” karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa-Nya.” 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/139—Fathul Bari) dan 
Muslim (2678). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Anjuran supaya bersungguh-sungguh dalam memohon, dan dilarang 
bersikap lemah (malas) dalam memohon. 


Makruh hukumnya menggantungkan permohonan kepada kehendak 
Allah 8 , arena terkandung di dalamnya anggapan seolah-olah 
seseorang tidak membutuhkan terkabulnya sesuatu yang dia minta, 
selain menimbulkan anggapan merendahkan Allah, padahal tidak 
ada yang bisa memaksa-Nya dan yang melemahkan-Nya sedikit pun 
di permukaan bumi ini, tidak pula di langit, sedang semua makhluk 
membutuhkan-Nya. 


Seyogianya setiap orang bersungguh-sungguh dalam berdoa serta 
selalu berharap agar doanya dikabulkan Allah, juga tidak berputus 
asa terhadap rahmat-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya dia memohon 
kepada Yang Maha Pemurah. Oleh sebab itu, jangan pernah enggan 
berdoa hanya karena dalam diri kita terdapat kekurangan ataupun 
kelalaian. Pintu doa selalu terbuka. Barang siapa yang mengetuknya 
maka dia hampir diizinkan untuk memasukinya. 


Peringatan 


Sebagian ulama membolehkan hal ini dengan pengecualian, yaitu | 
ketika seseorang memohon untuk tabarruk (mencari berkah). Ini 


salah satu bid'ah dalam berdoa yang menyalahi petunjuk sang Nabi &£ 


| yang benar. 


Bab 332 : Makruh Berdoa dengan: "Ya Allah, Ampunilah Aku jika Engkau Mau..." 





5 
| 








Makruh Mengucapkan: 
“Ma Sya Allah Wa Sya-a Fulan” 
(Atas Kehendak Allah Dan Kehendak Fulan)” 


“—. 








Pa 
SG A3 e 


Peta 


Kegare ee PK KE, Bra y Kain GE - YV4o 


AS SUS 1333 la OB 213 Ab AL 18 V) :JU 


can, 


£ Nu s1 
(are duh aglb gal ol3,) MN 2 (- 


1745. Dari Hudzaifah bin al-Yaman &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Janganlah kalian berkata: “Md sya? Allah wa sya-a Fulan (atas kehendak 
Allah dan kehendak Fulan),” tetapi katakanlah: “Ma sya? Allah tsumma 
Syd-a Fulan (atas kehendak Allah, kemudian kehendak Fulan).” 

(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.) 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4980), Ahmad 
(V/384, 394, 398), Imam al-Baihagi (III/216) melalui jalur Syu'bah, dari 
Manshur bin al-Mu'tamir: “Aku mendengar Abdullah bin Yasar, dari 
dia (Hudzaifah) dengan hadits ini.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Saya (penulis) berkata: “Sanad ini shahih dan perawinya tsigah, yaitu 
perawi-perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Yasar. Dia 
adalah al-Juhani al-Kufi, seorang yang tsigah.” 


Rib'i bin Hirasy meriwayatkan hadits ini secara mutaba'ah darinya 
(Hudzaifah), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2118), serta 
Ahmad (V/393). Hadits ini juga mempunyai penguat dari hadits Ibnu 
Abbas:sz, dan penguat lainnya dari hadits ath-Thufail bin Sakhbarah. 





1. Haram menyertakan (menyekutukan) hamba dengan Allah 8s , 
baik dengan lafazh atau dengan makna. 


2. Allah 8 yang mengatur segala urusan hamba-Nya, Yang mengurusi 
“segala urusan mereka. Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu. 


3. Dilarang menggabungkan kehendak hamba dan kehendak Allah (5, 
yakni dengan huruf a'thaf (kata hubung) wawu (dan). Karena huruf 
itu menunjukkan arti persekutuan baik dalam hukum maupun hal 
yang lainnya. 

4. Yang benar ialah menggabungkan kehendak hamba dan kehendak 
Rabb ss£ dengan kata tsumma (kemudian). Karena kata itu 
menunjukkan arti urutan yang berbeda. Inilah yang benar, sebab 
kehendak Allah mendahului kehendak hamba dan kehendak 
hamba terjadi setelah kehendak Allah. Jadi, kehendak hamba 
tidak akan dapat terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Apa 
yang Allah kehendaki, maka terjadilah, sedangkan yang tidak 
dikehendaki oleh-Nya, maka tidak akan terjadi. 


5. Hadits ini merupakan suatu hujjah (dalil) kuat terhadap kebathilan 
golongan Jabariyyah yang menafikan perbuatan hamba. Mereka 
berkata bahwa hamba tidak mempunyai hak ikhtiar (berusaha) 
apa pun. Manusia bagai bulu dalam hempasan angin yang kencang 
menurut mereka. O 


Bab 333 : Makruh Mengucapkan "Masya" Allah wa Sya-a Fulan ..." 





Makruh Berbincang-Bincang 
Setelah Waktu Isya 





Yang dimaksudkan dengan perbincangan di sini ialah pembicaraan 
yang hukumnya mubah dilakukan diselain waktu ini, dilakukan atau 
tidak, hukumnya tetap sama. Sementara, perbincangan yang hukumnya 
haram atau makruh dilakukan selain waktu ini, apabila dilakukan juga, 
maka ia akan lebih haram dan lebih makruh hukumnya. 


Adapun perbincangan mengenai kebaikan, seperti belajar ilmu dan 
hikayat orang-orang shalih, juga membahas akhlak mulia, berbincang 
dengan tamu, berbicara dengan orang yang mempunyai keperluan, 
dan sebagainya, maka hal tersebut tidaklah makruh, bahkan mustahab 
(dianjurkan). Termasuk pula pembicaraan karena adanya udzur dan ada 
keperluan mendesak, maka hukumnya tidak makruh. Tentang hal-hal 
tersebut, banyak hadits shahih yang menjelaskannya. 





Nabi Tanah 4 Ta. sf PN PAN ana £ Oo. 
SE Jesse dl Iya, Ol kai H3 Ul GE WA 
(ane gita) Woa5 Ea sha J3 GA ae 


1746. Dari Abu Barzah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ tidak menyukai 
tidur sebelum shalat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. 


(Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





yet Geg 








- 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/49—Fathul B&ri) dan 
Muslim (647) (237). 





1. Makruh tidur sebelum Isya karena khawatir tertinggal waktunya. 


2. Makruh berbincang-bincang dan begadang setelah shalat Isya, dan 
ini karena khawatir terlambat tidur sehingga terlambat bangun dan 
ketinggalan shalat Shubuh, atau menyia-nyiakan waktu sepertiga 
malam akhir untuk beribadah sehingga tidak mendapatkan 
pahalanya yang besar. 


3. Anjuran melaksanakan shalat pada waktunya dan peringatan agar 
tidak meninggalkannya karena menyibukkan diri dengan hal lain 
atau terbiasa melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan lewatnya 
waktu shalat. 








Io Knee AN Ipin Ol Wes AS pl 63 “VAN 
Oh al IE IIS ss pl AA 
sal SI ph an 

(abs gina) (AS 


1747. Dari Ibnu Umaruss, bahwasanya Rasulullah #£ mengerjakan 
shalat Isya pada akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau pun bersabda: 
“Beritahukanlah aku, malam apakah ini?” Sesungguhnya pada penghujung 
seratus tahun nanti, tidak ada seorang pun yang hidup pada hari ini akan 
tersisa di permukaan bumi.” (Muttafag 'alaih) 


Bab 334 : Makruh Berbincang-bincang Setelah Waktu Isya' 








Hadits ini Haa oleh Imam al-Bukhari ag 45—Fathul Bari) 


“dan Muslim (2537): 








Sts : Beritahukanlah aku. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Boleh berbincang-bincang tentang ilmu setelah Isya karena hal 
tersebut akan menghasilkan kebaikan. 


Termasuk dalam kategori ini ialah melakukan perbuatan yang 
mengandung kemaslahatan, misalnya berbincang-bincang atau 
bercanda dengan istri, menghibur dan membuat dirinya senang. 


Anjuran untuk menyegerakan kebaikan serta perintah agar tidak 
menundanya sebab kematian itu terkadang datang mendadak tanpa 
diduga sebelumnya. 


Keterangan dari Rasulullah &£ bahwasanya usia umat beliau pendek, 
tidak seperti usia umat-umat terdahulu. 


Hadits ini salah satu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah #6. 
Beliau memberitahukan perkara ghaib yang terjadi, sebagaimana 
dikabarkannya. Terbukti bahwa orang yang paling akhir ditetapkan 
sebagai Sahabat pada waktu itu adalah Abu ath-Thufail Amir bin 
Wa-ilah. Para ulama sepakat bahwa dialah Sahabat yang wafat 
paling terakhir, yaitu pada tahun 110 Hijriah. Itulah penghujung 
seratus tahun sejak perkataan Rasulullah #£. 


MUA Aa, 
(LA ega 








dits No. 174 


Knee UBS AN sg 
BE (Aa S3) adas ya 3 Oa ta il 


aa 


5 Ag siy Ika IG ya Dj » JS EK 
(ajedla,) UALAI 23 SESI KG pike 


1748. Dari Anas &5 , bahwasanya Sahabat pernah menunggu Nabi #£ 
(untuk ana shalat Isya). Tidak lama kemudian beliau datang 
ketika hampir pertengahan malam, lalu beliau mengerjakan shalat Isya 
bersama mereka. Anas &:5 melanjutkan: “Kemudian, beliau berkhutbah 
kepada kami.” Beliau berkata: “Ketahuilah, sungguh orang-orang telah 
mengerjakan shalat lalu tidur, sementara kalian masih tercatat sedang 
mengerjakan shalat selagi kalian menunggu shalat.” (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (11/73—Fathul Bari) 
dan Muslim (640). 





1. Anjuran untuk mengakhirkan shalat Isya. 

2. Akhir waktu Isya' adalah separuhnya malam. 

3. Boleh berbincang-bincang tentang kebaikan dan mempelajari ilmu, 
serta beramar ma'ruf nahi mungkar setelah Isya. 

4. Menunggu shalat mengandung kebaikan yang banyak karena orang 
yang sedang menunggunya mendapatkan pahala shalat selagi tetap 
berada di tempat shalatnya. 

5. Anugerah Allah kepada para hamba-Nya begitu besar. Dia memberi 
mereka pahala, yakni selagi mereka tetap menunggu shalat, 
meskipun mereka makan dan minum pada waktu itu. O 


Bab 334 : Makruh Berbincang-bincang Setelah Waktu Isya' 





Larangan Bagi Istri Menolak Ajakan Suami 
Untuk Berhubungan Intim Tanpa 
Ada Udzur Syar'i 








Pa a 


Pa Na Si Pa Z Ja is aja £ Sina 
Jenleike dl Ja JEJE anik Ip hal YA WA 


tr 


- 


AE She SG LB AN dl STAN JBS 163 ISI) 
(ae sin) (3 NE 
Aa Di 35 


1749. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: “Jika 
seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan 
intim), tetapi dia enggan memenuhinya, sehingga membuat suaminya 
marah, maka para Malaikat akan melaknatnya (istri) sampai pagi hari.” 
(Muttafag 'alaih) | 

Di dalam salah satu riwayat disebutkan: “Sampai dia (istri) kembali 
(memenuhi hasrat suaminya).” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan 
hadits nomor (281), di dalam Bab (35): “Hak Suami atas Istri (Kewajiban 
Istri terhadap Suami)”. a 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Ce 0g 





DOU 330 





Larangan Bagi Istri Berpuasa Sunnah 
Ketika Suaminya Berada Di Rumah, 
Kecuali Suami Mengizinkannya 








1750. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (sunnah) sedang suaminya ada 
bersamanya, kecuali dengan seizinnya. Dia pun tidak boleh memberi 
(kepada orang lain), kecuali dengan seizinnya pula.” (Muttafag 'alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan 
hadits nomor (282), di dalam Bab (35): “Hak Suami atas Istri (Kewajiban 
Istri terhadap Suami)”. a 


Bab 336 : Larangan bagi Isteri Berpuasa Sunnah ketika Suaminya Brada di Rumah ... 


Larangan Mengangkat Kepala Dari Ruku' 
Atau Sujud Sebelum Imam Bagi Makmum 








AS - Wor 
Dt Jaka Ol An Ke Aa 3 ISI asi an 

A0 #33 53 AI J8 AN, 
(ade gas) 


1751. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Tidak 
takutkah seseorang di antara akal yakni yang mengangkat kepalanya 
sebelum imam, jika Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai 
atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai?” 

(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I1/182-183—Fathul Bari) 
dan Muslim (427). 





. (Li Takut. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


IC 0 








Haram mendahului imam ketika sedang shalat, karena amalan itu 
akan menggugurkan fungsi seorang imam, yaitu perannya untuk 
diikuti makmum. 


Hukuman berupa pengubahan dari bentuk manusia menjadi bentuk 
binatang dapat terjadi pada umat ini (Islam). Sebagian ulama berkata 
bahwa yang dimaksud adalah menjadi orang dungu yang tidak dapat 
mengerti apa-apa Seperti halnya sifat keledai. Penakwilan seperti ini 
adalah penjelasan yang salah, sebab hukuman perubahan bentuk 
itu tetap mungkin terjadi di ea umat ini, seperti diterangkan 
oleh hadits Abu Malik al-Asy'ari &s tentang alat-alat musik dalam 
kitab Shahihul Bukhari, bahkan feri pun tidak mendustainya. Hal 
ini memang telah terbukti atas dasar peristiwa yang menimpa umat- 
umat terdahulu. 


Hadits ini menerangkan kebodohan orang yang mendahului imam. 
Dia adalah orang yang tidak mengerti agama, sebagaimana keledai 
yang memang terkenal dengan kedunguannya. O 


Bab 337 : Larangan Mengangkat Kepala dari Ruku' atau Sujud Sebelum Imam bagi Makmum 





Makruh Bertolak Pinggang 
Di Dalam Shalat 








1752. Dari Abu Hurairah «5 , dia berkata: “Dilarang bertolak pinggang 
di dalam shalat.” (Muttafag ran 





Hadits ini Mane aah oleh al-Bukhari (II1/88—Fathul Bari) dan 
Muslim (545). 





e LSI : Pinggang manusia. 





1. Larangan bertolak pinggang di dalam shalat. 


2. Bertolak pinggang di dalam shalat termasuk dari sifat orang-orang 
sombong. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


DCC opa 





3) 
" 


") 
'-) 






































Makruh Mengerjakan Shalat Ketika 
Hidangan Makanan Telah Siap, Sedang Hati 
Menginginkannya, Atau Sambil Menahan 
Dua Kotoran, Yaitu Kencing Dan Berak 








Inna ee MU Ian Ea AJE Kan 2 ar -NYor 
MEI PET Ke Tag plab 3 nasa 8 XS M3s 2, 
(oa "1 


1753. Dari Aisyah t£s , dia bercerita: “Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Tidak boleh shalat ketika makanan telah dihidangkan dan 
tidak boleh shalat sewaktu seseorang sedang menahan dua kotoran 
(kencing dan berak).” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (560). 





0 plb sisu : Ketika adanya makanan atau dekat dengan makanan 
sedang dia menyenangi dan menginginkannya. 


. ci: : Kencing dan berak. 


Bab 339 : Makruh Mengerjakan Shalat ketika Hidangan Makanan Telah Siap ... 





1. Makruh mengerjakan shalat pada saat ada kesibukan yang dapat 
menghilangkan kekhusyu'annya, seperti lapar sedang di dekatnya 
ada makanan dan haus sedang di dekatnya ada air. 


2. Makruh mengerjakan shalat bagi orang yang berada dalam kondisi 
menahan buang air kecil atau buang air besar, karena hal itu jelas 
mengganggu kekhusyu'an hati. 


3. Hukum makruh di sini menjadi berkurang setiap kali waktu 
shalat semakin sempit. Barang siapa yang khawatir ketinggalan 
shalat danwaktunya habis hendaknya dia mengerjakan shalat 
pada waktunya, baru kemudian makan dan minum sampai selesai. 
Wallahu a'lam. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





DOU JLU 


Larangan Mengangkat Pandangan 
Ke Langit Di Dalam Shalat 








Angke ito Sl Ipa JB JB traias IL 3 3 )£- Wot 


Pad 
3 Lai 


KG (Re GA JI) HL Tao 
PS NN 


(Sato) 


1754. Dari Anas bin Malik &5 , dia menuturkan bahwa Rasulullah 
bersabda: “Mengapakah orang-orang mengangkat pandangan mereka 
ke langit pada waktu mereka shalat?” Beliau mengatakannya dengan 
suara keras. Beliau berkata: “Hendaklah mereka benar-benar berhenti 
melakukan hal itu atau pandangan mereka dicabut selama-lamanya.” 


(HR. Al-Bukhari) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I1/233—Fathul Bari). 


Bab 340 : Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit di Dalam Shalat 





0 JkL: Mengapa, apa gerangan? 


. NN $2BAS : Dicabut dan tidak akan dikembalikan lagi kepada 
mereka. 





1. Haram memandang ke langit ketika shalat. Dalil yang menunjukkan 
haramnya adalah suara Nabi &£ yang keras saat memperingatkan 
hal itu, serta ancaman beliau terhadap orang yang melakukannya 
dengan dihapusnya penglihatan lalu tidak dikembalikan lagi selama- 
lamanya. 


2. Hukuman karena melakukan pelanggaran syariat dijatuhkan setelah 
hamba mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut 
haram. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Makruh Menoleh Tanpa Udzur 
Di Dalam Shalat 





Bao 341 





Png na SIG Kan ls, ana 1Yeo 
kal) (ai Ie 


1755. Dari Asa Es , dia bercerita: “Aku pernah bertanya kepada 
Rasulullah &£ tentang menoleh di dalam shalat. Beliau pun menjawab: 
“Menoleh di dalam shalat adalah hasil curian syaitan yang diperoleh dari 
shalat seorang hamba.” (HR. Al-Bukhari) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I1/234—Fathul Bari). 



























































1. Larangan menoleh di dalam shalat tanpa adanya (kebutuhan). 


Bab 341 : Makruh Menoleh Tanpa Udzur di Dalam Shalat 








2. Menoleh di dalam shalat adalah cerminan perbuatan syaitan untuk 
menyibukkan seorang hamba sehingga kekhusyu'annya menjadi 
hilang. Maka dari itu, menoleh di dalam shalat tanpa adanya udzur 
merupakan kelengahan dan kurangnya kekhusyu'an. 





Meet) 3 J ana P3 33 Y ng SE Kar 


(ae Fa mena Lag Am J83 Saka jl ola) 


1756. Dari Anas &5 , dia mengatakan bahwa Rasulullah &£ bersabda 
kepadaku: “Jauhilah olehmu menoleh di dalam shalat. Sesungguhnya 
menoleh di dalam shalat adalah suatu kebinasaan. Jika memang harus, 
maka lakukanlah di dalam shalat tathawwu' (sunnah), bukan di dalam 
shalat fardhu.” (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 






ladits 


Dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (589) dengan sanad 
dha'if. Ibnul @ayyim &is, dalam Zadul Ma'ad (1/249), menyebutkan dua 
Alat (cacat) sanad hadits ini, yaitu: (1) Riwayat Sa'id dari Anas tidaklah 
dikenal (2) Pada jalurnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an. 





1. Hadits ini dha'if selama tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh 
karena itu, menoleh tidak boleh baik dalam shalat fardhu maupun 
shalat sunnah. Lebih-lebih, hadits-hadits yang melarang menoleh 
di dalam shalat itu bersifat umum. Wallahu a'lam. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Shalat Menghadap Kuburan 








ANA Hg -, e 35 Lg # S2 
Bana "IG KERIS YAAA! p JUS AA Al GE - WoV 


7 Kr T 2 7 4 aa PR & aa 3 
V5 03! JI 23 V)) 2d Aren dl 035 
(oa 03) AGE Nada 


1757. Dari Abu Martsad Kannaz bin al-Hushain &s , dia bercerita: 
“Aku pernah mendengar Rasulullah #£ bersabda: “Janganlah shalat 
menghadap kuburan dan janganlah duduk di atasnya.” (HR. Muslim) 





1. Haram mengerjakan shalat menghadap kuburan. 
2. Haram duduk di atas kuburan. 


3. Tidak boleh menghormati kuburan dan menjadikannya masjid, 
karena dapat menjerumuskan kepada syirik. Demikian pula tidak 
boleh meremehkan dan menghina kuburan, karena orang Muslim 
itu terhormat baik semasa hidup maupun sesudah mati. O 


Bab 342 : Larangan Shalat Menghadap Kuburan 





Larangan Melintas Di Depan 
Orang Yang Sedang Shalat 





ladits No. 1758 | 





Heagaa Neon 
G5 JII As) Aesatente Ab Ijen JG JG reda 
sa th Gas ci Ol SSI wla Ls 23 533 


Lag On Sa Je S3 pa Je Ma 5 


1758. Dari Teu Juhaim, Abdullah bin al-Harits bin ash-Shimmah 
al-Anshari &: , dia berkata bahwa Rasulullah #& bersabda: “Andaikata 
orang yang Pa an di depan orang yang sedang shalat mengetahui dosa 
yang dipikulnya, niscaya berdiri selama empat puluh adalah lebih baik 
baginya daripada melintas di depan orang ini.” Perawi (Abul Juhaim) 
berkata: “Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, 40 bulan, 
atau 40 tahun.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/584 —Fathul Bari) dan 
Muslim (507). 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Pn 009 





dits ' 








Lam 3 


. ce) 3 SI 98 : Andaikata dia mengetahui besarnya dosa 
melintas di depan orang yang sedang shalat, maka dia pasti akan 
memilih berhenti dan berdiri selama waktu tersebut supaya dia 
tidak terkena dosa. 





1. Haram melintas di hadapan orang yang sedang shalat, baik shalat 
fardhu maupun shalat sunnah, baik di masjid atau bukan. 


2. Boleh mempergunakan kata “andaikata” dalam masalah ancaman, 
dan hal itu tidak termasuk larangan. a 





ala DAS 11 mimin EKA Ban hernia: AE Yara mai ema mna onani Mk Bia C1 


Makruh Bagi Seorang Makmum Memulai 
Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah 
Muadzin Mengumandangkan Igamat, 
Baik Shalat Sunnah Rawatib Maupun 

Shalat Sunnah Lainnya 








JB Jenlene AN ye kalis Bh Il GE - Wo 
AGS 7 Ae le aa 1S))) 
(oat) 


1759. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi #&£, beliau bersabda: “Apabila 
(igamat) shalat telah Ann en maka tidak ada lagi shalat lain 
melainkan shalat fardhu.” (HR. Muslim) 





e &XJ : Yang difardhukan. Maksudnya, shalat lima waktu yang 
akan dilaksanakan telah dikumandangkan igamat. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Yyc gg 








Tidak boleh melaksanakan shalat sunnah setelah dikumandangkan 
igamat untuk shalat fardhu, baik dia memulainya sebelum igamat 
ataupun sesudahnya. 


Dianjurkan agar menghentikan shalat sunnah ketika igamat shalat 
fardhu dikumandangkan. 


Larangan berbeda dengan imam dan menyalahinya. 


Anjuran untuk memberikan seluruh perhatian pada shalat fardhu, 
tidak menyibukkan diri dengan perbuatan selainnya, walaupun ia 
termasuk dalam ketaatan di luar waktu shalat yang ditentukannya. 
Termasuk dalam hal ini ialah mengerjakan shalat pada waktunya 
dan menjaga gerakan-gerakan shalat. 


Inti pengabdian yang benar adalah memberikan setiap hak kepada 
yang pantas menerimanya. O 


Bab 344 : Makruh bagi Seorang Makmum Memulai Mengerjakan Shalat Sunnah ... 





Makruh Mengkhususkan Puasa Pada Hari 
Jum'at Atau Mengkhususkan Shalat Pada 
Malam Jum'at Dari Malam-Malam Lainnya 








2 JS Agate CA Kana KRS 33k 3! GS 5 WI 
25 V3 JI oi Oa pa AI (II 238) 


Pi 
Pn Io 


Ha Be Oi IL ee Ja ala MANA 
kei AT 


AS gala 


(bawa ol) 5s 


1760. Dari Abu Hurairah &s5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Janganlah 
kalian mengkhususkan shalat F malam Jum'at dari pada malam-malam 
lainnya dan janganlah kalian mengkhususkan berpuasa pada hari 
Jum'at dari hari-hari selainnya, kecuali jika hari Jum'at itu bertepatan 
dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian.” 
(HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1144) (148). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Gye Ged 











Larangan mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at dan giyamul 
lail pada malam Jum'at. 


2. Hadits di atas menerangkan kaidah “Saddudz Dzari'ah” (tindakan 
preventif) agar ajaran agama ini tidak terkontaminasi oleh sesuatu 
yang bukan darinya, juga supaya ia tidak menyerupai Ahlul Kitab 
dalam mengkhususkan beribadah pada sebagian hari dengan diiringi 
meninggalkan sama sekali perbuatan duniawi. Lebih dari itu, hari 
Jum'at lebih utama daripada hari-hari selainnya sehingga dorongan 
untuk berpuasa pada hari itu lebih besar, yang memotivasi orang- 
orang untuk terus berpuasa pada hari-hari lainnya. Berdasarkan hal 
itulah, pengkhususan tersebut digolongkan perbuatan memasukkan 
sesuatu yang syar'i ke dalam ajaran agama-Nya. Karena alasan inilah 
—wallahu a'lam—dilarang mengkhususkan nialam Jum'at dengan 
giyamul lail di antara malam-malam lainnya. Malam Jum'at adalah 
malam yang paling utama sehingga ia berpotensi untuk dikhususkan 
dalam beribadah. Oleh sebab itu, Allah Yang Mahabijaksana, Yang 
menetapkan syariat ini, dan yang memutuskan penyebab tersebut 
telah menutupnya dengan larangan mengkhususkan berpuasa pada 
hari Jum'at dan larangan mengerjakan giyamul lail malam harinya. 
Wallahu a'lam. 





Y): Jeda TAN AN Ia Cam: Lae 
(take ina) (GAS PTS IRI G3 AN Hat 


1761. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #£ bersabda: Ae sekali-kali seseorang di antara kalian 
berpuasa pada hari Jum'at kecuali telah berpuasa satu hari sebelumnya 
atau satu hari sesudahnya.” (Muttafag 'alaih) 


Bab 345 : Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jum'at ... 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232—Fathul Bari) dan 
Muslim (1144). 





1. Larangan berpuasa (sunnah) pada hari Jum'at saja. 
2. Larangan ini dapat hilang apabila diikuti puasa sehari sebelumnya 
atau sehari sesudahnya. 





£ 
Oi 
I: 


& 
(aske Gita). ne Je aa | 23 22 GE Knee AI 


ai Vale SL JG se 93 KL 163 - NU 


1762. Dari Muhammad bin “Abbad, dia berkata: “Aku pernah bertanya 
kepada Jabir &!s : “Apakah Nabi &£ melarang berpuasa pada hari Jum'at? 
Dia menjawab: “Ya.” (Muttafag 'alaih) 





dits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232—Fathul Bari) dan 
Muslim (1143). 





1. Penegasan larangan Rasulullah #£ agar tidak mengkhususkan hari 
Jum'at dan mengistimewakan berpuasa pada hari ini. 


KN KN ng 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











N 
N 


di eat SE es KIA Sak H Ia War 
JUS KLS G3 AI A3 GS YSS Innteate 
(OS 33 SL aan D) TE IE (il 3D) 
(d5) (657536) JB IE 


1763. Dari Ummul Mukminin Juwayriyah binti al-Harits &5 : bahwa 
Nabi #£ pernah berkunjung kepadanya pada'hari Jum'at, dan pada 
waktu itu dia sedang berpuasa. Lalu beliau bertanya: “Apakah kamu 
berpuasa kemarin?” Dia menjawab: “Tidak.” Beliau bertanya: “Apakah 
engkau akan berpuasa besok?” Dia menjawab: “Tidak.” Maka beliau 
bersabda: “Kalau begitu, berbukalah!” (HR. Al-Bukhari) 


an Hadits 





1. Larangan mengkhususkan puasa hanya pada hari Jum'at. 


2. Larangan ini dapat gugur dengan berpuasa satu hari sebelumnya 
atau satu hari sesudahnya. 

3. Orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkannya tanpa ada 
konsekuensi hukum apa pun. 

4. Laki-laki wajib mengawasi keadaan kondisi keluarganya di rumah, 
memperhatikan ibadah dan ketaatan mereka, serta meluruskan apa 
saja yang menyalahi as-Sunnah baik dengan tangan maupun lisan. 


Bab 345 : Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jum'at ... 





saaemannnamana 


“mak |») e r h at i a n Menanam aan 


Larangan berpuasa pada hari Jum'at yang terdapat pada hadits-hadits 
Rasulullah #8 terdiri dari tiga bentuk, yaitu: 


a. Larangan yang bersifat mutlak, sebagaimana disebutkan di dalam 
hadits Jabir &5 . 

b. Larangan mengistimewakan berpuasa pada hari Jum'at, kecuali 
bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang, 
sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah &5 . 


| c. Larangan berpuasa di hari Jum'at, kecuali disertai dengan berpuasa 
pada satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya Sebagaimana 
| dalam hadits Abu Hurairah &s yang kedua dan hadits Juwayriyah 
binti al-Harits &5 . 


| Kesimpulan dari dalil-dalil tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai 
| berikut: 
| 4. Hadits-hadits yang menunjukkan larangan secara mutlak dibatasi 
| (mugayyad) oleh hadits-hadits yang melarang pengistimewaan hari 


aa NB LB Haa 


2. Larangan pengistimewaan hari Jum'at dengan berpuasa bisa gugur 
apabila hari tersebut bertepatan dengan kebiasaan berpuasa pada 
hari-hari yang lain. Seperti halnya orang yang terbiasa berpuasa 
pada hari-hari yang disebut Ayyamul Bidh (tanggal 13, 14 dan 15 
setiap bulan Hijriyah): atau orang yang terbiasa berpuasa pada 
hari-hari tertentu, seperti hari Arafah dan hari Asyura, ataupun 
rutin mengerjakan puasa Dawud, yaitu sehari berpuasa dan sehari 
berikutnya berbuka. 


t 

! 

| 

! , 
Jum'at. 
t 

: 

8 

t 

$ 


| 3. Pengistimewaan puasa hari Jum'at dapat hilang dengan berpuasa 
| sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Meskipun demikian, 
berpuasa satu hari sesudahnya tetap harus dipertimbangkan lagi 
| karena terdapat larangan yang jelas atas berpuasa pada hari Sabtu, 
kecuali puasa wajib: sebagaimana dalam hadits shahih dari Abdullah 
bin Busr, dari saudara perempuannya ash-Shamma, bahwasanya 
Basulu ah FA beranak Jangankan setan Perpuan pasa hari Sabtu, 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















di antara kamu hanya mendapatkan kulit pohon anggur ataupun 
sebatang pohon kayu, maka hendaklah dia mengunyahnya.” 


Sabda Nabi &: “Kecuali puasa yang difardhukan terhadap kalian 


...” dijelaskan oleh Ibnu @ayyim al-Jauziyyah di dalam Tahdzibus 
Sunan (111/298): “Hadits ini menunjukkan larangan berpuasa 


khusus pada hari itu saja, atau dengan cara digabungkan. Sebab, 


bentuk perkecualian dalam hadits tersebut menunjukkan larangan 
yang mencakup semua bentuk puasa, kecuali puasa wajib. Apabila 
hadits tersebut membolehkan berpuasa pada hari Sabtu secara 
khusus, maka tentu beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa 
pada hari Sabtu, kecuali kalian juga berpuasa satu hari sebelumnya 
atau satu hari sesudahnya,” sebagaimana yang beliau katakan untuk 
hari Jum'at. Mengingat beliau menentukan bahwa yang diizinkan 
hanyalah puasa fardhu, maka dapatlah diketahui bahwa larangan 
tersebut mencakup semua jenis puasa selain puasa wajib.” 


Jadi, jelaslah bahwa pengecualian puasa fardhu menunjukkan bahwa 


selain puasa tersebut tidak termasuk pengecualian. Dengan demikian, 
riwayat ini membatasi (takhshish) hadits-hadits yang menjelaskan agar 


— berpuasa satu hari sebelum Jum'at atau satu hari sesudahnya dari dua 


segi yaitu: 


1. 


Hadits-hadits yang menerangkan agar berpuasa satu hari sebelum 
Jum'at atau yang sesudahnya lebih umum dari segi waktu daripada 
hadits yang mengharamkan berpuasa pada hari Sabtu selain puasa 


fardhu, sedangkan di dalam kaidah disebutkan bahwa dalil yang 


khusus harus didahulukan daripada yang umum. 


Hadits-hadits itu pun lebih umum dari segi hukum pembolehan 
puasa nafilah (sunnah), sementara hadits kedua bersifat lebih 
khusus dari segi pengharamannya. Oleh karena itu, hadits yang 
melarang berpuasa pada hari Sabtu selain puasa fardhu itu harus 
didahulukan daripada hadits-hadits yang bersifat umum tadi. 
Cukuplah kiranya hadits yang melarang berpuasa hari Sabtu 
selain puasa fardhu itu untuk didahulukan daripada hadits-hadits 
yang lebih umum, berdasarkan tinjauan ilmu ushul. 








Bab 345 : Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jum'at ... 


kecuali puasa yang difardhukan terhadap kalian. Jika seseorang | 











hari sebelumnya: Wallahu ala wa a'lam. a 





"Apabila kita berpegang pada kaidah-kaidah ilmiah : yang saenadi 

pedoman ilmu Ushul, maka dapat dijabarkan: 

1. Apabila sabda Rasul #£ dipandang berlawanan dengan perbuatan 
beliau, maka yang didahulukan adalah sabda beliau. 

2. Apabila teks larangan bertentangan dengan teks yang membolehkan, 
maka teks larangan itulah yang harus didahulukan. 


Jika diperhatikan secara seksama, maka hadits-hadits itu tidak terlepas 


dari dua keadaan, yaitu: 


1. Merupakan perbuatan dan puasa Rasulullah &£. 


2. Merupakan sabda Rasulullah #&£, sebagaimana hadits Abu Hurairah 


dan Juwairiyah &5 

Kedua macam ini, yaitu sabda dan perbuatan Nabi, sama-sama 
membolehkan. Ketika itulah, pemaduan kedua dalil ini (antara yang 
membolehkan dan yang melarang) menuntut untuk mendahulukan 
hadits yang melarang berpuasa pada hari Sabtu selain puasa fardhu 
sebab hadits itu menunjukkan larangan, sedangkan hadits-hadits lainnya 
membolehkan. Wallahu a'lam. 


Dengan demikian, jelaslah bahwa larangan mengistimewakan 
berpuasa pada hari Jum'at saja tidak hilang kecuali dengan berpuasa satu 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Nan 











(CS larangan Puasa Wishal, Yaitu Berpuasa 
Dua Hari Atau Lebih Tanpa Makan Dan 
Minum Di Antara Kedua Hari Tersebut 








dits No. 1764 | 


te 
: 


Ane SN Ol Kali 1531, ana 3 en 


(ade Gin) log ye es 


1764. Dari Abu Hurairah dan Aisyah 145 , bahwasanya Nabi &£ melarang 
| puasa Wishal. (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/205—Fathul Bari) dan 
| Muslim (1103) dari hadits Abu Hurairah &5 . Diriwayatkan pula oleh 
| al-Bukhari (IV/202—Fathul Biri) dan Muslim (1105) dari hadits Aisyah. 





1. Larangan keras melakukan puasa Wishal. 


| 2. Peringatan dalam beragama untuk tidak mengada-ada sesuatu, 
bermuluk-muluk akan sesuatu, dan berlebih-lebihan dengan sesuatu 


yang tidak disyariatkan Allah. 


Bab 346 : Larangan Puasa Wishal ... 









3. Penjelasan tentang luasnya rahmat Allah 4 dan kelembutan-Nya 
terhadap para hamba-Nya, bahkan Dia lebih sayang kepada mereka 
daripada sayangnya mereka kepada diri sendiri. 





- 
s 


G & “. - aa us Pen et SAN ca o Ga 
Sekte Al Iyan SSI Watis GAS Ya yE3 We 


Yks ET I)) JB 1 ol SEL NJU lagi 3£ 


3 5 
(Sole! Jail ling ale gina) (0 Sal) ABI 


IN 


1765. Dari Ibnu Umaregs, dia berkata: “Rasulullah #&£ melarang puasa 
Wishal. Para Sahabat berkata: “Sesungguhnya engkau berpuasa Wishal 
Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi 
makan dan diberi minum.” (Muttafag alaih. Lafazh hadits ini milik 
al-Bukhari.) 


an Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/202—Fathul Bari) dan 
Muslim (1102). 





1. Makna hadits ini telah diterangkan pada hadits Aisyah ts yang 
lalu, nomor (230), pada Bab (27): “Menjunjung Kehormatan Kaum 
Muslimin dan Penjelasan tentang Hak-hak Mereka serta tentang 
Kasih Sayang terhadap Mereka”. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Bab 347 





Larangan Duduk Di Atas Kuburan 








£ 


Agaeito al Os JE JG AN PA 3 - W1 
JAE NG G3 HA GA AK 39) 
(okasela)) AGS $ Kent SS mela 


1766. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Seseorang di antara ban duduk di atas bara api yang menghanguskan 
pakaian sampai kepada kulitnya, adalah lebih baik daripada ia duduk 
di atas sebuah kuburan.” (HR. Muslim) 





1. Haram duduk di atas kuburan berdasarkan ancaman berupa adzab 
yang pedih bagi orang yang melakukannya. 

2. Wajib menjaga kehormatan orang-orang yang telah meninggal 

dengan tidak duduk di atas kuburan mereka. a 


Bab 347 : Larangan Duduk di Atas Kuburan 








Larangan Memplester Kuburan Dan 
Mendirikan etek Di Atasnya 








II Kanaan Abi Ijin IE JE rai AS - NW 
PGI 223 e ane 3 AT s0 
(mlam ala) AE 3 nat S3 AAN A5 


1767. Dari Jabir &5 , dia berkata: “Rasulullah &£ melarang memplester 
kuburan, duduk, Aa membangun sesuatu di atasnya.” (HR. Muslim) 





6 aasu : Dikapuri. 
0 xi£ fx : Mendirikan kubah atau bangunan di atasnya. 





1. Haram mengapuri kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya 
karena adanya perintah untuk menghancurkan bangunan tersebut, 
seperti dalam hadits Ali bin Abi Thalib &s yang lalu, yaitu hadits 
nomor (1687), yakni pada Bab (305): “Larangan Menggambar Hewan 
di atas Permadani”. 

2. Haram duduk di atas kuburan, sebagaimana diterangkan pada bab 
sebelumnya. O 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Ang Oei 





Larangan Seorang Budak 
Melarikan Diri Dari Tuannya 





Bab 








at ds da Jaa talk Ml KE y PA GE YA 


oz. 


Lim K5 3 AN) Kenek 


1768. Dari Jarir bin Abdullah &5 , dia menuturkan bahwa Kesuliiah Pa 
bersabda: “Budak mana pun yang lari dari tuannya maka jaminan atas 
perlindungan benar-benar telah lepas darinya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (69). 





. : : Melarikan diri dari kewajiban melayani tuannya. 


0 GM 635 : Dia tidak lagi mempunyai hak perlindungan dan 
jaminan Kamanan 


Bab 349 : Larangan Seorang Budak Melarikan Diri dari Tuannya 








Asad GS) Ios 2 ye Kadi K4 «WA 
(dia ola) TES A Jas A 
G5 x83)) R5, 35 


1769. Dari Jarir bin Abdullah &s , dari Nabi &£, bahwa beliau bersabda: 
“Apabila seorang budak melarikan diri, maka shalatnya tidak diterima.” 


Dalam salah satu riwayat: “Maka dia benar-benar telah kafir.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (70). Riwayat kedua oleh 
Muslim (68). 





1. Peringatan keras supaya seorang budak tidak keluar dari ketaatan 
terhadap tuannya dalam perkara yang ma'ruf. 


2. Setiap budak yang lari dan meninggalkan tugas melayani tuannya, 
maka dia telah lepas dari jaminan perlindungan dan keamanan. 


3. Melarikan diri dari tuannya termasuk hal (perkara) yang membatalkan 
amal-amal kebajikan. Maka dari itu, shalat budak yang melarikan 
diri dari tuannya tidak diterima. 


4. Menganggap halal perbuatan tersebut menjadi penyebab keluarnya 
seseorang dari al-Millah (Islam) menuju kekufuran. o 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Oo 
| 

OD 
ca 





Larangan Memberikan Syafa'at 
(Pembelaan) Dalam Pelanggaran Hukum 





Allah 88 berfirman: 


- Ketan 


2 AI 35 Aa - &- gk Lp... 
an 


“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian...” (9S. An-Nur (24): 2) 


Ayat yang mulia di atas menerangkan pelaksanaan hukuman bagi 
pelaku zina. Orang yang berzina tidak terlepas dari dua hal, yaitu: 


1. Seorang gadis yang belum menikah. Hukuman baginya ialah didera 
seratus kali sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, ditambah lagi 
dengan hukuman diasingkan selama satu tahun, berdasarkan hadits 
al“ Arif yang telah berzina, yang diriwayatkan dalam ash-Shahihain: 
“Mereka pun memberi tahu bahwa anak laki-lakiku wajib didera 
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” 

2. Seorang muhshan, yaitu orang yang telah menikah secara sah dan 
telah melakukan hubungan intim suami istri, serta dia seorang 
yang merdeka, baligh, dan berakal sempurna. Hukuman baginya 
adalah dirajam, sebagaimana dalam hadits al-Arif yang lalu, yakni 
Rasulullah #&£ berkata: “Wahai Unais, pergilah kepada istri Fulan. 
Jika perempuan itu mengaku (berzina), maka rajamlah dia.” Unais 
pun mendatangi perempuan tersebut, lalu dia mengaku, kemudian 
Unais merajamnya.” 


Bab 350 : Larangan Memberikan Syafa'at (Pembelaan) Dalam Pelangaaran Hukum 


Allah memerintahkan kepada orang-orang Mukmin agar tidak 
meremehkan pelaksanaan (eksekusi) hukum Allah. 


Allah 82 berfirman: 


MO bhabi LEG 
“.. dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah....” (OS. An-Niir (241: 2) 


Maka janganlah kalian merasa kasihan kepada kedua pelaku zina 
untuk menegakkan syariat Allah. Ini bukanlah pelarangan terhadap rasa 
kasihan yang lahir karena tabiat, melainkan rasa kasihan yang membuat 
seseorang hakim ataupun wakilnya memilih untuk tidak menjalankan 
ketentuan hukuman yang ditetapkan Allah. Kasihan inilah yang tidak 
boleh dilakukan. Sebab, apabila hukum telah sampai kepada penguasa, 
maka ia wajib melaksanakan dan tidak boleh membatalkannya. 


Allah 88 pun menerangkan bahwa marah dan bersikap tegas dalam 
melaksanakan hukum-Nya adalah salah satu sifat orang-orang Mukmin. 
Sebagaimana firman-Nya: 


SO Th AL 35 So. 


“... Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian....” 
(OS. An-Niir (241: 2) 


Maka dari itu, laksanakanlah ketentuan tersebut, lalu tegakkanlah 
ketentuan-ketentuan hukuman atas orang yang berzina. Perberatlah 
memukulnya, tetapi bukan pukulan yang melukai, agar dia dan orang 
yang melakukannya jera. 


BPD PR, 
"apa Mu 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








AI In 3 JI LAS eta il 
PT Sa bejan 3 IG Yana 
AT 1 3 Je dau ea Ion da Lea 


“ 


: S5 (CI AI ab Ga (3) Pe uanjea 
s ai 23 aa SIN) JD lal 


- 


an ah 


mk Apa naa S3 03 HA 13 GK 


Pa 25 KB eh LSG SP Madi Al AN AIA 

(aske gina) ( (IG 
YES Andai J5 133 OS 335) 33 
SE J2 GI AAN 2 SE (CI 5335 Ya IS 


Bab 350 : Larangan Memberikan Syafa'at (Pembelaan) Dalam Pelanggaran Hukum 





1770. Dari Aisyah & , bahwasanya orang-orang Ouraisy pernah dibuat 
gelisah oleh keadaan seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah 
yang telah mencuri. Mereka berkata: “Siapa yang berani memberi tahu 
Rasulullah #&£ perihal wanita ini?” Mereka berkata: “Tidak ada yang 
berani melakukan hal itu selain Usamah bin Zaid, orang yang paling 
dicintai Rasulullah #£.” Usamah pun berbicara kepada beliau, lalu beliau 
bersabda: “Apakah pantas kamu memberi pembelaan atas salah satu 
hukuman yang telah ditentukan Allah 85 ?” 


Kemudian, beliau bangkit dan berkhutbah: “Sesungguhnya hal yang 
membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kebiasaan mereka 
bahwa apabila orang terpandang dari mereka mencuri, maka mereka pun 
membiarkannya, tetapi apabila orang lemah dari mereka yang mencuri, 
mereka memberlakukan hukuman terhadapnya. Demi Allah! Andai 
Fathimah, putri Muhammad, mencuri, pastilah aku akan memotong 
tangannya.” (Muttafag 'alaih) 


Dalam salah satu riwayat: “Berubahlah raut wajah Rasulullah &£, dan 
kemudian beliau bersabda: “Apakah kamu memberi pembelaan atas 
salah satu hukuman yang telah ditentukan Allah?” Usamah menjawab: 
“Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Rasulullah Usamah lantas 
berkata: “Kemudian beliau memerintahkan agar perempuan itu dipotong 
tangannya, maka dipotonglah tangannya.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan 
hadits nomor (651), di dalam Bab (77): “Marah jika Kehormatan Syariat 
Dinodai dan Membela Agama Allah”. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Buang Air Besar Di Tempat 
Orang-Orang Lalu Lalang, Tempat Berteduh, 
Tempat Sumber Air, Dan Tempat-Tempat 
Umum Lainnya 





Allah 62 berfirman: 


Peta 


ak TG Ka siih Gea Oi oi 9 
LOLA KA TT 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” 

(OS. Al-Ahz4b (331: 58) 


Tafsir ayat ini telah diterangkan pada Bab (226): “Larangan Memaki 
Orang Islam tanpa Alasan yang Tidak Dibenarkan”. 





JG Ienatetiike AI J5 Ol ra KN ph 3 3 - WVI 
3 3 aa JB SESI Lp IE (oU 14450) 
(da) (ad BIL ip 


Bab 351 : Larangan Buang air Besar di Tempat Orang-orang Lalu Lalang ... 





1771. Dari Abu Hurairah & , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Jauhilah dua hal yang dapat memancing keluarnya kalimat laknat!” 
Sahabat bertanya: “Apakah dua hal itu?” Beliau menjawab: “Buang air 
besar di tempat manusia lalu lalang dan di tempat mereka berteduh.” 
(HR. Muslim) 





0 9KSNUI : Dua hal yang dapat melahirkan laknat, yang mendorong 
orang-orang untuk melakukannya. 


& 
Bah ye 
4 - 


» s5: Buang air besar. 





Menjauhi hal-hal serta perbuatan-perbuatan yang dapat melahirkan 
laknat orang terhadap sesama hamba. 


2. Larangan buang air kecil maupun buang air besar di tempat-tempat 
orang berjalan dan tempat-tempat mereka berteduh. 


3. Perhatian Islam terhadap keselamatan masyarakat, maka tidak boleh 
menyakiti orang-orang Islam dan menimbulkan kemudharatan bagi 
mereka. 


4. Perhatian Islam di dalam mewujudkan kebersihan umum, mencegah 
timbulnya berbagai macam penyakit dan juga wabah, serta menjaga 
lingkungan agar selalu bersih. O 


Syarah Riyadhush Shafihin Jilid 5 





Di Air Yang Tergenang 





3 
Tg) 
") Larangan Kencing Dan Sejenisnya 
.@) 





dits No. 177 





2 £ .. Ma TAG & To az 
OS Tenaerko AMI Iga, OI 


s 


Ke PG 9S NN 


(obewe ol3)) ASI Adi S Je 


1772. Dari Jabir &5 , bahwasanya Rasulullah #£ melarang kencing di air 
yang tergenang. (HR. Muslim) 








e 3S: Yang tergenang tidak mengalir. 





1. Larangan kencing di air yang tidak mengalir karena hal itu dapat 
menyebabkannya menjadi najis sehingga tidak dapat digunakan. 


2. Perhatian Islam dalam menjaga sumber-sumber air, memberikan 
petunjuk pemakaiannya, dan melarang dari menyia-nyiakan atau 
mencemarinya. O 


Bab 352 : Larangan Kencing dan Sejenisnya di Air yang Tergenang 





Makruh Seorang Ayah Lebih 
Mengutamakan Pemberian Kepada Salah 
Seorang Anak Daripada Anak Yang Lainnya 








A1 Ip25 d3 GG BI as A33 3 OLI YE - WY 
JB IS SE ai Elas JS kake 
JIE ((OAK Jia Aalss Bul, BO) Jentettte AS Jr 

(45236)) Janeta A1 S3 JUS N 


Na 


k 


Ill NA cisiy Jendela AN Ip JUS Sl) 33 


GNI 3 at AN yA) JGN JG er 
Sial Os 53 ag 


Giga Ip SSI A55 6) Aesateitte al J5 JS 15 21933 


SI SE (SB Jia Hen, MSN) :JB at JB (ola 


3) 


(EKA EL 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


aj 





Pn 
J 
U 





dk MW) 


red 
ox 


PU) jangan ENG 
(aake isa) (ISI G)) :JE «BJB (ARA dl 3 ASI 


1773. Dari an-Nu'man bin Basyir c#s, bahwasanya ayahnya pernah 
membawanya datang kepada Rasulullah #£, lalu berkata: “Sesungguhnya 
aku telah memberi seorang budak kepada anakku ini.” Rasulullah #£ 
bertanya: “Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini?” “Tidak,” 
jawabnya. Maka Rasulullah &£ bersabda: “Jika demikian, ambillah 


kembali pemberianmu.” 


Dalam salah satu riwayat, Rasulullah &£ bertanya: “Apakah hal 
ini engkau lakukan kepada semua anakmu?” “Tidak,” jawabnya. Maka 
beliau bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada 
anak-anakmu.” Kemudian, ayahku pulang lantas mengambil kembali 


sedekah itu. 


Dalam riwayat lain, Rasulullah &£ bertanya: “Wahai Basyir! Apakah 
kamu mempunyai anak lagi selainnya?” Dia menjawab: “Ya.” Beliau 
kembali bertanya: “Apakah engkau memberi kepada mereka semua 
seperti kepada anak ini?” Dia menjawab: “Tidak.” Beliau & bersabda: 
“Kalau begitu, janganlah engkau menjadikanku sebagai saksi. Sungguh, 
aku tidak mau menjadi saksi untuk perbuatan zhalim.” 


Dalam riwayat yang lain lagi: “Janganlah engkau menjadikanku 
saksi untuk kezhaliman.” 


Dalam riwayat lainnya: “Jadikanlah selain aku sebagai saksinya.” 
Selanjutnya, beliau bersabda: “Senangkah kamu jika bakti (kebaikan) 
semua anak-anakmu sama?” Ia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: 
“Kalau begitu, jangan lakukan hal itu!” (Muttafag 'alaih) 


Bab 353 : Makruh Seorang Ayah Lebih Mengutamakan Pemberian ... 















Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/210-211—Fathul Bari) 
dan Muslim (1623). 


Riwayat kedua oleh al-Bukhari (V/211—Fathul Bari) dan Muslim 
(1623) (11). Riwayat ketiga oleh Muslim (1623) (14). Riwayat keempat 
oleh al-Bukhari (V/258 —Fathul Bari) dan Muslim (1623) (16). Riwayat 
kelima oleh Muslim (1623) (17). 


»  &Js5: Aku memberi tanpa meminta ganti. 


#5: Aniaya atau zhalim. 


Wajib berbuat adil terhadap anak-anak. Wajib juga menjauhi segala 

hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan rasa dengki di antara 

mereka, atau yang bisa mewariskan sikap durhaka kepada orang tua. 

2. Hadits ini merupakan asas dalam mendidik anak. Kesalahan dalam 
hal ini dapat menimbulkan kerusakan dan bencana besar yang bisa 
merobohkan dan menghancurkan keberadaan rumah tangga. Ini 
sebagaimana diterangkan dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. 

3. Pentingnya menyandarkan segala urusan kita kepada hukum Islam 
yang diterangkan oleh para ulama, berdasarkan dalil shahih dari 
Kitabullah dan sunnah Rasulullah #£. 

4. Hibah boleh disebut sedekah berdasarkan ucapan an-Nu'man &s : 
“Kemudian, ayahku pulang lalu mengambil kembali sedekah itu.” 

5. Dianjurkan memberikan hibah dengan kehadiran saksi, walaupun 
hal ini tidak wajib. 

6. Haram bersaksi dalam kezhaliman dan perbuatan aniaya. 

7. Pemberian seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, yang 

berada dalam asuhannya, tidak perlu proses pemindahtanganan, 

tetapi cukup dengan persaksian. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















8. 
9. 


10. 


11. 





Imam besar (khalifah) boleh memikul beban persaksian. 


Hadits ini memperkuat adanya giyas (analogi), bahwa ia merupakan 
hujjah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah #& kepada Basyir &5 : 
“Senangkah kamu jika bakti (kebaikan) semua anak-anakmu 
sama?” Ia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, jangan 
lakukan hal itu!” 


Perhatian para Sahabat »48x dalam hal memenuhi panggilan Allah 35: 
dan Rasulullah #&£ terhadap suatu perkara yang disitu terdapat 
kehidupan bagi mereka. Karena itu, Basyir & segera menghapus 
kezhaliman ini. 


Orang tua boleh menarik kembali pemberiannya kepada anak. 
Ini sebagaimana diterangkan pada Bab (285): “Makruh Menarik 
Kembali Hibah yang Belum Diserahkan kepada Seseorang”. a 


Bab 353 : Makruh Seorang Ayah Lebih Mengutamakan Pemberian ... 


DOU JJ 


Larangan Seorang Perempuan 
Berkabung Lebih Dari Tiga Hari, 
Kecuali Untuk Suaminya, Yaitu Selama 
Empat Bulan Sepuluh Hari 








SIS 6 gadi LL gi Tea 


ep G3 oo Jenkene Dl an es Ke ES 


9 z 


Pa 5 an A3 mala CE Spa La al 


ana 


At 


GE ena AA Ben e kh EA ape 
Fee AN Spa 5 ban SI KE IRE ja ebIL JL 
Kas Sa Ah Sa AAN Jas) AN 
(1355 43 AA aa EN NE EP ena EA 
Visa Leygen Lina 


Ma ia 3 


9. 5 e na ari 0 Sep Aap rr #0 £ 
z - 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 




















JAS Ans AN Ii Eta Lana hah ane ya cah 
II SAN ep ai SARAN Jaa) yi 


- 3015 Kat » 


(ale gita) (V3 A1 S3 G3 EN Gp ea 


1774. Dari Zainab binti Abi Salamah 5 , dia berkata: “Aku pernah 
mendatangi roma Hn ean ss —istri Nabi ##—ketika ayahnya, Abu 
Sufyan bin Harb &s , wafat. Ummu Habibah meminta minyak wangi 
dengan campuran Te kuning, dari jenis khalug atau lainnya, lalu 
mengoleskannya ke tubuh seorang budak perempuan. Kemudian ia 
(Ummu Habibah) mengusapkan (sisanya) ke kedua pelipisnya. 


Setelah itu, dia menyatakan: “Demi Allah! Sesurigguhnya aku tidak 
memerlukan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah &£ 
bersabda di atas mimbar: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih 
dari tiga malam, kecuali (berkabung) karena kematian suaminya, maka 
dia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. 


Zainab berkata: “Aku pun mendatangi Zainab binti Jahsy ts . Ketika 
saudara laki-lakinya meninggal, maka dia meminta minyak wangi, lalu 
dipakainya sendiri. Setelah itu, dia berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya 
aku tidak membutuhkan minyak wangi, hanya saja aku mendengar 
Rasulullah &€ bersabda di atas mimbarnya: “Tidak halal bagi seorang 
perempuan yang beriman kepada Allah 85 dan hari Akhir berkabung 
karena kematian lebih dari tiga malam, kecuali (dia berkabung) karena 
kematian suaminya, maka dia boleh berkabung selama empat bulan 


sepuluh hari.” (Murtafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/146—Fathul Bari) dan 
Muslim (1486-1487). 


Bab 354 : Larangan Seorang Perempuan Berkabung Lebih dari Tiga Hari ... 








85E : Campuran minyak wangi. 
# Sbd : Memakai pakaian berkabung, tidak berhias, dan menahan diri 
dari hal-hal yang dapat mempengaruhi untuk melakukan hubungan 


intim. 





1. Haram seorang perempuan berkabung karena kematian seseorang 
(selain suaminya) lebih dari tiga hari. 


2. Perempuan wajib berkabung atas kematian suaminya selama masa 
tunggu (“ddah), yaitu empat bulan sepuluh hari, berikut dengan saat 
malamnya. Hal itu karena jika dia hamil, maka sempurnalah janin 
pada periode tersebut dalam perutnya sehingga nasab terjaga. 


3. Hadits ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap ikatan 
perkawinan. Hal ini terbukti dari seorang suami yang masih punya 
hak atas istrinya setelah dia meninggal dunia. 


4. Berkabung yang dimaksud dilakukan dengan cara tidak berhias, 
tidak memakai celak, dan tidak menggunakan minyak wangi. Masa 
berkabung selesai dengan melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. 
Oleh karena itu, Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy &5 memakai 
minyak wangi. 

5. Sahabat xx sangat antusias terhadap sunnah Rasulullah &£ serta 
benar-benar peduli untuk menjalankannya, walaupun as-Sunnah itu 
bertentangan dengan nafsu atau kebiasaan. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Larangan Bagi Orang Kota Menjualkan 
Barang Orang Pedalaman, Mencegat 
Para Pedagang Di Perjalanan, Melakukan 
Penjualan Atas Penjualan Saudaranya, 
Dan Larangan Melamar Wanita Yang Telah 
Dilamar Kecuali Jika Pelamar Pertama 
Mengizinkannya Atau Membatalkannya 


DOvU JJ 








Komite al das BE rei Ke jas Ig — AYYO 


(ads ga) Para KE Ku Mn 


1775. Dari Anas &5 , dia berkata: “Rasulullah &# melarang orang kota 
menjualkan barang orang pedalaman (untuk mempermainkan harganya) 
meskipun dia saudara seayah dan seibu.” (Murtafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/372-373—Fathul Bari) 
dan Muslim (1523). 


Bab 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman ... 








S0 : Penduduk desa ataupun kota. 
3G : Orang yang tinggal di pedalaman. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Haram bagi orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman, 
yaitu seorang yang berasal dari pedalaman datang ke suatu negeri 
membawa barang dagangan yang hendak dijualnya dengan harga 
pasaran saat itu. Kemudian, salah seorang penduduk kota negeri 
itu mendatanginya dan berkata: “Tinggalkan barangmu, aku akan 
menjualkan untukmu secara berangsur dengan harga lebih mahal 
daripada ini.” 


Apabila orang kota berhasil menjualkan barang dagangan orang 
pedalaman tersebut, maka akad jual belinya tidak sah, sehingga 
kedua orang itu wajib membatalkannya. 


Islam menjamin hak orang bodoh ketika berjual beli. Karena itu, 
Islam menggugurkan kaidah yang dikenal oleh para praktisi hukum 
positif: “Undang-undang tidak sai melindungi orang-orang yang 
bodoh (atau lalai).” 


Hadits ini menjelaskan haramnya pemalsuan dan penipuan. 


Hubungan nasab tidak bisa menghalalkan perkara yang diharamkan 
Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah &£ berkata: “Meskipun dia saudara 
seayah dan seibu.” 











EA 


Aegaeie AD in JE:JE Rai SS pi SMAN 
(ade gas) (SENI dita Ip SE (SY) 


1776. Dari Ibnu Umars&s, dia berkata bahwa Rasulullah #$ bersabda: 
“Janganlah kalian mencegat barang dagangan hingga ia tiba di pasar.” 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini aa oleh al-Bukhari (IV/ 353—Fathul Bari) dan 
Muslim Sa 





. da: : Barang-barang dagangan yang didatangkan untuk dijual. 


0G 2 Ji & : Hingga sampai ke pasar dan hingga pemiliknya 
mengelak hara pasaran ketika itu. 





Haram melakukan jual beli barang dagangan yang didatangkan dari 
luar daerah hingga ia sampai ke pasar dan pemiliknya mengetahui 
harga pasarannya. Setelah itu, boleh dijual dengan penuh kesadaran 
tanpa ada unsur penipuan atau merugikan orang lain. 


2. Haram mencegat rombongan pedagang yang datang membawa 
barang dagangan sebelum mereka sampai di pasar. 


3. Haram melakukan suatu penipuan dan merugikan orang lain dengan 
segala bentuk dan macamnya. 


DA han 
Te 


Bab 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman ... 








ea 
D4 


5 - en en an tua Bai Pi &- o Pa 
Kegaeike Joan SE JE WE ya pl 33 -NW 
Ane LIS (GA SE 5, SS AE Y) 
Task Ki us AU ye okt aten 
(dele Gina) Man d0 Y JB HI re YAA 


1777. Dari Ibnu Abbas-#s, dia berkata bahwa Rasulullah #& bersabda: 
“Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan janganlah orang 
kota menjualkan dagangan orang pedalaman.” Thawus lalu bertanya 
kepadanya: “Apakah maksud sabda beliau ini: “Janganlah orang kota 
menjualkan dagangan orang pedalaman? Ibnu Abbas menjawab: “Dia 
tidak boleh menjadi makelarnya.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari #15 (IV/370, 373, 451 
—Fathul Bari) dan Muslim (1521). 





0 GH J5 : Orang kota mencegat kedatangan orang pedalaman 
sebelum sampai ke kota, lantas memberitahukan kabar bohong 
bahwa barang yang dibawanya tidak akan laku, dengan tujuan agar 
barang-barang tersebut dapat dibeli dengan harga rendah dan lebih 
murah daripada harga pasaran. 


0 lu : Makelar, kini perantara antara penjual dan pembeli. 





Penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan dua hadits 
sebelumnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 












G Panen) 4 A5 Ir Laditra ia ng HO Pan 
Kesleo Il Jaa, KE JE kai Baba 63 -NYA 
KAN A3 BEN A3 3 ALE Yg oU TOL Tadi 
ap Pa mean Sea o Tn Te "Xj- 
USS AI GIE IN JUS Yg cata aaha IE LES, 
BUGL 


ya 


“. 


Pare 


Leo “#1 » 8 Gta 4 Aa - Ren nana baka 
Keno BE yA Aenadeitko AI Jaa SS JS RI) 35 
£ PA #9 oa .£ 2Et PN 
ARI Ol da3 SN SNI SAS Sp aU 
ne EMS KR naa aan ae 
(kls gita) A3 pal PEN YES) MA aga SJ 


1778. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Rasulullah #£ melarang orang 
kota menjualkan dagangan orang pedalaman. Janganlah kalian saling 
bersaing dalam penawaran (untuk menipu). Janganlah seorang menjual 
barang yang sedang dijual saudaranya. Jangan melamar wanita yang telah 
dilamar saudaranya. Janganlah seorang perempuan mendesak suaminya 
untuk menceraikan madunya agar dapat menggantikan posisinya.” 


Dalam riwayat yang lain, dia berkata: “Rasulullah &£ melarang mencegat 
(rombongan pedagang), melarang orang kota membelikan barang untuk 
orang Arab pedalaman, melarang perempuan mensyaratkan suaminya 
supaya menceraikan saudarinya (istri pertamanya), melarang seseorang 
menawar atas diri saudaranya, dan melarang persaingan tawar-menawar 
barang (untuk menipu), serta melarang seseorang menahan susu di 
dalam kantong susu binatang.” (Muttafag 'alaih) 


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IV/353, V/323 
—Fathul B&ri) dan Muslim (1515) (10, 11, 12) 


Bab 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman ... 








6» 354 : Menaikkan harga barang untuk menipu dan mengelabui 
orang lain. 


0 WE SL ra : Kata ini diambil dari kalimat berikut: “Engkau 
membalikkan kuali untuk menumpahkan seluruh isinya.” Dan 
maksudnya ialah untuk menikahinya sebagai pengganti saudarinya 
(yang dicerai) dalam Islam. 


. sat ea Pn an aa) #&53 : Seseorang menawar tawaran saudaranya. 
Yakni pemilik barang dagangan sudah sepakat dengan orang yang 
akan membelinya untuk melakukan transaksi jual beli, hanya saja 
mereka belum melaksanakan akadnya, kemudian ada orang lain 
berkata kepada penjual: “Saya akan membelinya.” 


e & 45 : Membiarkan susu tertampung di dalam kantong 
susu unta atau domba ketika hendak dijual supaya fisiknya 
terlihat besar dengan tujuan menipu. Alhasil, pembeli mengira 
hewan itu dapat memproduksi susu dalam jumlah banyak. 





1. Haram melakukan penipuan di dalam tawar-menawar harga, yaitu 
menaikkan harga dagangan yang sebenarnya tidak ingin dibeli, 
tetapi hanya untuk memperdaya orang-orang. Transaksi dagang 
yang semacam ini banyak tersebar di negara-negara Islam, khususnya 
di pasar-pasar yang disebut “Pasar Gelap” (Black Market). 


2. Haram bagi seseorang menjual barang yang telah dijual saudaranya. 
Contohnya, seseorang berkata kepada pembeli suatu barang setelah 
akad jual beli terjadi di tempat atau dengan persyaratan bebas pilih 
antara jadi dan tidak jadi: “Batalkan akad itu! Aku punya barang yang 
sama dengan harga yang lebih murah.” atau: “Aku punya barang 
yang lebih bagus daripada barang tersebut dengan harga yang sama.” 
Demikian pula dalam hal membeli, yaitu orang yang akan membeli 
berkata kepada penjual barang: “Batalkan jual beli tadi. Aku akan 
membelinya dari Anda dengan harga yang lebih tinggi.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





3. Haram melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan 
dan permusuhan antara seorang istri dan suaminya, begitu pula yang 
bisa mengobarkan kebencian dalam dada. Perbuatan yang dilarang 
tersebut antara lain, seorang perempuan menuntut seorang laki-laki 
supaya menceraikan saudarinya (istri mudanya), dengan harapan dia 
dapat menggantikannya dengan menikahi laki-laki itu. Fenomena 
ini sering terjadi pada masalah poligami. 


4. Menawar barang dagangan di atas tawaran saudaranya setelah harga 
tersebut disepakati adalah haram. Namun, apabila barang dagangan 
itu ditawarkan kepada seseorang yang sanggup membelinya dengan 
harga lebih tinggi, sementara harga yang ditawar orang sebelumnya 
belum disepakati, maka hukumnya tidak haram. Wallahu a'lam. 


5. Haramnya segala bentuk pemalsuan dan/atau penipuan walaupun 
perbuatan tersebut pada lahirnya sesuai dengan ketentuan syariat. 
Sebab, penilaian hal ini didasarkan pada hakikatnya. 


6. Haram melakukan hal-hal yang dapat merugikan serta menyulitkan 
orang-orang Islam, atau yang bisa membuat mereka tertipu dan 
terpedaya. 





- Pa 
03 


IE Iesakeilta Al Iyan Ol Wat ja ol 363 - NVVA 
la NN Apaan) 


(oa Jai Lang ale Gaza) ((O SG SI VI 


1779. Dari Ibnu Umar-#s, bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Janganlah 
sebagian yang kalian menjual barang yang telah dijual oleh sebagian 
lainnya. Jangan pula kalian melamar wanita yang telah dilamar 
saudaranya, kecuali atas seizinnya.” (Muttafag 'alaih. Lafazh hadits ini 
milik Muslim.) 


Bab 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman ... 









Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/374—Fathul Biri) dan 
Muslim (1412) (50). 





0 Ka ana 4 &255 : Melamar lamaran saudaranya. Maksudnya, 
melamar seorang perempuan kepada walinya, padahal sebelumnya 
saudara Anda telah melamarnya lebih dahulu. Yang dimaksudkan 
dengan saudara dalam hadits ini adalah saudara seiman. Telah umum 
dalam teks hadits bahwasanya orang yang seiman disebut saudara. 
Penggunaan istilah itu pun dapat lebih mendorong seseorang untuk 
melaksanakan kandungan hadits yang dimaksud. 





X 


- Pa 
038 


Porter ga at Ian Sl RAN, 6 op Tas GE) WA: 
ae Doa 6 Dea aa CB Ki Tg 
Aa Ha ya) Jas soal yA ja) uu 
(akan al) G3 KE IS TE BE al 


1780. Dari Ugbah bin Amir &s , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Orang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin lainnya. Oleh karena itu, 
seorang Mukmin tidak halal membeli barang yang sedang dibeli oleh 
saudaranya (dalam proses akad). Seorang Mukmin juga tidak dibolehkan 
melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya, sampai saudaranya itu 
meninggalkannya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1414). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























Haram membeli pembelian orang lain. Demikianlah sebagaimana 
keterangan yang telah lalu. 

Haram melamar lamaran orang lain. Contohnya, meminta pihak 
wanita untuk membatalkan lamaran orang pertama agar dia dapat 
melamarnya. 

Boleh melamar perempuan yang telah dilamar orang lain pada dua 
keadaan, yaitu: 

a) Mendapat izin dari pelamar pertama. 

b) Pelamar pertama membatalkan lamarannya. : 

Islam menghimpun semua Mukmin di bawah naungannya, dan 
mempersatukan mereka atas dasar manhaj Allah. Oleh sebab itu, 
seyogianya berusaha semaksimal mungkin untuk memperteguh tali 
persaudaraan seiman karena ia adalah nikmat rabbaniyyah yang 
membuat Islam semakin kokoh dalam hati para penganutnya serta 
para juru dakwahnya. a 


Bab 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman ... 





Larangan Menyia-Nyiakan Harta Bukan 
Pada Jalan Yang Diperkenankan Syariat 








Arga eiike S3 JB J6 aed 1, LA SEWA 
2 LI Gang OS ea) 


z 
3 


CE dl Ja atas Ol Ab 0 S3 V3 1 Sr SI 
KEL NBA FS JB J3 1 25255, ABIS V3 
(re 3 Cal Jasl) Ab pai P359 "kian 13) AJB 


1781. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 

“Sesungguhnya Allah 8 menyenangi tiga perkara dan membenci tiga 
perkara bagi kalian. Dia 354 menyenangi kalian menyembah-Nya, tidak 
menyekutukan sesuatu pun dengan Dia 82 , serta berpegang teguh 
kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci kalian 
membicarakan segala yang didengar (tanpa mengetahui kebenarannya), 
banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.” (HR. Muslim. Penjelasan 
hadits ini telah berlalu pula.) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1715). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


9G€E Ggeg 



































Lihat kembali hadits al-Mughirah bin Syu'bah «5 , pada nomor (340), 
di dalam Bab: “Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan 


Memutuskan Tali Persaudaraan”. 


1 


Je 





Ha de DI Jb 
» 3d Hr pa 3 


5 T Toyo “8 . 1 pa - 
Pn ne 2 


# 


rd 


5 age ata ap PA 
Pad 3 bil Oh Is 1S Sai Ip ERA LI aa 
AG JGA 5 JII EL J5 Jas 3 KOP 


a03 


Bay Male gasa) lag getah HUI Ia AN At ga 
(VE 3) Saad J3) km, 


1782. Dari Warrad, juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: 
“Al-Mughirah pernah mendiktekanku suratnya untuk Mw'awiyah &5 
bahwasanya Nabi #£ setiap selesai shalat fardhu biasa Dengucpkan: 
“Tiada ilah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah, tidaklah ada yang dapat menahan apa pun yang 
Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa pun yang Engkau 
tahan. Tidaklah berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya 
dari (siksa-Muy. 


Bab 356 : Larangan Menyia-nyiakan Harta ... 





Dia pun menulis surat kepadanya bahwa beliau melarang seseorang 
membicarakan segala yang didengar (tanpa mengetahui kebenarannya), 
menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Beliau melarang durhaka 
kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan menolak 
tagihan.” (Muttafag 'alaih. Penjelasan hadits ini telah berlalu.) 


Pengesahan dan penjelasan hadits bagian pertama telah diberikan 
pada pembahasan hadits nomor (1416), dalam Bab: (244) “Tentang 
Keutamaan Berdzikir dan Anjuran Melakukannya”. Adapun pengesahan 
dan juga penjelasan hadits bagian kedua telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (340), dalam Bab (41): “Larangan Durhaka kepada Kedua 
Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan.” O 


Syarah Riyadhush Shaltihin Jilid 5 





2 
o 








Larangan Mengacungkan Senjata Atau 
Semacamnya Kepada Sesama Muslim, Baik 
Serius Maupun Bergurau, Dan Larangan 
Menerima Pedang Dalam Keadaan Terhunus 








Kadek AN Jpn Gp an ai ap 
BT SE IA KE II 3S 533 Y)) Je 
Se aa 2 Ep OA 
GE 3) Jemaitk bi SI J6RJE AA 33 03 
SS S5 G3 3 Kali ENI SB dibato al 


BLS aa AN sb 5 (6 3)) Kemal 23 


Pet Na Ma ii Maa 5 sasa PA 
Nari OA PNP Sai EN Kena uga 


Bab 357 : Larangan Mengacungkan Senjata atau Semacamnya Kepada Sesama Muslim ... 








1783. Dari Abu Hurairah &5 , dari Rasulullah &£, beliau bersabda: 
“Janganlah seseorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada 
saudaranya karena dia tidak tahu, boleh jadi syaitan melepaskan senjata 
itu dari tangannya hingga membuat dia terjerumus dalam api Neraka.” 
(Muttafag 'alaih) 


Dalam sebuah riwayat Muslim, dia berkata bahwasanya Abul Gasim #£ 
bersabda: “Barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya 
maka sesungguhnya Malaikat melaknatinya sampai dia menurunkan 
benda itu, walaupun dia saudara seayah-seibu.” 


Kata Yanzi'a ditulis dengan huruf 'ain dan huruf zay berharakat kasrah 
atau dengan huruf ghain dan huruf zay berharakat fat-hah, yang arti 
kedua kata itu berdekatan. Arti kata yanzi'a dengan memakai huruf ain 
adalah melempar, sedangkan arti yanzaghu dengan huruf ghain adalah 
melempar dan merusak. Makna asli dari kata an-naz'u adalah menikam 
dan merusak. 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/23—Fathul Bari) dan 
Muslim (2617). Riwayat kedua diriwayatkan oleh Muslim (2616). 





1. Haram melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang 
Islam bagaimanapun bentuknya. 

2. Haram memerangi orang Islam atau membunuhnya. Perbuatan ini 
benar-benar dilarang. 

3. Haram mengacungkan senjata kepada seorang Muslim, meskipun 
dia hanya bermaksud bergurau, ini sebagaimana diterangkan dalam 
hadits-hadits shahih. 

4. Usaha keras syaitan guna menanamkan permusuhan dan kebencian 
di antara sesama orang-orang Islam. Oleh sebab itulah, seseorang 
di antara mereka yang menghunuskan senjata mungkin saja khilaf, 
lalu menebas saudaranya dengan senjata itu sehingga syaitan benar- 
benar berhasil mewujudkan harapannya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





6. Larangan mengintimidasi (yakni menakut-nakuti) seorang Muslim. 
Mengintimidasi orang Muslim itu haram hukumnya. 

7. Larangan melakukan segala hal yang dapat mengantarkan kepada 
perbuatan terlarang, walaupun perbuatan itu belum terealisasi, baik 
dilakukan dengan serius maupun bergurau. 

8. Larangan ini benar-benar memberikan dampak positif pada zaman 
sekarang karena melihat banyaknya bahaya akibat membawa senjata 
yang terhunus, lebih-lebih ketika resepsi pernikahan 


——“SBkah ————OA 


(— ) 
| Berdasarkan keterangan tersebut, jelaslah bahwa hadits ini termasuk | 
| dalil kuat yang mendukung kaidah “Saddudz Dzara-i” (Menutup pintu- | 
| pintu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang). 0) 











Anneke 4 Pt aa & JB resi KE 5 323 - WAL 
aa Hn Si 
(ora Cah J8, Sani, salb selol3)) 


1784. Dari Jabir &5 , dia bercerita: “Rasulullah #£ melarang menerima 
pedang dalam Tan terhunus.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. 
At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan.” 





Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (2588) dan 
at-Tirmidzi (2163) dengan sanad di dalamnya terdapat riwayat 'an'anah 
Abuz Zubair, dari Jabir &s . Akan Cap hadits ini mempunyai syahid 
(hadits penguat) dari Abu Bakrah &: yang diriwayatkan oleh al-Hakim 
(IV/290), dengan sanad yang terdapat an'anah al-Hasan al-Bashri dan al- 
Mubarak bin Fudhalah. Dengan kedua sanad tersebut, derajat hadits ini, 
insya Allah, menjadi hasan. 


Bab 357 : Larangan Mengacungkan Senjata atau Semacamnya Kepada Sesama Muslim ... 




















0 Sk5 : Mengambil (menerima). 
0 Y3us4: Keluar dari sarungnya (terhunus). 





1. Larangan mengambil pedang dalam keadaan terhunus. Pasalnya, 
orang yang mengambil pedang itu terkadang lengah sehingga dapat 
melukai tangan sendiri atau organ tubuhnya yang lain. 


2. Termasuk ke dalam makna pedang ini adalah pisau. Maka dari 
itu, tidak boleh melemparkannya dengan posisi bagian yang tajam 
ada di hadapannya. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Makruh Keluar Dari Masjid Setelah Adzan 
Sampai Dia Mengerjakan Shalat Fardhu, 
Kecuali Karena Udzur 








PA Km 


:2 aa da MN ea basa 
(bia ola) Ane Pari) Gi sat 353 AKUN 


1785. Dari “hu asy-Sya'tsa', dia berkata: “Kami duduk bersama Abu 

Hurairah &s dalam masjid, lalu muadzin menyerukan adzan. Setelah 

itu, seorang Oak laki berdiri dari masjid itu dan berjalan. Abu Hurairah 

memperhatikannya sampai orang itu keluar dari masjid. Abu Hurairah 

pun berkata: “Orang itu, benar-benar telah mendurhakai Abul Gasim 
(Muhammad #£).” (HR. Muslim) 


U 





1.  Makruh keluar dari masjid setelah adzan sampai selesai mengerjakan 
shalat fardhu karena hal itu menyalahi petunjuk Nabi &£. 
2. Peringatan akan besarnya keutamaan shalat berjamaah. O 


Bab 358 : Makruh Keluar Dari Masjid Setelah Adzan ... 





Makruh Menolak Pemberian Raihan 
(Wangi-Wangian) Tanpa Alasan 








Aegaleliio daa s8 - JG KE, nahi CS - WAN 
Ob JI Has AS AG SB 633 IGO al S,£ 33) 

(daa ola) an 
1786. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah #£ bersabda: 


“Barang siapa yang da raihan (wangi-wangian) maka janganlah 
dia menolaknya. Sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan ia harum 


baunya.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2253). 





0 Jeli KuS : Ringan dibawa. 


Uh PPP 
SLS BE 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





S 
W 
2 
da) 

























































































KN 


YO Ananta HI Ol anik ML 3 31363 AYAV 
Ou 8 - 
(Sale) BI 33 


1787. Dari Anas bin Malik &s , bahwasanya Nabi #£ tidak pernah 
menolak (pemberian) wangi-wangian. (HR. Al-Bukhari) 





















































1. Dianjurkan menerima hadiah berupa raihan (wewangian), karena 
mengambilnya tidak sampai mengeluarkan banyak energi. Dan, 
memberikan benda ini sudah menjadi kebiasaan. 


2. Seorang Muslim selayaknya berbau harum, kerap mempergunakan 
wangi-wangian, dan menawarkannya kepada saudara-saudaranya 
ketika sedang berkumpul untuk shalat berjamaah dan ketika berada 
di masjid-masjid. Sesungguhnya sebab hal itu akan menumbuhkan 
kasih sayang dan cinta antar sesama Muslim. 


Ibnu Gayyim al-Jauziyyah &s dalam kitabnya, Zadul Ma'ad 
(IV/278-280), menegaskan: “Bau wewangian adalah makanan 
roh, sedangkan roh adalah kendaraan bagi energi. Energi semakin 
bertambah dengan wangi-wangian, maka ia berguna sekali untuk 
otak dan hati serta semua unsur tenaga batin. Di samping itu pula, bau 
harum dapat membuat hati bahagia, jiwa gembira, dan roh menjadi 
lapang. Wangi-wangian merupakan sesuatu yang paling disenangi 
dan paling serasi dengan roh. Hubungan antara wangi-wangian 
dan roh yang baik amatlah dekat. Wangi-wangian ini termasuk 
perhiasan dunia yang dicintai makhluk terbaik (Muhammad #£). 


Bab 359 : Makruh Menolak Pemberian Raihan (Wangi-wangian) Tanpa Alasan 





Dalam kitab Shahihul Bukhari diterangkan bahwa Nabi &£ tidak 
menolak wangi-wangian. Adapun dalam kitab Shahih Muslim 
diterangkan juga dari Nabi #&£, bahwasanya beliau bersabda: 
“Barang siapa yang ditawari raihan (wangi-wangian) maka janganlah 
menolaknya. Sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan harum 
baunya.” 


Wangi-wangian memiliki khasiat. Malaikat pun mencintainya, 
sedangkan syaitan lari menjauhinya. Bau yang paling dicintai oleh 
syaitan adalah bau busuk yang menyengat. Roh-roh yang baik 
mencintai bau harum, sedangkan roh-roh yang jahat mencintai bau 
busuk. Setiap roh cenderung kepada sesuatu yang cocok dengannya. 
Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji 
untuk wanita yang keji, sedangkan wanita yang baik untuk laki-laki 
yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik . Hal ini 
tidak hanya berlaku bagi wanita dan laki-laki, tetapi juga untuk amal 
perbuatan dan perkataan, makanan dan minuman, serta pakaian dan 
bau-bauan, baik dari segi keumuman lafazh maupun keumuman 
maknanya.” (dikutip secara singkat) u 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 













Makruh Memberikan Pujian 
Kepada Orang Yang Dikhawatirkan 
Akan Menjadi Lupa Diri (Dan Sebagainya), 
Namun Boleh Memberikan Pujian 
Kepada Orang Yang Layak Menerimanya 
Dan Tidak Dikhawatirkan Mendapatkan 
Dampak Buruk Darinya 








o 


- 
Ion S5 3 


ea) ( JG radit OAAYI Gaya ET HE - AYAM 
JB ALAN 3 an J3 BE aR 5 asetat 
(kale isa) (YEN 546 — 223 NI — SIS) 


1788. Dari Abu Musa al-Asy'ari & , dia bercerita: “Nabi £ pernah 
mendengar seseorang memuji laki-laki, bahkan berlebih-lebihan dalam 
memujinya. Maka dari itu, beliau berkata: “Kamu telah mencelakakan— 
atau kamu telah mematahkan—punggung orang itu!” (Muttafag 'alaih) 


Lafazh BEN (al-ithra”) artinya berlebih-lebihan dalam memuji. 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/276—Fathul Bari) dan 
Muslim (3001). 


Bab 360 : Makruh Memberikan Pujian kepada Orang yang Dikhawatirkan ... 








1. Haram memuji seseorang di hadapannya karena hal itu berpotensi 
besar menjadikan dirinya lupa diri. Sifat seperti inilah yang akan 
membinasakan agama. 





“ 


g Ta KN aa 
GA xi S5 Ye Ol kali Te Te 
Heslee AN JUS das 3 Me GE nata 


5 GA BI— Wal "3 Sani NU » 
311655 en ABS Ita Y be ASN 


ie 3g Ya dil Bh MIS ag 
(ale Gas) 


1789. Dari Abu Bakrah &s , bahwasanya seorang laki-laki pernah 
disebut-sebut di AN Nabi #£, lantas ada seorang laki-laki yang 
memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi #£ berkata: “Celaka kamu! 
Kamu telah memenggal leher Sahabatmu!” Beliau mengucapkannya 


berkali-kali. 


“Jika seseorang di antara kalian terpaksa harus memuji, katakanlah: 
“Aku kira dia begini dan begitu.” Apabila dia memang demikian, maka 
Allah yang akan memperhitungkannya. Tidak ada seorang pun yang 
dipastikan suci memenuhi ketentuan Allah.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/274—Fathul Bari) dan 
Muslim (3000). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









































0 4,2 : Berlebih-lebihan dalam memuji. 

6  Js55: Ungkapan kasihan atau teguran yang diucapkan untuk 
seseorang yang terjebak melakukan sesuatu yang seharusnya 
tidak pantas dilakukan. 


0 SEXY: Terpaksa harus dilakukan dan tidak dapat dihindari. 
o ena : Aku kira dia berbuat demikian. 


. se Y : Tidak boleh memastikan seseorang itu bersih dan suci 
dari kekurangan. 





1. Barang siapa yang tidak dapat mengelak dari memuji seseorang, 
maka hendaklah dia menyandarkan perilaku orang yang dipuji itu 
kepada Allah. Sebab Allah jualah yang akan memperhitungkannya 
dan Dia Mahatahu akan perihalnya. 


2. Memuji seseorang seyogianya atas dasar prasangka baik kepadanya, 
bukan dengan memastikan dan menentukannya secara pasti. 
3. Larangan memuji seseorang dengan pasti dan menetapkan akhir dari 


takdir (nasib) seseorang. Tidak boleh juga memuji dengan mereka- 
reka apa yang sebenarnya tidak terdapat pada diri seseorang. 





“. ketik “1 £ bj op PB 33 - WA: 


#. 


en SAS) S3 Sa In ara Oke Nai 
jeatuuk ja. Tan Nan Ta oo 
8 pe Cas ad 1SI)) - JB Ka AN 3 AN 


(bma ol3)) AS Lan aya 


Bab 360 : Makruh Memberikan Pujian kepada Orang yang Dikhawatirkan ... 





1790. Dari Hammam bin al-Harits, dari al-Migdad &: bahwa seseorang 
pernah memuji Utsman &5 . Al-Migdad pun mendatanginya lantas 
duduk bertumpu pada kedua lutut, kemudian dia melempar kerikil 
ke muka orang tadi. Utsman bertanya kepadanya: “Mengapa engkau 
melakukannya?” Al-Migdad menjawab: “Sesungguhnya Rasulullah #£ 
bersabda: “Apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka 
taburkanlah pasir ke wajah mereka.” (HR. Muslim) 





» X£ : Pergi menuju. 


ee &£: Duduk seperti duduknya orang yang gelisah. 
#56: Menaburkan atau melempar. 
0 #uss3Jl: Batu-batu kerikil kecil. 


"In 
Tn 





Te 


1. Hukum dasar dari suatu dalil adalah dilaksanakan secara lahiriah, 
sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa Arab, sampai ada 
keterangan yang mengalihkannya kepada maksud lain. Konsep 
ini tampak pada pemahaman al-Migdad bin al-Aswad terhadapnya 
(hadits ini), serta pengakuan Utsman bin Affan &s terhadap 
pemahaman al-Migdad. 


2. Tidak boleh mendengarkan secara saksama ucapan seorang yang 
suka memuji. Tidak ada imbalan atas pujiannya, kecuali hanya 
dengan ditaburkan pasir ke wajah mereka. Termasuk maksud hadits 
ini pula, para penyair yang biasa memberikan pujian sebagai sarana 
untuk memperoleh keuntungan duniawi. 

3. Cepatnya respons (tanggapan) para Sahabat dalam upaya memenuhi 
panggilan Rasulullah &£ dan menerapkan sunnah beliau. Hal itu 
terlihat jelas dari perbuatan al-Migdad dan kelapangan dada Utsman 
dalam pengakuannya terhadap kabar darinya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





4. As-Sunnah kadang tidak diketahui oleh tokoh-tokoh Sahabat :sz . 
Maka dari itu, hadits ini tidak diketahui oleh Utsman &s . 


5. Riwayat seorang yang adil dan akurat (baik ingatan maupun tulisan) 
adalah suatu hujjah. Atas dasar itulah, Utsman mengakui riwayat 
al-Migdad bin al-Aswad &:5 , tanpa meminta penjelasan lebih jauh. 


Hadits-hadits seputar memuji ini menunjukkan larangan. Namun, 
banyak pula hadits-hadits shahih yang datangnya menunjukkan 
pembolehan. Para ulama berkata: “Pemahaman hadits-hadits itu dapat 
dipadukan sebagai berikut: 


a) Jika yang dipuji adalah orang yang iman dan keyakinannya 
sempurna, jiwanya telah terlatih, mempunyai ma'rifat (ilmu agama) 
yang sempurna sehingga tidak mudah terfitnah dan teperdaya oleh 
pujian itu, serta tidak mudah dimainkan oleh hatinya, maka pujian 
tersebut tidaklah haram dan tidak pula makruh. : 


b) Sekiranya orang yang dipuji dikhawatirkan termakan oleh 
perkara-perkara di atas, maka sangat makruh memuji di hadapannya. 


Atas dasar pemaparan inilah hadits-hadits yang beragam tersebut 
dapatdipahami. 


Adapun hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan, antara lain 
sabda Rasulullah #£ kepada Abu Bakar &s : “Kuharap engkau 
termasuk salah seorang di antara mereka.” Maksudnya, Abu Bakar &: 
didoakan semoga menjadi salah seorang di antara orang-orang 
yang akan dipanggil dari setiap pintu Surga untuk memasukinya. 


Ada pula hadits lain: “Kamu bukan salah seorang dari mereka.” 
Maksudnya, kamu ini tidak termasuk orang-orang yang menghela 
(mengulurkan) pakaian mereka karena sombong. Rasulullah n juga 
pernah berkata kepada Umarz: “Tidaklah syaitan melihat kamu 
melewati suatu jalan yang luas, melainkan dia akan melewati jalan 
luas yang lain, selain jalan yang kamu tempuh.” 


Hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan itu amat banyak. 
Beberapa dari tharaf (awal teks) hadits-hadits itu telah saya sampaikan 
dalam kitab al-Adzkar. 


Bab 360 : Makruh Memberikan Pujian kepada Orang yang Dikhawatirkan ... 





Adapun sabda Rasulullah #&£ kepada Abu Bakar &s : “Aku harap 
engkau termasuk salah seorang di antara mereka.” Penegasan dan juga 
penjelasan hadits ini telah diterangkan pada pembahasan hadits nomor 
(1216), dalam Bab (217): “Hukum Wajib Puasa di Bulan Ramadhan”. 


Sabda Rasulullah #: “Kamu bukan salah seorang di antara mereka.” 
Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (791), di dalam Bab (119): “Gambaran Tentang Panjang 
Baju Gamis, Lengan Baju, Kain Sarung, dan Ujung Serban”. 


Sabda Rasulullah &£: “Tidaklah syaitan melihatmu melewati suatu 
jalan yang luas, melainkan dia akan melewati jalan luas yang lain selain 
jalan yang kamu tempuh.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/41—Fathul Bari) dan 
Muslim (2396). 





1. Keterangan mengenai keutamaan Umar &'s yang begitu besar, 
sehingga membuat syaitan tidak mempunyai jalan untuk dapat 
menguasainya. Akan tetapi, hal itu tidak berarti Umar adalah 
orang yang ma'shum (terlindung dari godaan syaitan). Sebab syaitan 
hanya lari dari jalan Umar supaya tidak bersamaan dalam satu jalan. 
Yang demikian itu pun tidak menutup kemungkinan bagi syaitan 
untuk menggoda Umar sesuai dengan batas kemampuannya. 


2. Syaitan melarikan diri dari Umar apabila melihatnya. 


3. Hadits ini menunjukkan keteguhan Umar dalam berpegang kepada 
agama Allah, bahkan seumur hidupnya dan setiap keadaannya dia 
selalu berpegang pada kesungguhan dan kebenaran yang murni. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Makruh Keluar Dari Sebuah Negeri Yang 
Sedang Terserang Wabah Penyakit Untuk 
Melarikan Diri Darinya, Sedangkan Bagi Orang 
Luar Makruh Memasukinya 





Allah 88 berfirman: 


8, rda PN pe » ( KKc 
LD ah LB RSA p 
“Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 
kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh...” (9S. An-Nisa' (41:78) 


Allah 88 memberitahu para hamba-Nya bahwa mereka pasti akan 
mati. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari kematian, dan tidak 
ada seorang pun yang dapat menghindar dari hal-hal tersebut, baik dia 
berjihad ataupun tidak. Setiap manusia mempunyai batas umur yang 
pasti dan tempat kematian yang telah ditetapkan. Tidak berguna bagi 
mereka kewaspadaan dan bersembunyi dari kematian, sebagaimana 


ungkapan Zuhair bin Abi Sulma: 


siapa pun yang takut akan penyebab kematian 
sungguh pasti dia akan menjemputnya juga 
walaupun dengan tangga dia mendaki langit 


Allah 62 berfirman: 


KO. KE IKA 


“.. dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan....” 
(OS. Al-Bagarah (2): 195) 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 





Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin pernah menyerang benteng 
musuh di Konstantinopel hingga berhasil menembusnya. Beberapa orang 
lalu berkata: “Dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan.” 
Abu Ayyub al-Anshari & berkata: “Kami lebih mengetahui mengenai 
ayat ini. Ayat ini diturunkan karena kami. Kami bersahabat dengan 
Rasulullah &£, mengikuti banyak peperangan bersama beliau, dan kami 
pun membela beliau. Setelah Islam tersebar dan menggaung, kami, kaum 
Anshar, berkumpul sebagai bentuk rasa cinta. Kami berkata: “Allah telah 
memuliakan kita dengan persahabatan dan pembelaan kita terhadap 
Nabi #£ sampai Islam tersebar dan pemeluknya bertambah banyak. Kita 
telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta, dan anak-anak. 
Perang pun telah selesai. Sekarang saatnya kita pulang, kembali kepada 
keluarga dan anak-anak, kemudian tinggal bersama mereka. Maka 
dari itu, turunlah ayat ini sehubungan dengan sikap kami itu, yaitu: 
".. dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan ....” 
(OS. Al-Bagarah (27: 195). 


Kebinasaan itu adalah dalam hal tinggal bersama keluarga, meng- 
utamakan harta, dan meninggalkan jihad. Oleh sebab itulah, ahli tafsir 
sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan at-tahlukah (kebinasaan) 
ini bukanlah pertempuran, melainkan nafkah, yaitu tidak suka 


menafkahkan harta ff sabilillah (di jalan Allah). 
Kandungan ayat ini adalah: 


1. Perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah 3s pada setiap 
ibadah dan ketaatan. Terlebih lagi mempergunakan harta itu untuk 
memerangi musuh-musuh Allah dan untuk memperkuat umat Islam 
dalam melumpuhkan musuh-musuhnya. 


2. Pemberitahuan bahwa tidak melaksanakan hal itu merupakan suatu 
kebinasaan dan kehancuran. Ini ditujukan bagi seorang yang tetap 
dan membiasakan diri tidak mau berinfak di jalan Allah. 


Atas dasar itulah, argumentasi Imam an-Nawawi 4555 dengan ayat ini 
dapat menjelaskan masalah pada bab ini masih harus dipertimbangkan 
kembali. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











ae 2.3 RL ti 


sets SESI Babu AE WA 
2 Zi Aa md Pa ISI SW Jd! S3 
Na ME kaan AN aan Sh 
BE IS Ma Matan SA Je AL 3 
IG AG SI aga BU Gan 
OP Yg GAY ES as JUS MAKER LA, 
Al Inn Lada CE KTA Alia ian JG PE 
PARI JUS Ih JP HAB ISSN, enente 
SA BEAN CBN AA CN Je E 
(IE LAIN JUS ea ESE NA 3 Jaa 
Da Ga OR 3 KESAA Ya Unta OB Ya Kanan 
S5 NU 05 da KAS Hey IS ES AA 
Pena ag Ara Ni 
ane PJ ale ea NG 
kak AS JUS Ka 33 Ia Ost ai adl 33 


x 


He 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 





Mn Dag Tuba | 


PEP AG TU A 
bt Lag KE ata SIA 3 
: Banana pes Wa 
KE) BAG SE Op AN AE) LSN 
Mengenai JA AE Alas JB 
AT Oa Hn c de lha ja ais al :JES cr 
Ade Nanas 3 CA Haa 5D) sis Jensen 
Dl 2053 (da G3 GAS IG lp AA hr ISI 
(ade gina) Soil, kei at JUS 


1791. Dari Ibnu Abbassss, bahwasanya Umar bin al-Khathab & 
pernah pergi ke Syam. Setelah sampai di daerah Sargh, dia bertemu para 
kepala pemerintahan wilayah al-Ajnad (yaitu Abu Ubaidah dengan para 
sahabatnya). Mereka kemudian memberitahukan kepadanya bahwa 
di Syam sedang mewabah penyakit pes. 


Ibnu Abbas menuturkan: “Umar berkata kepadaku: “Panggilkan kaum 
Muhbajirin Aku pun memanggil mereka, lalu Umar meminta nasihat 
kepada mereka. Dia memberi tahu mereka bahwa wabah pes sedang 
melanda Syam. Ternyata mereka berbeda pendapat. Sebagian berkata: 
“Anda telah pergi demi sebuah tugas. Kami berpendapat supaya Anda 
tidak membatalkannya! Sebagian lagi berkata: “Anda bersama orang- 
orang dan para Sahabat Rasulullah #£, maka kami berpendapat agar 
Anda tidak membawa mereka mendatangi wabah ini.' Umar berkata: 
“Tinggalkanlah aku! 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kemudian, dia berkata: “Panggilkan kaum Anshar Aku pun memanggil 
mereka, lalu Umar meminta nasihat kepada mereka. Ternyata pendapat 
mereka juga seperti kaum Muhajirin sebelumnya. Mereka saling berbeda 
pendapat sebagaimana kaum Muhajirin. Umar berkata: “Tinggalkanlah 
aku Kemudian, Umar berkata: “Panggilkan sesepuh kaum Ouraisy 
yang berada di sini, yang mereka berhijrah ketika (pada) tahun 
Fat-hu Makkah. Aku pun memanggil mereka, dan tidak ada seorang 
pun dari mereka yang berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka sepakat 
berkata: “Kami berpendapat bahwa hendaknya Anda pulang bersama 
orang-orang (para Sahabat) sehingga Adan pun tidak membawa mereka 
menantang wabah ini. 


Setelah itu, Umar & berseru di tengah orang-orang: “Besok pagi 
aku akan pulang, na bersiap-siaplah kalian!” Abu Ubaidah bin 
al-Jarrah &s spontan berkata: “Apakah Anda lari dari takdir Allah? 
Umar &: menjawab: “Andaikan bukan kamu yang mengucapkannya, 
hai Abu Ubaidah, (tentu akan kuberi dia pelajaran)” Umar tidak suka 
berdebat dengannya. (Lalu Umar berkata:) “Ya, kami lari dari takdir 
Allah menuju takdir Allah yang lain. Tahukah Anda, apabila Anda 
mempunyai unta, lalu unta itu turun ke suatu lembah yang bertepi 
dua, tepi pertama subur sedang tepi kedua gersang. Bukankah bagian 
takdir Allah kalau Anda menggembalakannya di tepi yang subur? 
Bukankah takdir Allah pula kalau Anda menggembalakannya di tepi 


yang gersang?” 


Ibnu Abbas &5 melanjutkan: “Abdurrahman bin Auf lalu datang, (yang 
sebelumnya tidak hadir karena harus memenuhi sebagian keperluannya 
pribadinya) kemudian ia berkata: “Sesungguhnya aku memiliki ilmu 
(riwayat hadits) tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Apabila kamu mendengar wabah menimpa suatu negeri, 
maka janganlah kamu mendatanginya. Demikian juga apabila suatu 
negeri terserang suatu wabah sedang kamu berada di negeri itu, maka 
janganlah kamu keluar dari negeri itu dengan lari darinya.” Mendengar 
hadits itu, Umar &5 pun memuji Allah kemudian kembali pulang.” 
(Muttafag 'alaih) 


Lafazh 353411 (al-idwah) artinya tepi lembah. 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 











Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/179—Fathul Bari) dan 
Muslim (2219). 





Ta: “4 : Nama salah satu tempat peristirahatan jamaah haji Syam, 
sejauh 13 marhalah dari kota Madinah. (1 marhalah- 44.352 m).e 


e 3GVI : Nama kawasan yang terdiri dari beberapa daerah Syam, 
yaitu Palestina, Yordania, Damaskus, Himsh, dan @innasrin. 


» 2Ggl: Penyakit pes. 
0 H5 SE as : Pulang ke Madinah. 





1. Disyariatkan bertukar pikiran dan bermusyawarah saat menghadapi 
musibah dan saat menentukan hukum suatu kondisi. 

2. Pola hidup para Sahabat Rasulullah #&£ didasarkan atas musyawarah 
dan saling menasihati serta mengerahkan kebaikan di segala seginya. 
Demikian sebagaimana firman Allah 85 : £ rang Hp aa L 9 “sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” 
(OS. Asy-Syura (421: 38. 

3. Musyawarah mengikat seorang imam (khalifah) untuk tegas dalam 
melaksanakannya, bukan sekadar pemberitahuan. Sikap ini jelas 
sekali dalam hadits ini: 

2) Umar &s meminta pendapat kaum Muhajirin, dan kemudian 
pendapat kaum al-Anshar, lalu pendapat sesepuh kaum Ouraisy. 

b) Komitmen Umar dalam melaksanakan keputusan Ahlul Halli wal 
“Agdi, dalam hal ini para sesepuh Ouraisy, melalui pernyataan mereka: 
“Kami berpendapat bahwa hendaknya Anda pulang bersama orang- 
orang (para Sahabat) sehingga tidak membawa mereka menantang 
wabah ini.” Oleh karena itulah, Umar berseru di tengah-tengah orang 
banyak: “Besok pagi aku akan pulang, maka bersiap-siaplah kalian!” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Perselisihan tidak mengharuskan pelaksanaan hukum, tetapi yang 
mengharuskannya adalah kesepakatan. ” 


Hadits ini menunjukkan kewajiban kembali kepada nash (al-Our-an 
dan as-Sunnah), lalu mengamalkan nash itu setelah diketahui, tanpa 
ada keraguan untuk menjalankannya. 


Ilmu yang membuat penyandangnya terpuji adalah al-Kitab dan 
as-Sunnah. Oleh karena itulah, ilmu tidak dapat disebut ilmu yang 
sebenarnya apabila bukan dari al-Kitab dan as-Sunnah. Hal ini telah 
jelas di dalam keterangan Abdurrahman bin Auf pada hadits yang 
diriwayatkannya, bahwasanya dia mengetahui masalah tersebut, 
maka dia segera berkata: “Sesungguhnya aku memiliki ilmu dalam 
masalah ini”. 


As-Sunnah kadang tidak diketahui oleh tokoh-tokoh Sahabat 44 . 
Hal ini terbukti dari hadits tersebut, yang tidak diketahui mayoritas 
kaum Muhajirin, juga oleh kaum Anshar, bahkan oleh sesepuh 
Ouraisy sekalipun. Maka dari itu, ilmu yang diketahui seorang alim 
terkadang tidak diketahui oleh orang alim lainnya yang sebenarnya 
lebih mengetahui daripada orang tersebut. 





Boleh mempergunakan giyas (analogi) ketika tidak ada nash. Ucapan 
Umar &5 : “Tahukah Anda, jika Anda mempunyai unta, lalu unta 
itu turun ke suatu lembah yang bertepi dua, tepi pertama subur 
sedang tepi kedua gersang. Bukankah merupakan takdir Allah 
kalau Anda menggembalakannya di tepi yang subur? Bukankah 
takdir Allah pula kalau Anda menggembalakannya di tepi yang 
gersang?” adalah giyas jali (giyas yang melahirkan hukum yang 
bersifat gath'i) yang keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. 
Umar & menganalogikan penggembalaan di dua tepi lembah karena 
hal itu memang jelas dan tidak akan dipertentangkan oleh siapa pun, 
selain memang terdapat persamaannya dengan masalah yang sedang 
mereka perselisihkan. Maksudnya, bahwasanya manusia adalah 
gembalaan Umar yang diamanatkan oleh Allah 88 kepadanya. Maka 
itu, dia wajib berhati-hati dalam memelihara gembalaannya. Jika 
meninggalkannya, niscaya Umar akan dianggap lemah serta pasti 
mendapatkan hukuman dari Allah. 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 





10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Pemerintah kaum Muslimin wajib memperhatikan keselamatan 
umat serta menjaga dan melindungi mereka dari kebinasaan, juga 
tidak boleh melalaikan kewajibannya terhadap mereka. 


Islam telah menetapkan aturan karantina atau isolasi dalam dunia 
kesehatan. Oleh karena itu, Islam melarang memasuki kawasan 
tersebut dan melarang menyingkir dari kawasan wabah (bagi mereka 
yang berada di dalamnya). 


Penegasan adanya penularan dan penyebaran penyakit dengan seizin 
Allah, bukan karena penyakit itu sendiri. 


Segala yang dikerjakan atau ditinggalkan oleh hamba berada dalam 
jangkauan pengetahuan Allah E& , dan tidak ada seorang pun yang 
keluar dari takdir-Nya. Meskipun demikian, syariat memerintahkan 
agar menjauhi kawasan-kawasan yang bisa mencelakakan dan yang 


berbahaya. 


Wajib mengamalkan khabar wahid (riwayat yang tidak mencapai 
tingkatan mutawatir) dalam masalah-masalah agidah dan ibadah. 
Hadits Abdurrahman ini termasuk di antara dalil yang paling kuat, 
bahkan para Sahabat menerima berita dan riwayatnya. 


Larangan memasuki kawasan yang terserang wabah pes, dan hal ini 
tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah 3:5 . 


Dianjurkan memuji Allah saat mencapai dan mengetahui perkara 
yang benar. Ini jelas dalam ucapan Umar «5 : “Alhamdulillah” ketika 
ijtihadnya sesuai dengan nash yang diriwayatkan oleh Abdurrahman 
bin Auf. 


Dianjurkan untuk memaafkan kesalahan dan kekeliruan orang 
alim jika pendapatnya berseberangan dengan kebenaran. Karena 
itu, Umar &s tidak memberi sanksi kepada Abu Ubaidah ketika 
pendapatnya ditentang. 


PN Sanepan 
TU Sab 











arena "5 “gatal Haag na 


o : - & 3 1 .. 13 35 Tg a03 - (8 
5-0 ke 330 pa -0 » 3 1 
(Abe in) (Eta SAS NG Gt 
1792. Dari Usamah bin Zaid &5 , dari Nabi 8£, beliau bersabda: “Apabila 
kalian mendengar wabah tha'un melanda suatu negeri, maka janganlah 
kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri 


sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari 
negeri itu.” (Muttafag “alaih) 


Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/178-179—Fathul Bari) 
dan Muslim (2218). 





Ibnu Gayyim al-Jauziyyah 2its dalam kitabnya, Zadul Ma'ad 
(IV/37-40), berkata: “Ath-thd'in menurut bahasa berarti: salah satu jenis 
wabah, sedangkan menurut para ahli kedokteran adalah pembengkakan 
parah yang dapat membunuh, datangnya bersamaan dengan panas yang 
sangat tinggi, dan ia sangat menyakitkan. Daerah sekitar organ yang 
mengalami pembengkakan umumnya berwarna hitam atau hijau atau 
berwarna suram, lalu dengan cepat memborok. 


Kebanyakan penyakit ini terjadi di tiga organ yang berdaging lunak, 
yaitu ketiak, belakang telinga, dan ujung hidung. 


Mengingat tha'un ini seringkali menjadi wabah, dan berjangkit di 
beberapa negara, maka ia pun digolongkan ke dalam epidemi (penyakit 
menular). Istilah wabah dan tha'un bermakna umum serta khusus. 
Tidak setiap wabah itu tha'un, tetapi tha'un pada umumnya sudah 
pasti wabah. Seperti itu pula penyakit-penyakit lain yang lebih umum 
daripada tha'un, sebab ia itu salah satu dari jenis penyakit tersebut. 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 





Penyakit-penyakit tha'un mengakibatkan pembengkakan, borok, 
dan nanah yang muncul di tempat-tempat tertentu sebagaimana kami 
terangkan tadi. Borok-borok, pembengkakan, dan nanah tadi adalah 
dampak dari tha'un, bukan tha'un itu sendiri. Karena para dokter, tidak 
ada yang mengetahui melainkan dari dampak-dampak yang kasat mata 
tersebut, maka mereka menyebut dengan penyakit tha'un. 


Kata tha'un digunakan untuk mengungkapkan tiga hal: 

2) Tanda-tanda yang tampak, seperti yang dikatakan para dokter. 

b) Kematian yang terjadi akibat tha'un, sebagaimana disebutkan dalam 
hadits shahih, adalah syahid. Rasulullah #&£ bersabda: “Tha'un adalah 
kematian syahid bagi setiap Muslim.” 

c) Faktor penyebab penyakit ini. Di dalam hadits shahih disebutkan: 
“Tha'un adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israil.” 
Ada pula hadits yang menyatakan: “Sesungguhnya tha'un itu adalah 
sengatan jin.” Ada juga hadits: “Tha'un adalah doa seorang Nabi.” 


Para dokter tidak mempunyai alasan yang dapat menolak hal-hal 
di atas, sebagaimana mereka pun tidak memiliki argumen yang dapat 
membenarkannya. Adapun Rasul-Rasul Allah telah memberitahukan 
perkara-perkara ghaib kepada manusia. Meskipun para dokter telah 
mengetahui gejala penyakit tha'un ini, mereka tidak dapat mengelak 
begitu saja bahwa gejala-gejala tersebut muncul melalui roh. Sebab, efek 
roh terhadap tubuh manusia, penyakit dan juga kematiannya, adalah 
hal yang tidak dapat dimungkiri, kecuali oleh orang yang paling bodoh 
yang tidak mengetahui pengaruh dan kekuatan roh, serta reaksi tubuh 
dan kesesuaiannya terhadap roh. 

Allah 88 menciptakan roh dengan kemampuan untuk bertindak di 
dalam tubuh anak Adam ketika wabah dan penyakit menyerang atau 
ketika rusaknya pernapasan. Allah juga dapat menjadikan kemampuan 
bertindak bagi roh pada sebagian benda-benda yang bisa menimbulkan 
perilaku buruk pada jiwa, lebih-lebih saat dalam gejolak emosi, stress, 
dan gejolak libido. Roh-roh syaitan lebih dapat menguasai orang-orang 
yang berada dalam kondisi seperti ini dibandingkan mereka yang dalam 
kondisi normal. Terlebih lagi apabila tidak ada dorongan yang lebih 
kuat untuk menolaknya melalui dzikir dan doa, kesungguhan dalam 
memohon kepada Allah, memerlukan sedekah, dan membaca al-@ur-an. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 























Dengan amalan tersebutlah roh-roh Malaikat Allah akan turun 
mengalahkan roh-roh jahat ini, serta menghancurkan kejahatannya dan 
menolak pengaruh jahat yang diitimbulkanaya. Kami dan yang lainnya 
telah mencoba cara ini berkali-kali, hanya Allah 88 yang mengetahui 
intensitasnya. Alhasil, kami mengetahui betapa besarnya efek roh-roh 
baik ini dalam menguatkan fisik dan menolak substansi-substansi jelek. 
Padahal sebelum diperkuat, ia hampir saja hancur. Barang siapa yang 
mendapat taufik dari Allah 8& , maka ketika dia merasakan kehadiran 
penyebab-penyebab keburukan, maka ia akan segera melakukan hal-hal 
yang dapat mencegahnya. 

Inilah obat yang paling ampuh baginya. Apabila Allah berkehendak 
untuk memberlakukan gadha' dan gadar-Nya, maka hati orang itu akan 
dijadikan-Nya lalai untuk bisa mengetahui faktor-faktor penyelamatnya. 
Dia pun tidak mampu membayangkan serta tidak mau melakukannya 
sehingga dia tidak merasakannya dan menghendakinya. Bagaimanapun 
Allah hendak melakukan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan. 


Ketahuilah! Bahwasanya perbandingan ilmu kedokteran modern 
(para dokter) dengan ilmu kedokteran Nabawi tidak ubahnya seperti 
ilmu kedokteran tradisional dengan ilmu kedokteran modern. Begitulah 
pengakuan para dokter ahli yang berpengalaman dan juga pimpinan- 
pimpinan mereka. 

Perlu pula kami terangkan bahwa tubuh manusia sangatlah sensitif 
terhadap ro-roh. Kekuatan rugyah serta doa jauh lebih hebat daripada 
kekuatan obat-obatan, sampai-sampai kekuatan itu dapat mengalahkan 






Al-Allamah Ibnu Gayyim al-Jauziyyah dalam kitab, Zadul Ma'ad 
(IV/42-43), berkata: “Larangan Nabi 8 agar umat ini tidak memasuki 
negeri yang terserang tha'un atau keluar dari negeri yang terserang 
wabah tersebut merupakan usaha optimal demi menjaga keselamatan 
diri dari penyakit tersebut. Sebab, dengan memasukinya berarti dia 
menantang bencana, sengaja mendatangi daerah kekuasaannya, serta 
membantu orang lain untuk mengorbankan jiwanya. 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit... 





Perbuatan ini bertentangan dengan syariat dan akal. Sebaliknya, 
menjauhkan diri dari negeri tersebut termasuk tindakan preventif, 
sebagaimana ditunjukkan Allah 88 , yaitu berlindung agar menjauhi 
tempat-tempat dan ruang udara yang di sana dapat menyebabkan 
terjangkitnya penyakit. 


Adapun larangan keluar dari negeri yang terkena wabah, memiliki 


dua kandungan makna, yaitu: 


2) 


b) 


Membuat jiwa kita percaya kepada Allah, bertawakal, bersabar, dan 
ridha atas semua gadha' yang ditetapkan-Nya. 


Apa yang dikatakan para dokter ahli, wajib bagi setiap orang yang 
menjaga dirinya dari wabah penyakit ini, untuk mengeluarkan cairan 
tubuhnya yang berlebihan dan mengurangi makanan pokok, serta 
memilih aktivitas yang tidak mengeluarkan keringat (cairan) dengan 
segala cara, kecuali berolahraga dan ke kamar mandi. Kedua hal ini 
pun wajib diwaspadai, karena tubuh biasanya tidak selalu terbebas 
dari cairan kotor yang ada di dalamnya. Dengan berolahraga cairan 
itu akan terangsang keluar. Agar bila itu terjadi akan menimbulkan 
penyakit yang berbahaya. Bahkan, ketika terjadi wabah tha'un, 
orang harus diam dan tenang, berusaha menekan keempat organ cair 
dalam tubuh agar tidak bergejolak. Dan, dia tidak mungkin keluar 
dari kawasan itu dan pergi kecuali dengan gerakan berat sehingga 
dapat membahayakan dirinya. Demikianlah nasihat para dokter di 
masa kini. Maka, timpaklah di sini makna ilmu kedokteran dibalik 
hadits Nabawi, pengobatan dan kebaikan untuk hati dan badan 
yang terkandung di dalamnya. 


Jika ada seseorang menyatakan: “Sabda Nabi #5: Janganlah keluar 


karena lari dari wabah itu! sebenarnya membantah makna yang Anda 
sebutkan di atas. Hadits beliau sebenarnya tidak melarang keluar dari 
kawasan itu karena suatu alasan mendesak dan tidak menahan musafir 
dari perjalanannya.” 


Pendapat orang itu dapat dibantah sebagai berikut: 


Tidak seorang pun yang berkata, baik dokter maupun bukan dokter, 


bahwa ketika terjadi wabah tha'un, orang-orang tidak perlu bergerak 
sehingga mereka bagaikan benda mati. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Hanya saja, seyogianya dia mengurangi gerakan sebisa mungkin. Orang 
yang menghindar dari wabah, tidak perlu berpikir melakukan aktivitas 
apa pun, melainkan lari darinya. Padahal sikap tenang dan diamnya lebih 
bermanfaat bagi hati dan badannya, juga lebih dekat dengan tawakal 
kepada Allah &&, serta pasrah terhadap gadha-Nya. Adapun orang 
yang tidak bisa terlepas dari gerakan seperti para tukang pekerja, kaum 
buruh, musafir, kurir, dan yang selainnya, maka bukan berarti mereka 
harus meninggalkannya secara total. Namun, mereka diperintahkan 
untuk tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, misalnya tindakan 
para musafir untuk menghindar dari wabah itu. Wallahu ta'ala a'lam 


Di balik larangan memasuki negeri yang terkena wabah terdapat 
beberapa hikmah, antara lain: 


a. Menghindari dan menjauhi sebab-sebab yang Lana menimbulkan 
penyakit. 


b. Mengutamakan kesehatan merupakan unsur terpenting dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. 


c. Supaya tidak menghirup udara yang telah terkontaminasi karena 
dapat mengakibatkan sakit. 


d. Mencegah dari berdampingan dengan orang-orang yang terjangkit 
penyakit tersebut supaya tidak tertulari penyakit yang sama. 


e. Melindungi diri dari ramalan nasib buruk dan keyakinan penularan 
penyakit karena jiwa bisa terpengaruh oleh kedua kepercayaan ini. 
Ramalan nasib sial itu, niscaya akan kembali kepada orang yang 
biasa melakukannya. 


Pada intinya, larangan memasuki kawasan wabah adalah perintah 
untuk waspada dan melakukan tindakan preventif, serta larangan untuk 
tidak menantang penyebab kebinasaan. Sementara itu larangan lari 
menghindar dari negeri yang terkena wabah merupakan perintah untuk 
bertawakal, pasrah, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan 
demikian, yang pertama merupakan suatu pendidikan dan pengajaran, 
sedangkan yang kedua adalah menyerah dan pasrah (kepada kepastian 
Allah).” (Dikutip secara singkat). u 


Bab 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang Sedang Terserang Wabah Penyakit ... 





Larangan Keras Terhadap 
Perbuatan Sihir 





Allah 8& berfirman: 
FI ME SA PS AN KI, IIA ab 3 


“Sulaiman itu tidak kafir tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia....” (OS. Al-Bagarah (2): 102) 


Syaitan-syaitan menyiapkan sebuah kitab, lalu mereka menulis 
ilmu sihir dan perdukunan di dalamnya, kemudian kitab itu dikubur 
di bawah kursi Sulaiman. Sulaiman #4 sendiri tidak mengetahui perkara 
yang ghaib. Setelah Sulaiman wafat, syaitan-syaitan membongkar kitab 
yang dikubur itu, kemudian membujuk umat manusia seraya berkata: 
“Ini ilmu yang disembunyikan oleh Sulaiman dan yang membuat orang- 
orang merasa dengki kepadanya.” Maka dari itu, Allah 88 menurunkan 
ayat ini guna menjelaskan bahwa Sulaiman adalah seorang Nabi yang 
mendapatkan wahyu dan belum pernah kafir sedetik pun, tetapi syaitan- 
syaitan itulah yang kafir serta mengajarkan sihir kepada orang-orang, 
dengan mengklaim bahwa ilmu itu darinya, padahal Sulaiman bersih 
dari ilmu sihir. 


Orang-orang Yahudi Madinah ketika itu adalah komunitas yang 
paling banyak mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir tersebut. Oleh 
karena itu, Rasulullah &£ memberi tahu mereka dengan ayat ini untuk 
membersihkan Nabi Allah, Sulaiman dari anggapan-anggapan bathil 
kaum Yahudi terhadapnya. Semoga Allah melaknati mereka. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











J6 Ac CA ye ta KRS IR 3 969 - WAY 
Haa ab dg 5 - gn 55sl)) 
Sa BI Iis AS da IN) “do 
338, Dana 1 BE Best 

(se yana) (SE OI as 


Lu 


1793. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau pernah bersabda: 
“Jauhilah tujuh hal yang Na Sahabat bertanya: “Wahai 
Rasulullah! Apakah tujuh hal itu?” Beliau menjawab: “Menyekutukan 
Allah, mengerjakan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah & 
kecuali dengan cara hag, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari 
dari medan perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, 
beriman, dan jauh dari perbuatan keji.” (Muttafag alaih) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan 
hadits nomor (1614), dalam Bab (286): “Larangan Memakan Harta Anak 
Yatim”. O 


Bab 362 : Larangan Keras Terhadap Perbuatan Sihir 





Larangan Bepergian Membawa Mus-haf 
(Al-Gur-an) Ke Negara Orang-Orang Kafir 
Apabila Dikhawatirkan Jatuh 
Ke Tangan Musuh 


£ aeg 











Pi 


Kap ee AN JG Wati PE yA 
(ass gita) Jaa ni Ti 


1794. Dari Ibnu Umarw#s, berkata: “Rasulullah &£ melarang membawa 
al-Our-an ketika bepergian ke negeri musuh.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/133—Fathul Biri) dan 
Muslim (1869). 





1. Wajib menghormati Kitabullah dengan tidak menampakkannya 
di tempat-tempat yang berbahaya dan terhina. 


2. Haram bepergian membawa al-Our-an ke negara musuh agar mereka 
tidak merampasnya lalu menghinakannya. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Larangan Memakai Bejana Emas 
Dan Bejana Perak Untuk Makan, Minum, 
Bersuci, Dan Keperluan Lainnya 


BEAN 








1795. Dari Ummu Salamah #4 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Orang yang minum di dalam bejana perak niscaya di perutnya akan 
bergolak api Neraka.” (Muttafag 'alaih) 


Di dalam satu riwayat Muslim: “Sesungguhnya orang yang makan 
atau minum di dalam bejana perak dan emas.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan 
hadits nomor (778), dalam bab (116): “Dibolehkan Minum dengan 
Segala Macam Bejana kecuali yang Terbuat dari Emas dan Perak”. 


Bab 364 : Larangan Memakai Bejana Emas dan Bejana Perak untuk Makan, Minum ... 









renta 


Ela Jenita At As yP9 «WAN 
163 dea ob ea yg 
(ade gann) (GAN dna Bag d3) 
Maa Ke ea 35 
ya ata Maan dan Ateh 
(Glsuo BSE Yp abal ag ab 213 


1796. Dari Hudzaifah &5 , dia berkata: “Nabi #£ melarang kami 
memakai sutera tipis, sutera tebal, serta meminum dari bejana emas 
dan perak. Beliau bersabda: “Semua itu adalah bagi mereka (orang-orang 
kafir) di dunia, tetapi akan menjadi milik kalian di akhirat.” 

(Muttafag 'alaih) 

Dalam satu riwayat di kitab ash-Shahihain, dari Hudzaifah &5 : 
“Aku mendengar Rasulullah #£ bersabda: Jangan memakai sutera tipis 
dan sutera tebal, serta janganlah kalian minum dengan bejana emas 
dan perak, dan jangan pula kalian makan pada piring-piring emas dan 
perak.” 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada hadits 
nomor (777), di dalam Bab (116): “Diperbolehkan Minum dengan 
Menggunakan Segala Macam Bejana kecuali yang Terbuat dari Emas dan 
Perak”. 


ep Ra 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








ML ae IG Sip ai SE NN 
dinas Uya s4 KA Aa Ga Li 

Na aan Tan mun pat 
an 43) anta 


1797. Dari Anas bin Sirin, dia menuturkan: “Aku pernah berada di sisi 
Anas bin Malik &5 ketika bersama beberapa orang Majusi. Kemudian 
dia disuguhi faludzaj (sejenis makanan) dengan bejana perak, maka dia 
tidak memakannya. Setelah ditanya, dia berkata: “Pindahkanlah ia. 
Maka makanan itu dipindahkan ke bejana dari mangkok besar, lantas 
disuguhkan kepadanya, maka dia pun memakannya.” (HR. Al-Baihagi 
dengan sanad hasan.) 


Lafazh ai (al-Khalanj) artinya mangkok besar. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihagi (I/28). 





. ie : Sejenis makanan pencuci mulut. 

. Se : Nama jenis pohon yang berwarna kemerah-merahan dan 
kekuning-kuningan, yang kayunya biasa dibuat hingga menjadi 
mangkok besar. 


0 isl: Bejana yang lebih besar daripada piring. 


Bab 364 : Larangan Memakai Bejana Emas dan Bejana Perak untuk Makan, Minum ... 









1. Makanan halal yang ditempatkan di dalam piring emas dan perak 
bukanlah haram dimakan lantaran makanan itu, tetapi haram 
memakannya di bejana tersebut. Apabila dipindahkan bejana lain, 
maka hukumnya boleh dimakan. 


2. Barang siapa yang diundang untuk makan sesuatu yang ditempatkan 
di dalam bejana yang dilarang oleh agama, maka dia tidak boleh 
memakannya sampai makanan itu ditempatkan di dalam bejana 
yang lain. 

3. Apabila seorang Muslim mengetahui hukum syariat, maka dia harus 
mengikuti dan melaksanakannya. a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Larangan Laki-Laki Memakai Pakaian 
Yang Dicelup Dengan Kunyit 








PERS kate Ie HAN IS JB raat LI GE - YAN 


1798. Dari Anas &5 , dia bertutur: “Nabi #£ melarang berlulur dan 
mewarnai baju dea kunyit.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/304—Fathul Bari) dan 
Muslim (2101). 





Hadits 


e 325 : Mencelup pakaian atau meluluri tubuh sendiri dengan 
kunyit. 


e Sic : Jenis tanaman berwarna kuning yang fungsinya untuk 
mewarnai sesuatu. 


NA Aa 
Ge Pa Ke 


Bab 365 : Larangan Laki-laki Memakai Pakaian yang Dicelup dengan Kunyit 








0... 


Kk, cell y S c e3 Al ane Ta an 


pr 


3 
BEA SA) 1I pekat KEP IE Knee SAN 
AA P)) JB AS ES (Oa 
Pa ea ta 8: id #3 kd eg In na ti 
(ee 9G JUSII SLS Ja laa ON) JUS Kla) 33 


1799. Dari Abdullah bin Amr bin al-“Ashwss, dia berkata: “Nabi &£ 
pernah melihatku memakai dua pakaian yang dicelup dengan kunyit. 
Beliau bertanya: “Apakah ibumu yang menyuruh ini? Aku menjawab: 
“Aku akan mencucinya!” Beliau pun berseru: Jangan, tetapi bakarlah 
keduanya.” 


Dalam salah satu riwayat: “Beliau bersabda: “Pakaian ini merupakan 
salah satu jenis pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah 
kamu memakainya.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2077) (28). Riwayat kedua 
diriwayatkan oleh Muslim (2077) (28). 





» pia: Yang keduanya dicelup dengan tumbuhan ushfur 
(sejenis kunyit). 


e A24) : Jenis tumbuhan terkenal berwarna kuning cerah. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Larangan memakai pakaian bercelup kunyit atau ushfur. 


Larangan ini khusus untuk kaum laki-laki, karena pakaian yang 
dicelup dengan benda itu termasuk dandanan kaum perempuan. 


Haram laki-laki menyerupai perempuan dalam berpakaian. 
Haram menyerupai pakaian orang-orang kafir. 


Wajib menjaga kepribadian Muslim dalam segala sesatu yang 
membedakan dari kepribadian umat lain. O 


Bab 365 : Larangan Laki-laki Memakai Pakaian yang Dicelup dengan Kunyit 


Larangan Diam (Tutup Mulut) 
Seharian Sampai Malam Hari 








Arnaia AI Ip 3 9 - AP: 2 JB rei Pain 5 JEhe- sn 
(gi d! 2s 3 Op 2 Ns ata 3 5) 
(opa abu sgt gp ola) 


1800. Dari Ali &5 , dia berkata: “Aku ingat bahwa Rasulullah &£ pernah 
bersabda: “Tidak dintkam sebagai anak yatim setelah bermimpi (baligh) 
dan tidak boleh diam (tutup mulut) selama sehari hingga malam hari.” 
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.) 


Al-Khathabi &#'& berkata dalam menafsirkan hadits ini: “Di antara 
ibadah kaum Jahiliyyah adalah tutup mulut (tidak berbicara sama sekali), 
tetapi di dalam Islam mereka dilarang melakukannya, maka mereka 
diperintahkan berdzikir dan berbicara yang baik.” 





Shahih, kecuali ucapan: “Dan tidak boleh diam (tutup mulut) dalam 
sehari sampai malam harinya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2873) 
dengan lafazh ini. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thahawi dalam Musykilul Atsar 
(W/280), ath-Thabrani dalam ash-Shaghir (1/96) dengan lafazh: “Tidak ada 
talak melainkan setelah menikah, tidak ada pemerdekaan budak melainkan 
setelah menjadi hak milik, tidak ada status yatim setelah bermimpi (baligh), 
tidak boleh memenuhi nadzar dalam hal kemaksiatan, tidak boleh diam 
(tutup mulut) sehari sampai malam hari, dan tidak boleh menyambung 
puasa (tanpa berbuka),” melalui jalur Yahya bin Muhammad al-Madini, 
Abdulah bin Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam menuturkan kepadaku, 
dari ayahnya, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yazid bin Rugaisy 45, 
bahwa dia pernah mendengar beberapa syaikh dari Bani Amr bin Auf 
dan dari saudara ibunya, Abdullah bin Abi Ahmad, dia menceritakan, 
Ali bin Abi Thalib pernah berkata: “Aku ingat bahwa Rasulullah #£ 
pernah bersabda (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini). 


Saya (penulis) mengomentari: “Sanad hadits'ini ae 7f. Di dalamnya 
terdapat tiga “ilat (cacat), yaitu: : 


1. Abdullah bin Khalid bin Sa'id tidak dikenal. 

2. Ayahnya juga tidak dikenal. 

3. Yahya bin Muhammad al-Madini—yaitu al-Bukhari—seorang shadug 
yang sering keliru. Begitulah ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar. Dengan 
begitu, Anda mengetahui bahwasanya penilaian hasan oleh Imam 
an-Nawawi sangat keliru. 


Hadits ini mempunyai jalur lain, yang diriwayatkan oleh ats-Tsagafi 
dalam ats-Tsagaftyyat (111/9/2). Di dalamnya terdapat Juwaibir, yaitu 
seorang matruk. Oleh karena itu, tidak perlu bergembira dengannya. 

Hadits ini mempunyai jalur ketiga, yakni yang diriwayatkan oleh 
ath-Thabrani dalam ash-Shaghir (11/68), dan dari jalurnya diriwayatkan 
oleh al-Khathib dalam kitab Tarikh Baghdad (V/299): “Muhammad bin 
Sulaiman ash-Shufi al-Baghdadi menuturkan kepada kami di Mesir pada 
tahun 280 H, Muhammad bin Ubaid bin Maimun at-Tubban al-Madini 
menuturkan kepada kami pada tahun 241 H, dan ayahku menuturkan 
kepadaku, dari Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir, dari Musa bin 
Ugbah, dari Aban bin Taghlib,dari Ibrahim an-Nakha'i, dari Algamah 
bin Gays, dari Ali karramallahu wajhah, dia berkata bahwa Rasulullah &£ 
bersabda: “Tidak ada anggapan sepersusuan setelah masa penyapihan 
dan tidak ada status yatim setelah bermimpi (baligh).” 


Bab 366 : Larangan Diam (Tutup Mulut) Seharian sampai Malam Hari 








Ath-Thabrani berkata: “Muhammad bin Sulaiman meriwayatkan 
hadits ini dari Muhammad bin Ubaid.” 


Saya (penulis) berkata: “Dia seorang tsigah, hanya saja ayahnya 
majhul, sebagaimana kata Abu Hatim, sedangkan Ibnu Hibban menyata- 
kannya tsigah.” 


Bagian pertama dari hadits ini mempunyai penguat dari hadits 
Jabir &s , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: “Tidak ada sepersusuan 
setelah masa penyapihan dan tidak ada status yatim setelah bermimpi 
(baligh).” (Al-Hafizh). 

Ath-Thayalisi mengeluarkannya juga dalam kitabnya, al-Musnad 
(1770): “Al-Yaman Abu Hudzaifah beserta Kharijah bin Mush'ab 
menuturkan kepada kami. Adapun Kharijah dia menuturkannya kepada 
kami dari Haram bin Utsman, dari Abu “Atig, dari Jabir. Adapun Abu 
al-Yaman, dia menuturkan kepada kami, dari Abu Abbas, dari Jabir. 


Saya (penulis) mengomentari: “Kedua sanad ini memiliki status: 
1. Dha'if jiddan (amat lemah) karena Kharijah bin Mush'ab dan 
gurunya, Haram bin Utsman, keduanya seorang yang matruk 
2. Dha'if, karena al-Yaman Abu Hudzaifah seorang yang dha'j. 
Bagian pertama hadits ini juga mempunyai hadits penguat yang 
berstatus mauguf, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad (1/224 
dan 294) melalui dua jalur dari Najdah al-Haruri, dan ini yang benar.” 


Intinya, bagian pertama dari hadits ini shahih menurut penulis, 
sedangkan hadits bagian keduanya belum didapatkan hadits yang dapat 
menguatkannya. Wallahu a'lam. 


» 291: Sendirian, status keyatiman. Yatim adalah anak kecil yang 
ditinggal ayahnya (meninggal dunia) pada waktu dia masih belum 


dewasa (baligh). 


. AGS : Baligh. Yaitu keluarnya sperma baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. 


e Sk: Diam tidak berbicara seharian sampai malam hari. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Pd 
s 


Jaka pl JS J6 Uma 


te) “. 


S3 YES LI SIK IR IA Enda 
Ie BIS Tah ES Sa KEL sa 
Be eni o 2 » TEE EN Na 
(giaa) SAK KAA YK Ja ih Jag YA GP 


1801. Dari @ais bin Abi Hazim, dia berkata: “Abu Bakar ash-Shiddig &5 
pernah berkunjung kepada seorang perempuan Ahmas bernama 
Zainab. Abu Bakar melihatnya tidak berbicara. Abu Bakar bertanya: 
“Mengapa dia tidak berbicara? Orang-orang menjawab: “Dia sengaja 
(beribadah) diam tidak mau bicara.” Abu Bakar lalu berkata kepadanya: 
“Berbicaralah, sungguh perbuatan ini tidak halal. Ia termasuk perbuatan 
Jahiliyyah?” Maka perempuan itu pun berbicara. (HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/147-148—Fathul Bari) 





Png 


mereka anggap dapat mendekatkan diri kepada Allah. 


NA SA UI Ai Iya & : Di antara cara beribadah kaum Jahiliyyah yang 





1. Wajib membedakan diri dari perbuatan dan perilaku Jahiliyyah. 


2. Hilangnya status nama yatim adalah setelah dewasa (baligh). Oleh 
sebab itu, hukum yatim hilang karenanya. 


3. Bukanlah syi'ar agama ini beribadah dengan cara diam, menahan diri 
untuk tidak berbicara, karena perbuatan tersebut haram hukumnya. 


Bab 366 : Larangan Diam (Tutup Mulut) Seharian sampai Malam Hari 





Yang dianjurkan adalah berbicara yang baik, dalam bingkai amar 
ma'ruf nahi mungkar, atau menyebarkan salam dan mengajari umat 
manusia. Kalau tidak demikian, maka tidak dianjurkan. 


Barang siapa yang bersumpah untuk tidak berbicara maka dianjur- 
kan dia untuk berbicara kembali. Tidak wajib baginya membayar 
kaffarat (denda sumpah). Wallahu a'lam. 























» 


2 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Hadits-hadits yang mengutip keutamaan diam, tidak bertentangan 
dengan hadits-hadits ini lantaran keduanya memiliki tujuan yang 


berbeda. Diam yang dianjurkan adalah tidak berbicara tentang | 


hal-hal yang bathil, sedang diam yang dilarang adalah meninggalkan | 


pembicaraan yang hukumnya mubah dengan niat sebagai ibadah. | 


Tidak ada hujjah (argumntasi) bagi mereka yang berdalil dengan | 


firman Allah 8& yang memberitahukan tentang Maryam: 


. Ka 


£ YE PN ea Pan an mera Nana & | 


“Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Rabb Yang Maha 
Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari 
ini.” (OS. Maryam (19): 26) 

Demikian pula mereka yang berhujjah dengan firman Allah 85 : 


G2 0 


£ Kn Ia En at ja ata IE... 38 


€. Allah berfirman: “Tanda bagimu, adalah bahwa engkau tidak 
berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat... 
(OS. Ali Imran (3J: 41) 


Hujjah mereka gugur atas dasar dua hal, yaitu: 


Syariat umat sebelum kita bukan syariat kita. 


ay» 


Be ana kita at Ba: mengharamkan perbuatan itu. O J 











Larangan Menyandarkan Nasab Kepada 
Selain Ayah Kandung Dan Larangan Bagi 
Budak Memberikan Wala' (Loyalitas) 
Kepada Selain Orang Yang Telah 








(ade gisa) (53 ala 


1802. Dari Sa'ad bin Abi Waggash &s , bahwasanya Nabi #&£ bersabda: 
“Barang siapa yang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, padahal 
ia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka haram baginya 


Surga.” (Muttafag 'alaih) 









Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/54—Fathul Bari) dan 
Muslim (63). 





0 S1: Menyandarkan nasab secara dusta. 


Bab 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung ... 








Jb Ane GA ye tata Bah JO Wr 
(G5 3 Ka 8 3 KT 38 RE V) 
(an 


1803. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Janganlah 
kalian membenci ayah- ah jaan Dan barang siapa yang membenci 
ayahnya maka dia telah kafir.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/54) dan Muslim (62). 


Tn 





an Tn 

—— 

1. Haram menyandarkan nasab kepada selain ayah kandung, sementara 
seseorang mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah ayahnya. 
Barang siapa yang melakukannya dengan anggapan bahwa hal itu 
halal dilakukan, maka dia telah kafir serta keluar dari al-Millah 
(Islam). Hal itu dapat dipahami berdasarkan sabda Rasulullah #£: 
“.. maka haram baginya Surga.” 





1. 





2. Perhatian Islam terhadap terpeliharanya hubungan nasab. 
3. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. 


ae LA 
Kg METER 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Al In JB 133 Sara ta Sa Hobi obat Ssi 


£ 
ra! OT. 


aa H3 3 Es TH ba ad) me 
Bl, 253 Sh bl li ba gl ban 


"GG 


Pa 


153 Jis Y5 bo ka Gl ps AN JR EeA A 
AI « ea GAN 53 GA gt dsn Ga 


& 


(3 SA Na Dalan 
AG Ula Pa SI 033 Nas Y, Ws AA 


HA EN KESATUAN Edi 
Tao 


Ke inn ATAS NS 5 Kal ai Aa II 


1804. Dari Na bin Syarik bin Tharig, dia berkata: “Aku pernah 
melihat Ali &s berkhutbah di atas mimbar, lalu kudengar dia berkata: 
“Demi Allah Kami tidak mempunyai suatu kitab yang dibaca selain 
Kitabullah dan yang terkandung di dalam lembaran ini.” Ali lantas 
membentangkan lembaran tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 
ketentuan-ketentuan usia unta (untuk diyat pembunuhan) dan beberapa 
hukum melukai orang lain. 


ar 


Di dalam lembaran itu antara lain tertulis bahwa Rasulullah #£ 
bersabda: “Madinah adalah Tanah Haram, yaitu antara Gunung “Air dan 
Gunung Tsaur. 


Bab 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung ... 





Barang siapa yang menciptakan bid'ah di Madinah atau melindungi 
orang yang menciptakan bid'ah, maka diapun akan mendapatkan 
laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh umat manusia. Allah tidak 
menerima amal wajibnya dan tidak pula amal sunnahnya pada hari 
Kiamat. Jaminan perlindungan yang diberikan umat Islam itu satu, 
termasuk pula (yang diberikan oleh) seseorang yang paling rendah 
di antara mereka. Barang siapa yang merusak perjanjian dengan seorang 
Muslim, niscaya dia akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, 
dan umat manusia seluruhnya. Allah tidak menerima kelak pada hari 
Kiamat amal wajibnya dan tidak pula amal sunnahnya. Barang siapa 
menyandarkan nasab kepada selain ayahnya atau memberikan wala' 
(loyalitas mantan budak) kepada selain orang yang memerdekakannya, 
maka diaakan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan umat manusia 
seluruhnya. Allah tidak menerima darinya kelak pada hari Kiamat 
amal wajib, dan tidak pula amal sunnahnya.” (Murtafag “alaih) 

Lafazh (041 453 (dzimmatul muslimin) artinya perjanjian dan 
jaminan keamanan dari kaum Muslimin. Lafazh 551 (akhfarahi) artinya 
merusak perjanjiannya. Lafazh SS1 (ash-sharfu) artinya taubat, ada pula 
yang mengatakan bahwa artinya adalah dalih. Sedangkan lafazh Jis! 

(al-ad-lu) artinya tebusan. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/81—Fathul Bari) dan 
Muslim (1370). 





. HI SWA : Keterangan mengenai umur-umur unta yang harus 
dibayarkan sebagai diyat (denda) pembunuhan. 

03333 ae Nama dua gunung di Madinah al-Munawwarah. 

0 Sisi: Mengada-ada (membuat bid'ah). 

e XX : Perjanjian dan jaminan keamanan. 

e SSI: Amalan fardhu. 


e Jis: Amalan nafilah(sunnah). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


























TA 








Rasulullah #£ sedikit pun tidak mengistimewakan suatu ilmu 
kepada Ahlul Bait (keluarga beliau) daripada umatnya yang lain. 
Sebab, Rasulullah #£ sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu 
dari umat manusia. 


Hadits ini merupakan sanggahan terhadap anggapan kaum Syi'ah 
bahwa Ali &5 dan keluarganya mendapat banyak hal dari Nabi &£ 
yang diajarkan kepadanya secara rahasia, meliputi banyak kaidah- 
kaidah agama dan pemerintahan. 

Boleh menulis ilmu as-Sunnah sendiri, bahkan sebagiannya telah 
ditulis sejak zaman Rasulullah #&£. Dengan demikian, jelaslah bahwa 
larangan menulis as-Sunnah telah mansukh (dihapus). 


Boleh melaknati Ahlul bid'ah. 


Jaminan keamanan umat Islam memiliki kedudukan yang sama, 
baik dari seorang atau dari beberapa orang yang diberikan, baik dari 
kalangan terhormat maupun kalangan yang sangat rendah. Apabila 
salah seorang di antara umat Islam memberikan jaminan keamanan, 
dan memberikan tanggung jawab kepada seorang kafir, maka tidak 
seorang pun yang diperbolehkan merusaknya karena seluruh umat 
Islam itu seperti satu jiwa. 


Haram merusak perjanjian dan melanggar jaminan keamanan yang 
diberikan seorang Muslim. 


Barang siapa yang menyandarkan nasab kepada orang yang bukan 
haknya, maka dia seperti orang yang berlepas tangan (yakni tidak 
mengakui) nasabnya dan menempatkan diri bukan pada tempatnya. 
Akibatnya, dia berhak untuk didoakan laknat dengan dijauhkan 
dari rahmat Allah. 


Madinah adalah tanah Haram, dari antara dua daerah harrah (tanah 
berbatu hitam tidak berpasir) dan terlindung semuanya. Tumbuhan 
yang hidup di sana tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak 
boleh diusir, barang temuannya tidak boleh diambil, pepohonannya 
tidak boleh ditebang selain untuk memberi makan hewan unta, dan 
di dalamnya tidak boleh pula membawa senjata untuk berperang. 


Bab 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung ... 


Demikianlah Rasulullah #£ menentukannya sebagai Tanah Haram, 
sebagaimana Ibrahim 225: telah menjadikan Makkah al-Mukarramah 
sebagai Tanah Haram. 

9. Boleh bersumpah untuk menegaskan atau menafikan perkara yang 
tidak benar. 

10. Haram mengada-ada (menciptakan bid'ah) dalam hal agama. Orang 
yang melakukannya akan dijauhkan dari rahmat Allah 5. 

11. Haram melindungi dan menghormati Ahlul Bid'ah, karena yang 
demikian itu termasuk penodaan agama dan penghormatan kepada 
orang-orang fasik. 

12. Keterangan tentang kemuliaan Madinah dan keutamaannya. Oleh 
sebab itu, berbuat maksiat di dalamnya termasuk dosa besar. 





3547 


Me 
Arga ke | Kai T e) Ta ta YAso 


aa B3) Ja 
SI amat KA ml TA 
HE NY ONAS Tah cakil 32 JET II, IL 63 33 

(oeksa ol, Jan) lay Ale yana) ( (KIE 


1805. Dari Abu Dzar &: , bahwasanya suatu ketika dia mendengar 
Rasulullah &£ banana “Tidaklah seseorang menyandarkan nasab 
kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah 
kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya 
maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia bersiap-siap 
untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Dan barang siapa yang 
memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: “Hai musuh Allah! 
padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada 
dirinya sendiri.” (Muttafag 'alaih. Ini adalah lafazh Muslim.) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





















Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/539—Fathul Biri) dan 
Muslim (61). 


2 
F3 Pra 
z 3. Nag 2 


JB Gp sakis 13$ : Mengambil tempat tinggalnya dari api Neraka. 
PI M5 63 : berkata kepadanya: “Hai kafir.” 


-. 


432 1 : Kembali kepadanya. 


Haramnya menyangkal pertalian nasab yang sebenarnya dengan 
mengakui pertalian nasab kepada yang lainnya. . 

Perbuatan ini dianggap dosa apabila dilakukan atas dasar kesadaran 
dan kesengajaan. 

Syariat memberikan lafazh kufur untuk sebagian perbuatan maksiat 
sebagai bentuk penegasan keharamannya dan untuk menguatkan 
ketentuan itu. 

Barang siapa yang menghalalkan sesuatu dari hal tersebut, maka dia 
benar-benar telah kafir dan melepaskan dirinya dari ikatan Islam. 


Haramnya semua bentuk klaim yang bathil, baik ilmu, pengajaran, 
nasab maupun wala'. 


Haramnya menuduh orang-orang Islam dengan tuduhan kafir 
atau menuduh dirinya sebagai musuh Allah 8 . Barang siapa yang 
melakukannya terhadap orang yang sebenarnya dia tidak berhak 
dituduh demikian, maka orang yang menuduhnya itu yang lebih 
berhak menyandang tuduhan tersebut. Dengan demikian, maka 
hendaklah seseorang memperhatikan di manakah seharusnya 
dia menempatkan telapak kakinya!” a 


Bab 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung ... 





- - - 
enghindari Hal-Hal Yang Dilarang 
ng 


Allah 3:52 dan Rasulnya Ac 





Allah 82 berfirman: 
£ Tera 2.5 11 2, 23 .. z ia £ 0... 
& NS lie Han dis eye: dl aa 32 Le Gal JS. 3 


£ 


«.. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut 
akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih...” 
(OS. An-Ntir (241: 63) 


Tafsir ayat ini dijabarkan pada Bab (16): “Perintah Menjaga Sunnah 
dan Etikanya”. 


Allah 85 berfirman: 


AL 


£D.. SARA pa pay 


«.. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya....” 
(OS. Ali Imran (3J: 30) 


Dalam ayat ini, Allah mengingatkan hamba-Nya agar mewaspadai 
hukuman-hukuman-Nya. 


Allah 68 berfirman: 


4 4 Lae aa 
# Oa, cadas S3 


“Sungguh, adzab Rabbmu sangat keras.” (OS. Al-Burij (851: 12) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Maksudnya, apabila Allah mengadzab orang zhalim, maka Dia 
akan mengadzabnya dengan adzab yang pedih sebagai balasan dari Yang 
Mahaperkasa lagi Mahakuasa. 


Allah 5 berfirman: 


KOES 3 LA Agan II Ah 


“Dan begitulah siksa Rabbmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri- 
negeri yang berbuat zhalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat.” 
(OS. Hud (11): 102) 


Allah gs berfirman: “Sebagaimana telah Kami binasakan orang- 
orang zhalim pada masa-masa yang lalu, maka demikian pula yang 
Kami timpakan kepada umat-umat seperti mereka. Demikian halnya 
diterangkan dalam ash-Shahihain, dari Abu Musa al: Gn ari £5 , dia berkata 
bahwa Rasulullah &£ bersabda: 


Kah SIKA GI ES EN ya NS) 


“Sesungguhnya Allah benar-benar menunda adzab orang zhalim sampai 
apabila Dia mengadzabnya, maka Dia tidak akan melepaskannya.” 





ON) Arteri BS rae AA ag YA: 


# 
£ 


(ade gina) (KIE 23 AN SL SA Talia pe Jus 


1806. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Nabi &£ pernah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah ts cembitan dan kecemburuan Allah timbul jika 
ada seseorang yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah sg 
kepadanya.” (Muttafag 'alaih) 

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (64) dalam Bab (5) “Muragabah.” a 


Bab 368 : Menghindari Hal-hal yang Dilarang Allahkdan Rasulnya n 





Apa Yang Seharusnya Diucapkan Dan 
Dilakukan Oleh Orang Yang Melakukan 
Sesuatu Yang Dilarang 





Allah 5 berfirman: 


agan Late Boo Kai Setu 
LD... AI Sarana 2 oasa va seal 
“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah 
perlindungan kepada Allah....” (OS. Fushshilat (411: 36) 


Syaitan dari golongan manusia mungkin dapat diperdaya dengan 
berbuat kebaikan kepadanya, sedangkan syaitan dari golongan jin, 
tidak dapat dikalahkan apabila mengganggu, kecuali dengan memohon 
perlindungan kepada Allah, Penciptanya yang telah membuat syaitan 
itu berkuasa atas dirimu. Apabila kamu memohon perlindungan dan 
menyandarkan diri kepada Allah, maka Dia akan mencegah dan menolak 
tipu muslihatnya. 


Allah es berfirman: 


LAN AG a 


1 24 Aa Tz Lu Ba 2 IG 
bnngai ma oa Io opbZAN G3 AB ega 3) 135 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang- 
bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari syaitan, mereka pun segera ingat 
kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).” 
(OS. ALA'rAf (7J 201) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





69e geg 


Allah 8 memberitahu tentang para hamba-Nya yang bertakwa, yang 
mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, bahwasanya 
apabila mendapatkan godaan lamunan dari syaitan yang menjadikan 
mereka lalai, maka mereka mengingat hukuman Allah dan besarnya 
pahala-Nya, serta janji dan ancaman-Nya, sehingga mereka segera 
bertaubat dan kembali kepada-Nya. 


Allah 8 berfirman: 
& LA tara oa 01 Lo XT NA LA 5. 
He IPAR GI 133 AI ALE An IA AG 
PX Ke IYA KAN on Sa AA PN AN MN sap 
Ar) AI aa NAS La Se lnao (IA NY AN A5 653 


. 


e 7 ac Fa Sapa 0G. T 
(A3 3 apa Y Yi GE, LI aa 2 No KEP) 2 Maa 


Oa Ang 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan 
atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain 
Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka 
mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka dan 
Surga-Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.” 
(OS. Ali Imran (3J: 135-136) 


Allah 68 menerangkan sikap orang-orang yang bertakwa seraya 
memberitahukan perilaku orang-orang yang ikhlas, yakni bahwasanya 
apabila mereka terlanjur melakukan suatu dosa, maka mereka pun 
segera mengiringinya dengan taubat dan istighfar, lalu segera kembali 
kepada Allah. Mereka tidak melanjutkan maksiat dan tidak meneruskan 
dosa itu. Kalaupun mereka mengulangi dalam melakukan dosa tadi, 
niscaya mereka segera bertaubat darinya. 


Setelah Allah 88 menerangkan keadaan mereka, Dia pun berfirman: 
“Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka ...” yaitu bagi 
mereka Surga-Surga-Nya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 


Bab 369 : Apa yang Seharusnya Diucapkan dan Dilakukan oleh Orang ... 





Mereka tidak keluar dari Surga itu serta tidak dijauhkan daripadanya, 
sebagai balasan atas perbuatan dan pahala terhadap usaha mereka. Itulah 
sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. 


Allah es berfirman: 


£ 7. A 5. £ zaK LA 4 na 2 “ er 
# VI EKA LAND aa lip... 
“.. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang 
beriman, agar kamu beruntung.” (OS. An-Nur (241: 31) 


Tafsirnya telah diberikan pada Bab (2): “Taubat”. 


Imam an-Nawawi mengakhiri bahasannya dengan ayat ini sebagai 
petunjuk bahwa kekurangan merupakan sesuatu yang pasti ada pada 
diri manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bertaubat pada 
setiap waktu, serta rajin beristighfar untuk mengharapkan tercapainya 
keberuntungan. 


E I adits No. 18071 


- 


SIN VII JA ob GIS SS 33) 


Ta nie & Pata - Ts. or 


(ade gia) 


Ta ig & G Li sein KAN ap 
JS Feni ca OS K2)» 58 G1 953 - MV 


1807. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Barang 
siapa yang bersumpah, dan dalam sumpahnya dia berkata: “Demi Lata! 
Demi “Uzza!” maka hendaklah dia mengucap kalimat “La ilaha illallah 
(Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah). Barang siapa yang berkata 
kepada temannya: “Kemarilah! Kuajak engkau bertaruh berjudi!” maka 
hendaklah dia bersedekah.” (Murtafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















. TA 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/611—Fathul Bari) dan 
Muslim (1647). 



































1. Wajib bertaubat dari perbuatan maksiat yang dilakukan disebabkan 
tidak tahu hukumnya atau karena tidak sengaja mengucapkannya. 


2. Haram bersumpah dengan berhala. Perbuatan itu adalah salah satu 
penyebab keluarnya seorang hamba dari al-Milluh (Islam). 


3. Haramnya taruhan (judi) dengan segala macam sebab dan bentuknya. 
4. Mengajak berbuat maksiat adalah bentuk kemaksiatan yang lain. 


5. Barang siapa yang terjerumus ke dalam suatu dosa maka hendaklah 
dia menyertainya dengan kebaikan, sesungguhnya kebaikan dapat 
menghapus dosa. 


6. Kafjarat (denda atas sumpah yang buruk) terhadap berhala adalah 
kalimat La ilaha illallah. 


7. Kaffarat mengajak seseorang bertaruh judi adalah sedekah. a 


Bab 369 : Apa yang Seharusnya Diucapkan dan Dilakukan oleh Orang ... 








SYARAH 
RIYADHUSH SHALIHIN 
JILID 5 


— Kedua: 
|. KITAB HADITS 





Hadits-Hadits Bunga Rampai 





— 


Maksud pembahasan kitab ini bahwa hadits-haditsnya tidak terikat 
oleh bab tertentu, tetapi merupakan serba-serbi hadits yang indah dan 
menyegarkan. 





AI Jsa5 S5 JB nas OA y3 AI GE WA 
5 Sa “3 as Gac SS JEAI Iegateiike 
JUS AK OI Se ai 3 UE YAA IU 3 JG 
ES ANN JEANS abi GB (012 tau) 


JEII KE) JUS JA BE GS 33 


23 P 
Tana #5. 


kap 5 CE A5 Uh al Hn 
Jis dsn Hj Koh 
ESA MP o. AAS as TI naa B5 SE 5). daa $ 
Mb sa Kabid Sisa 


” N 





SERANG ET Lag adl J3 GE (RE HI Se G 
Na AT) 
Taat GANGA GNI dit J5 CASE (725 

al S5 GE (538 2 7381 N)) :JU tep PLS aa 
Fe - Bell s6) :Je CI 3 48 Uap 


A3 


JS SE Es Ol salad PI ss At ye HI 


Pang d9 Ogah aa ea 
EL asi MN SE 2 S3 DN Ob 
Henti al Ot eta IA dana Ah 
Ja Oleh Ta (AL Ara NP AE Orsas 
in satl WI Anand Pakan Lia 
GS alaaa Na ana 3 JSI tama B3 daa A3 


data aje AA Bala CA ana LA ha 53 
HN JS ENI PI Ie 433 es 


3 


w. 


Pr Mei 25 


) AA PO 4 en. TN AA 
Bana se Jp an Has 
ah AS Sa sasa JL Un oa 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





LA Apa Ata 255 233 1515 
Sa &- na data Hen NN SY) 


3, Pa d! Sa al, Bayan 


K4 


Gn as Maag Pora ealata 4 
SS OA jai P5 Ae Opi Tab YSS 


En 


aa Fe . NE emas Al Ora 5 dah 
— SA 5 0 
J! RE 22) Hah Sala S4 al & Lea sal 
“menata Zee JUS k23 25 Yaya Jab SA PN 


Par 


Dude Jong Absen 


0 pet 


Es BL ja Yi 


: PP Ai 
“ 


2 AN Sa Jl dita Liat 


2. G 


z 


se an desi Ai dua PJK ai Jilat Bush, 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





AS Ina BAN AE EL UEA IS RN 

"3 SN d3 323 Ya 3 2 Ra JAN Ga 
IS Si era gl al ja 8 5 AI SR 
G3 Maba OA III Ga Kita GE 3513 
Ca Ga FERI SA NN Ge BN II EN 
TN ga BAN AN ga TAI KAA ya LA, 
JAN Ex Y US 3 na AA Ga SI 
op San Jas ab ES 3 HI C3 
Bat SEE BA MU 3 A3 Sea 3 
eka) (R6 un gas 


1808. Dari an-Nawwas bin as-Sam'an & , dia berkata: “Rasulullah &£ 
pada suatu pagi pernah berbicara tentang Dajjal. Dalam ceritanya 
terkadang beliau menghinakan Dajjal dan terkadang menjelaskan 
kedahsyatan fitnah yang ditimbulkannya sehingga kami seolah-olah 
mengira Dajjal itu berada di dalam sebagian perkebunan kurma. 


Setelah kami kembali kepada beliau dan beliau mengetahui bahwa 
kami mempunyai persoalan, maka beliau bertanya: “Ada apa dengan 
kalian?” Kami menjawabnya: “Wahai Rasulullah! Tadi pagi engkau 
berbicara tentang Dajjal. Dalam pembicaran itu, terkadang engkau 
menghinakannya dan terkadang menjelaskan kedahsyatan fitnahnya 
sehingga kami mengira kalau Dajjal itu berada di sebagian kebun kurma. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Beliau &£ bersabda: “Bukan Dajjal itu yang paling aku khawatirkan 
terhadap kalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kalian, 
tentu aku akan membela kalian untuk menghadapinya. Namun, apabila 
dia muncul sedangkan aku sudah tidak bersama kalian, maka setiap orang 
akan membela diri masing-masing dan Allah 88 sebagai penggantiku, 
menjadi pembela bagi setiap Muslim. Dajjal adalah seorang pemuda 
berambut sangat keriting, matanya hampir saja keluar. Seakan-akan aku 
menyerupakan dirinya dengan Abdul Uzza bin Gathan. Barang siapa 
di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacakanlah kepadanya 
permulaan surah Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu jalan antara Syam 
dan Irak, lalu dia pergi membuat kerusakan, ke arah kanan maupun kiri. 


Wahai hamba Allah! Teguhkanlah pendirianmu!” 
Kami bertanya: “Wahai Rasulullah! Berapa lama dia tinggal di bumi?” 


Beliau pun menjawab: “Empat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, 
satu hari berikutnya seperti satu bulan, lalu satu hari berikutnya seperti 
satu pekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang.” 


Kami bertanya: “Wahai Rasulullah! Ketika satu hari seperti satu tahun, 
cukupkah kalau kami shalat seperti shalat kami sekarang?” 


Beliau menjawab: “Tidak, akan tetapi perkirakanlah sebagaimana hari 
biasanya!” 


Kami bertanya: “Bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di bumi?” Jawab 
beliau: “Dajjal berjalan seperti hujan ditiup angin. Dia akan mendatangi 
suatu kaum, lalu diajaknyalah kaum itu supaya beriman kepadanya, 
maka mereka pun beriman dan mematuhi segala perintahnya. Lantas 
diperintahkannya langit supaya menurunkan hujan, sehingga turunlah 
hujan, dan diperintahkannya bumi supaya subur sehingga tumbuhlah 
tumbuh-tumbuhan. Kemudian, (saat hari sudah petang) ternak-ternak 
mereka pun pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk, berpunuk 
lebih tinggi, kantung susunya lebih besar, dan perut lebih lebar (kenyang). 


Setelah itu, didatangi kaum yang lainnya, lalu diajaknya mereka supaya 
beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya, maka dia berlalu 
dari mereka. Keesokan harinya, daerah kaum itu menjadi gersang, hujan 
tidak turun, dan tidak sedikit pun kekayaan mereka yang tersisa. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kemudian, dia melewati suatu daerah yang telah hancur, lalu dia berkata 
kepada daerah itu: “Keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu.” Maka 
keluarlah seluruh kekayaan negeri itu hingga kekayaan-kekayaan itu 
mengikuti Dajjal seperti raja lebah yang pergi dengan diikuti rakyatnya. 


Setelah itu, Dajjal memanggil seorang pemuda belia, lalu ditebasnya 
dengan pedang sehingga tubuh anak muda tersebut terbelah menjadi 
dua, bahkan belahannya terlempar sejauh sasaran anak panah yang bisa 
ditembakkan. Kemudian, Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah 
itu untuk kembali, ternyata dia kembali datang seutuhnya dengan wajah 
berseri-seri sambil tertawa. 


Sementara Dajjal berada dalam keasyikan dirinya dengan perbuatan- 
perbuatannya yang amat merusak, Allah 88 pun mengutus Isa al-Masih 
bin Maryam 4. Dia turun di menara putih sebelah timur Damaskus 
dengan memakai dua pakaian berwarna sambil berpegangan pada dua 
sayap Malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, turunlah air dari 
kepalanya, sedangkan apabila ia mengangkat kepalanya, berjatuhanlah 
air jernih bagaikan biji-biji perak seperti mutiara. Tidaklah seorang 
kafir mencium bau napasnya, melainkan dia pasti mati, sedangkan bau 
nafasnya tercium sejauh pandangan mata. 


Kemudian, Isa #8 mencari Dajjal sampai beliau mendapatkannya 
di pintu gerbang Kota Ludd, lalu beliau membunuhnya. Setelah itu, Isa 2: 
didatangi oleh suatu kaum yang dilindungi Allah dari kejahatan Dajjal. 
Beliau lantas mengusap wajah dan menceritakan kedudukan mereka 
di Surga. Kemudian, pada saat itu juga, Allah 88 mewahyukan kepada 
Isa 212: “Aku pasti akan mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak 
terkalahkan oleh siapa pun yang memerangi mereka. Oleh karena itu, 
selamatkanlah hamba-hamba-Ku ke suatu bukit.” 


Setelah itu, Allah U& membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang 
dengan cepat dari tempat yang tinggi (muncul di mana-mana). Bagian 
terdepan dari kelompok besar ini melewati Danau Thiberia, lalu mereka 
meminum habis air danau tersebut sehingga ketika rombongan yang 
paling akhir melewatinya, mereka berkata: “Sesungguhnya dahulu 
danau ini ada airnya.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Pada saat itulah, Nabi Isa 285z dan para Sahabat beliau terkepung, 
sampai-sampai sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 
yang seratus dinar bagi seseorang di antara kalian pada hari ini 
(karena mereka kehabisan makanan dan sangat membutuhkannya). 
Nabi Allah Isa 5522 dan para Sahabat beliau lantas berdoa: “Semoga 
Allah 8& menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj.” Maka sejak itu, Allah 
mengirimkan ulat yang menyerang leher mereka, sehingga mereka 
semua mati mendadak. Kemudian, Nabi Isa 4422 dan para Sahabat 
beliau turun semua ke daerah tersebut. Tidak sejengkal tanah pun yang 
didapatinya, melainkan tanah itu penuh dengan bau busuk. 


Nabi Allah Isa 2: dan para sahabatnya berdoa lagi kepada Allah (agar 
menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu). Maka Allah mengirimkan 
burung-burung sebesar unta untuk mengangkat bangkai-bangkai 
tersebut dan melemparkan semuanya ke tempat yang dikehendaki 
Allah. Selanjutnya Allah menurunkan hujan sehingga ia menyapu bersih 
semua rumah permanen dan kemah-kemah dari bulu, sampai-sampai air 
tersebut menggenangi bumi sehingga kelihatan seperti cermin. Allah 
pun memerintahkan kepada bumi: “Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu 


dan kembalikanlah keberkahanmu.” 


Pada waktu itulah, sekelompok orang dapat kenyang dengan memakan 
sebutir delima saja, bahkan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. 
Rezeki mereka penuh keberkahan, sehingga susu seekor unta cukup 
untuk sekian banyak orang. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu 
suku. Susu seekor kambing cukup untuk sekelompok keluarga terdekat. 


Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, 
tiba-tiba Allah sx mengirim angin baik yang berhembus melewati 
ketiak mereka. Angin tersebut pun mencabut roh setiap Mukmin 
dan Muslim sehingga yang tertinggal hanyalah orang-orang jahat pada 
waktu itu. Mereka pun hidup dengan melakukan hubungan badan 
secara terang-terangan seperti keledai. Pada saat itulah, Kiamat terjadi.” 


(HR. Muslim) 


Kalimat Ratiy Aa) 5s Is (Khallah baina asy-Syam wal Trag) 
maknanya jalan antara Syam dan Irag. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kata && (“Atsa) artinya kerusakan yang paling hebat. 

Kata 654! (adz-dzura), dengan huruf dzal berharakat dhammah: 
artinya puncak dari punuk unta. Kata ini bentuk jamak dari kata 351! 
adz-dzirwah dengan huruf dzal berharakat dhammah dan atau kasrah. 

Kata Lim (al-ya'2sib) artinya lebah jantan. 

Kata x4- Gizlatain) artinya dua potong. 


Kata p:3Jl (al-gharadh) artinya sasaran tembak yang Maba 
dengan anak panah. Maksudnya, dia melemparkannya sebagaimana 
lemparan anak panah kepada sasarannya. 


Kata 35724311 (al-mahridah) artinya pakaian berwarna. 

Kata 01 Y (4 yadani) artinya tidak mampu. 

Kata H45I (an-naghaf) artinya ulat. 

Kata («3 (farsd) bentuk jamak dari kata faris, artinya yang tewas. 

Kata 55! (az-zalagah) artinya cermin. 

Kata Lal! (al-ishdbah) artinya kelompok. 

Kata Na lar-risl) artinya air susu. 

Kata 15! (al-lighah) artinya Unta bersusu subur. 

Kata cdi (al-fi-am) artinya kelompok. 

Kata w UI 58 352 (al-fakhidzu minan nas) artinya sekumpulan 
manusia yang jumlahnya lebih kecil daripada suku. 





Diriwayatkan oleh Muslim (IV/2250-2255) (110). 





mudian beliau membesarkan dan memperhebatnya karena 
besarnya bencana-bencana yang diakibatkannya. 
0 BISU 3 KE GS: Sehingga kami menduga dia ada di sekitar 
kebun kurma di Madinah. 


. - 5344 Gaal : Beliau menghina dan menyepelekannya, tetapi 
e 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


265 : Rambutnya sangat keriting. 

IS X£ : Lenyap cahaya matanya atau muncul matanya sedang 
di dalamnya ada berkas cahaya. 

953 » SJ X£ : Seorang laki-laki asal Bani Mushthalag dari 
suku Khaza'ah. Dia mati di masa Jahiliyyah. 

Tube "sat. : Angin itu datang setelahnya lalu membuat kering. 
TAN keterangan ihwal kecepatan Dajjal ketika membuat 
kerusakan di permukaan bumi. 

AI 9522625, : Mereka memenuhi ajakannya. 
43E (15 : Kembali kepada mereka. 


aa, Ternak-ternak yang mereka gembalakan. 


K5 4&xl, : Lebih besar kantung susunya, disebabkan air 
uunya Abas 


3G 


bol Te Pinggangnya lebih memanjang karena kenyang, yang 
penuh berisi makanan. 


Oma : Menjadi. 


Hn : Hujan terputus dari mereka sehingga bumi dan rumput- 
rumputan pun menjadi kering. 


KA : Tempat yang rusak binasa. 

VK Wa : Pada permulaan usia remaja. 

455 : Air menetes dari kepalanya. 

3 05 : Biji-biji perak yang dibentuk seperti mutiara besar. 
Yakni, darinya mengucur air jernih seperti mutiara. 

3 : Nama sebuah negeri dekat Baitul Magdis di Palestina. 

535 : Tanah yang keras dan tinggi. 

955 : Mereka bergerak cepat. Yakni, tampak di segala tempat. 


: 3x5 : Nama sebuah negeri yang dikelilingi air di tepi gunung. 
Sekarang negeri itu dikuasai bangsa Yahudi terkutuk. Semoga Allah 
membersihkan semua negeri dari mereka, dari semua pembela, 
pengikut, dan simpatisan mereka. 


- 





033 


#53: Bau busuk mereka. 

0 3i-lo ya OLS : Mereka mati sekaligus. 

e X3: Tanah liat yang keras. 

» 531: Kemah/tenda. 

. pes) WB 05545 : Laki-laki dan perempuan berhubungan 
seks terang-terangan di depan orang banyak seperti keledai. 
Sementara itu, orang-orang tidak peduli terhadap perbuatan itu. 






1. Penegasan adanya Dajjal dan keterangan tentang hebatnya bencana 
yang ditimbulkannya. Bencana Dajjal ini adalah bencana terhebat 
yang akan menimpa umat Islam. 


2. Di antara sifat Dajjal ialah rambutnya sangat keriting, matanya 
seperti buah anggur, hampir keluar dan tidak bercahaya karena dia 
seorang yang salah satu matanya cacat. 


3. Dajjal keluar dari daerah antara Irak dan Syam. 


4. Dajjal tinggal di dunia selama empat puluh hari. Hari pertamanya 
seperti satu tahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti 
satu minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa yang 
terjadi pada umat manusia. 


5. Seyogianya hadits di atas dipahami berdasarkan lahiriahnya, yakni , 
ketiga hari tersebut adalah hari-hari yang amat panjang, sebagaimana 
dijelaskan pada hadits tersebut. Pengertian ini terungkap dari akhir 
hadits itu yang berbunyi: “Dan hari-hari lainnya seperti hari-hari 
kamu sekalian.” 


6. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal cepat sekali memenuhi 
dunia sehingga orang Mukmin tidak dapat menyelamatkan diri dari 
kejahatannya. tidak ada wilayah yang terlepas dari bencana itu selain 
Makkah dan Madinah karena Dajjal tidak dapat menginjaknya. 

7. Dajjal diberikan beberapa tanda-tanda yang luar biasa sebagai ujian 
bagi manusia, seperti kecepatannya berjalan di permukaan bumi, 
bisa menurunkan hujan, serta semua perbendaharaan (kekayaan) 
di bumi mengikutinya sebagaimana lebah mengikuti ratunya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





8. Boleh membesar-besarkan perihal seorang pembohong dan Dajjal 
untuk menerangkan dahsyatnya bencana yang mereka ciptakan 
dan agar umat Islam mewaspadainya. 


9. Wajib mengingatkan umat Islam untuk mewaspadai semua Dajjal 
(pembohong). Oleh karena itulah, banyak sekali sunnah yang suci 
memberikan peringatan, memberitahukan, dan juga menerangkan 
sifat-sifatnya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu 
karena semua telah dijelaskan. 


10. Cinta kasih Rasulullah &£ terhadap umat Islam, dan kekhawatiran 
beliau terhadap ancaman para Dajjal yang datang sepeninggalnya. 


11. Rasulullah #£ adalah pembela dan pemberi keterangan yang paling 
akurat dalam menyelamatkan umat dari bahaya Dajjal. Seandainya 
Dajjal muncul di masa hidup beliau, maka Rasulullah &£ pasti akan 

“(mengalahkan dan menghancurkan hujjahnya, serta melumpuhkan 


dakwahnya. 


12. Luasnya rahmat Allah terhadap orang-orang Mukmin, yakni Dia 
membekali mereka dengan senjata yang pasti bisa menghancurkan 
hujah-hujjah Dajjal, antara lain: 

a) Penjelasan sifat-sifatnya yang menunjukkan kebohongan Dajjal. 


b) Kemampuan orang Mukmin membaca tulisan di kening Dajjal 
yang menunjukkan kekafirannya. 


c) Hafal pembukaan surah Al-Kahfi akan melindungi seseorang 
dari kejahatan Dajjal. Barang siapa yang mendapatkan Dajjal maka 
hendaklah dia membacakan ayat tersebut kepadanya. 


d) Anjuran agar tetap berpendirian teguh dalam menghadapi segala 
bencana. Jangan sampai tersesat ke kiri atau ke kanan, atau pun 
mundur dan lari dari masalah. Mengenai teguh pendirian terhadap 
Islam, telah saya (penulis) jelaskan secara panjang lebar di dalam 
kitab tersendiri sehingga pembaca dapat merujuknya. 


13. Keterangan tentang keutamaan surah Al-Kahfi, bahwasanya ayat- 
ayat pembukaannya menjadi pelindung dari bencana Dajjal. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





14. 


15. 


16. 


17. 
18. 


19. 


20. 


Z1 





Hadits ini menunjukkan betapa cintanya para Sahabat -&s terhadap 
ilmu. Mereka selalu bertanya kepada Rasulullah &£ tentang segala 
hal yang belum mereka ketahui dengan jelas, di samping mereka 
memang gigih dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. 
Hal ini terungkap ketika beliau memberitahu mereka bahwa satu 
hari pada waktu itu seperti satu tahun. Mereka mengetahui bahwa 
hari yang dimaksud adalah satu hari, namun menurut mereka hari 
itu sangat panjang sehingga tidak cukup untuk mengerjakan shalat 
lima waktu seperti hari-hari biasanya. Ini menunjukkan bahwa 
keutamaan mereka melebihi keutamaan yang lain, bahkan orang- 
orang setelah mereka. 


Hadits ini menunjukkan bahwa shalawat dan salam diberikan 
untuk semua Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah #5: “Allah 8s pun 
mengutus Isa bin Maryam 25x.” 


Penegasan turunnya al-Masih Isa bin Maryam »x22 dan beberapa 
riwayat tentangnya adalah mutawatir. 


Keterangan bahwa nabi Isa 98 itulah yang akan membunuh Dajjal. 


Keterangan tentang kehebatan Ya'juj dan Ma'juj, juga bencana yang 
ditimbulkan keduanya akan memenuhi bumi, dan kehadirannya 
termasuk di antara tanda-tanda Kiamat besar. 


Hadits ini termasuk sebagai dalil bahwa Isa 2x22 dapat menyembuhkan 
orang buta dan penderita kusta. Hal itu dapat dilihat ketika beliau 
mengusap wajah kaum yang dilindungi Allah g& dari bencana Dajjal 
sehingga hilanglah rasa sedih dan takut dari mereka. 

Keterangan bahwa Surga adalah tempat kembali orang-orang yang 
teguh memegang agama dan kufur kepada Dajjal al-akbar, sebagaimana 
berita gembira yang disampaikan Nabi Isa 28x kepada mereka, 
serta keterangan mengenai kedudukan mereka di Surga kelak. 


Sekuat apa pun manusia, mereka tetap saja lemah di hadapan Allah, 
Rabb alam semesta. Hal itu terungkap bagi mereka yang menghayati 
sabda Rasul #£: “Aku pasti akan mengeluarkan hamba-hamba-Ku 
yang tidak terkalahkan oleh siapa pun yang berani memerangi 
mereka.” Setelah itu, Allah mengirimkan kepada Ya'juz dan Ma'juz 
ulat sehingga mereka semua mati mendadak. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 


22. 


25, 


24. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Orang-orang Mukmin merasa terganggu oleh Ya'jujy dan Ma'juj, 
baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati, sampai- 
sampai Isa #2 juga merasa terganggu oleh mereka. 


Harta di dalam kondisi sedih dan takut sama sekali tidak berarti. 
Hal ini jelas dalam sabda Nabi #&£: “Pada saat itulah, Nabi Isa 1x2: 
dan para Sahabat beliau terkepung, sampai-sampai sebuah kepala 
sapi lebih berharga bagi mereka daripada seratus dinar bagi seseorang 
di antara kalian pada hari ini (karena mereka kehabisan makanan 
dan sangat membutuhkannya).” 


Pada akhir zaman nanti, semua orang Islam akan dicabut rohnya 
sehingga pada waktu itu yang tersisa hanyalah orang-orang yang 
jahat, orang yang sedikit malu, dan kurang akal. Mereka melakukan 
hubungan badan seperti keledai, maka atas merekalah Kiamat terjadi. 


Dalil-dalil yang dapat diambil dari hadits ini sebagai berikut: 


a) Di antara ketentuan hukum figih terkait dengan suatu kejadian- 
kejadian tertentu ialah bahwa shalat di negara-negara yang waktu 
malam harinya lebih panjang daripada waktu di negara-negara yang 
normal, seperti di daerah kutub dan sekitarnya, bahkan malam hari 
berlangsung selama berbulan-bulan, demikian pula siang harinya, 
maka waktu ibadah di tempat tersebut diukur sesuai dengan negara 
terdekat yang pergantian siang dan malam harinya teratur. Demikian 
pula di ruang angkasa, yang tidak mengenal pergantian siang dan 
malam, maka seorang Muslim dapat melaksanakan ibadahnya 
dengan memperkirakan waktu dengan mengukurnya, sebagaimana 
di daerah normal, dan mungkin juga dilakukan dengan melihat jam. 
Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi &£ kepada para Sahabat, 
ketika mereka bertanya kepada beliau tentang hari yang lamanya 
seperti satu tahun: “Cukupkah kalau kami shalat seperti shalat 
kami sekarang?” Beliau menjawab: “Tidak, namun perkirakanlah 
sebagaimana hari biasanya. 


b) Terjadinya suatu kejadian yang luar biasa dari seorang hamba 
Allah tidak serta merta menunjukkan keshalihan orang tersebut. 
Akan tetapi, apabila terjadi suatu hal yang luar biasa, maka kita harus 
mengembalikan masalah terkait itu kepada perilaku orangnya. 





Apakah perilakunya sejalan dengan syariat? Syariatlah yang akan 
menjadi neraca dan barometer amal, akhlak, dan agidahnya. Jika 
dia berjalan di atas jalan yang lurus, maka akan dapatlah diketahui 
bahwa kejadian luar biasa itu adalah sebuah karamah (keramat) 
yang dianugerahkan Allah untuknya. Kalau tidak demikian, maka 
kejadian itu merupakan sebuah istidraj (penangguhan). 


Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kejadian luar biasa yang 
muncul dari Dajjal adalah Sa istidraj, sekaligus ujian bagi hamba- 
hamba Allah. 


Apabila dikatakan: “Bukankah semua kejadian luar biasa yang 
muncul dari Dajjal, sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits 
di atas, adalah sarana penyesatan terhadap akal dan pemicu untuk 
mengikuti kebathilan serta merusak mukjizat-mukjizat yang telah 
diberikan Allah kepada para Nabi dan karamah yang diberikan 
kepada para wali-Nya? Maka jawabannya sebagai berikut. 


Sebenarnya di balik kejadian-kejadian luar biasa yang dibawa 
Dajjal terdapat hal-hal yang menunjukkan kebohongannya. Dia 
hanyalah seorang yang mengaku-aku, yaitu dia mengaku dirinya 
tuhan. Hal ini bisa dapat dibenarkan akal, bahkan kebohongannya 
tidak dapat diragukan lagi oleh hati setiap manusia. Sebab, Dajjal 
masih memilih sifat huduts (terjadi kemudian). Belum lagi melihat 
kekurangan dirinya, seperti matanya yang cacat sebelah, yang tidak 
dapat dihindari olehnya, dan tidak dapat disembunyikan dari setiap 
orang yang dapat melihatnya. 


c) Ketika bencana datang, sudah sepatutnya para hamba Allah 
lebih bersungguh-sungguh dalam memohon dan berdoa dengan 
kerendahan hati kepada-Nya, karena hanya Dia saja yang mampu 
melindungi mereka, tidak seorang pun yang dapat mencegah hal 
tersebut selain Allah #8. Perhatikanlah sikap Nabi Allah Isa 2x2, 
beliau dan para sahabatnya bersungguh-sungguh dalam memohon 
kepada-Nyasaat Ya'juj dan Ma'juj memenuhi bumi dengankerusakan. 
Allah pun mengirimkan ulat kepada kaum ini sehingga mereka 
mati secara bersamaan. Demikian pula pada peristiwa yang kedua, 
Nabi Allah ini bersungguh-sungguh memohon kepada, Allah 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





agar diselamatkan dari bau busuk bangkai-bangkai mereka yang 
memenuhi bumi itu. Maka, Allah mengirimkan burung-burung 
sebesar unta untuk memindahkan semua bangkai itu ke tempat yang 
dikehendaki-Nya. 

d) Seyogianya para hamba Allah gs mengisolasi diri mereka 
dari bencana-bencana yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu, Allah 
mewahyukan kepada Nabi Isa #22: “Aku pasti akan memunculkan 
hamba-hamba-Ku yang tidak terkalahkan oleh siapa pun yang mau 
memerangi mereka. Oleh karena itu, selamatkanlah para hamba-Ku 
ke suatu bukit.” 

e) Fitnah, malapetaka, beserta cobaan akan semakin menambah 
ketajaman pandangan hati dan keteguhan pendirian orang Mukmin 
terhadap kebenaran. Perhatikanlah pemuda yang hatinya dipenuhi 
dengan keimanan. Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya 
kembali, namun dia tetap teguh dan tidak mengimani Dajjal, bahkan 
dia semakin mengenal Allah dan semakin teruji keimanannya, serta 
semakin percaya bahwa yang membunuhnya itu adalah Dajjal yang 
disabdakan Rasulullah &£. 

4) Pentingnya keberkahan dalam segala sesuatu dan bahwasanya 

sedikit yang mengandung berkah bisa mencukupi kebutuhan yang 
banyak. Oleh karena itu, sewaktu bumi mengeluarkan berkahnya, 
maka pada waktu itulah sekelompok keluarga dapat kenyang hanya 
dengan memakan sebuah delima, bahkan mereka dapat berteduh di 
bawah kulitnya. Rezeki mereka penuh berkah, sehingga susu seekor 
unta cukup untuk sekian banyak orang, susu seekor sapi cukup untuk 
satu kabilah, dan susu seekor kambing cukup untuk sekelompok 
keluarga terdekat. 
g) Keberkahan bumi ini pun tersimpan di dalamnya dengan seizin 
Rabbnya. Tangan manusialah yang membuat bumi sia-sia, rusak, 
dan tercemar sehingga berkah dicabut oleh-Nya. Akan tetapi ketika 
Allah menurunkan hujan ke bumi, air itu pun membersihkannya 
sampai mengkilat bagaikan cermin, lalu ia pan menumbuhkan segala 
tumbuhannya dan mengembalikan keberkahannya. Ini merupakan 
sebuah peringatan penting akan bahaya lingkungan yang tercemari, 
karena ia dapat membinasakan harta dan keturunan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








SALA Ia HI JIE ab an SWA 
Ialah PIA JS keris JI y Enib JI GAN 


SE JEIN 3 Jaa Kn Ads s5 Ja San G SS 


pad 


Ja nh Un Ip JAN) 


3 


HIS 21 23 n ana) 213 5 Eh GP ae «ala 


Batan si Jus AE 


1809. Dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata: “Aku pernah pergi bersama 
Abu Mas'ud al-Anshari menemui Hudzaifah bin al-Yaman # . Abu 
Mas'ud berkata kepadanya: “Sampaikanlah kepadaku hadits tentang 
Dajjal yang pernah engkau dengar dari Rasulullah 8£.' Hudzaifah pun 
berkata: “Sesungguhnya Dajjal akan keluar sedang dia membawa air dan 
api. Adapun yang orang lihat sebagai air sebenarnya adalah api yang 
akan membakar, sedangkan yang mereka lihat sebagai api sebenarnya 
adalah air yang dingin lagi segar. Barang siapa di antara kalian yang 
mengalami masa itu maka hendaklah dia memilih yang kelihatannya api 
karena sesungguhnya yang kelihatan api itu adalah air yang segar lagi 
lezat.” Abu Mas'ud berkata: “Aku pun telah mendengarnya.” 


(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/494—Fathul Bari) dan 
Muslim (2934, 2935). 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Penegasan dahsyatnya bencana yang dibawa Dajjal supaya orang 
beriman mewaspadainya. 

Dajjal diberi kelebihan yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan 
kepada selainnya. 

Dajjal mendatangi manusia dengan membawa sesuatu yang mereka 
senangi dan mereka benci, yaitu air dan api. Biasanya orang-orang 
membenci api dan menyenangi air segar, maka Dajjal pun membawa 
dua macam zat ini. 

Air yang dibawa oleh Dajjal tidak lain adalah api, sedangkan apinya 
adalah air. Yang dia miliki hanyalah bentuk lahiriahnya, namun 
hakikatnya tidaklah demikian. 

Hadits ini menunjukkan bahwa Dajjal melakukan sihir. Sihir itu 
dapat mengubah bentuk luar suatu benda, Ini sebagaimana firman 
Allah 82 yang menjelaskan perbuatan tukang sihir Fir'aun: 


PEN » SO KA ink ra 
SV SA Pa on NIA atas PA 3 
“..Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang 


olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.” 


(OS. Thaha (201: 66) 
Dan firman-Nya: 


- » Tua 3 aa Art PASI el Oma 


“.. mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang 
banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat 
(menakjubkan).” (OS. Al-A'raf (7): 116) 





6. Indera manusia terkadang tertipu. Ini sudah menjadi kenyataan 
yang tidak dapat dipungkiri. Berita Rasulullah tentang Dajjal telah 
menguatkannya. Api yang tampak di mata orang sebenarnya itu air, 
sedangkan yang tampak seperti air sebenarnya adalah api yang panas 
membakar. 

7. Orang yang tertimpa bencana kedatangan Dajjal, sedang dia melihat 
kejadian yang demikian itu, hendaklah memilih yang kelihatannya api. 
Sebab sebenarnya, zat tersebut adalah air yang segar lagi lezat. 





Oia 


JG gadis 5 ea hg » Pn) XS YM 
ESA 3 aa CA) Bendera Al Ijen Js 
LE Gani MAA Gian dag dia 3 Jaga - 
Kis ES Gan ea SA ae JUS AN Ea 
Isi An 13 


As 


sja das Gb pong daa Jane 


Sa AN Sl Ab ey on ia 
Tp og DUS - jne On aa Naa Ea Pap 


to 2-1 


VE 33 Ka er Ko ons 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





an Tenten anne Pan Ia 
AAA YA Jak He S5 1 9 Pa B3 ana YG 
4 NA OA P0 Ia 037 Ka 

Pra Na ana Na sa Be Ia 


tuna 233 GEN JAN SE nasa—AhI JL :JE A— 
€ ie ki ISIS beta dab SA SU 


mM 


sa 


G3 Sik | png an Jl Da ME Al Gd 


Pre 
G3 ad Jab pn AA sean, Kain, Beta Hii 


Se JUAN TA Ga KAA JA ad 


1810. Dari Abdullah bin Amr al-Ash «#5, dia berkata bahwa Rasulullah #£ 
bersabda: “Dajjal akan keluar di kalangan umatku, lalu dia tinggal selama 
empat puluh.” (Perawi hadits ini berkata: “Aku tidak tahu, apakah 
empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.”). 


Kemudian, Allah ta'ala mengutus Nabi Isa bin Maryam 568£, lalu dia 
mencarinya dan membunuhnya (Dajjal). Setelah itu, orang-orang tinggal 
selama tujuh tahun, tidak ada permusuhan sama sekali antara dua orang 
di antara mereka. | 


Selanjutnya, Allah 35£ mengirimkan angin dingin dari arah Syam 
sehingga tidaklah seorang pun di permukaan bumi yang di dalam 
hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi, melainkan angin 
tersebut akan mencabut rohnya. Meski salah seorang di antara kalian 
bersembunyi di perut bumi, niscaya angin itu akan tetap masuk dan 
mencabut rohnya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Maka dari itu, tinggallah orang-orang yang dengan ringan melakukan 
kejahatan dan memuaskan nafsu mereka seringan burung terbang. 
Mereka tidak mengenal kebajikan, saling memusuhi, dan nfenzhalimi 
antara yang satu dengan yang lainnya selayaknya binatang buas, serta 
mereka tidak menolak kemunkaran. Kemudian, syaitan pun menjelma 
kepada mereka seraya berkata: “Maukah kalian memenuhi ajakanku?” 
Mereka pun menjawab: “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” 
Diperintahkanlah kepada mereka untuk menyembah patung-patung, 
sementara pada waktu itu rezeki mereka melimpah serta kehidupan 
mereka mewah. 


Sesudah itu, ditiuplah sangkakala. Setiap orang yang mendengarnya 
akan miring sisi lehernya yang satu dan akan tegak sisi leher yang 
lainnya. Orang pertama yang mendengarnya adalah seseorang yang 
sedang memperbaiki telaga untanya, lalu dia pingsan, hingga pingsan 
pula manusia yang lainnya. Kemudian, Allah mengirim (Perawi 
berkata: “Atau menurunkan”) hujan semacam sperma kaum pria atau 
bayangan sehingga tubuh manusia bertumbuhan (dari dalam tanah). 


Setelah itu, ditiuplah sangkakala kedua, lantas tiba-tiba mereka semua 
berdiri menunggu ketentuan berikutnya. Ada yang berseru kepada mereka: 
“Wahai sekalian umat manusia, kembalilah kepada Rabbmu! Tahanlah 
mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya.” 
Ada yang berkata lagi: “Keluarkan orang-orang yang akan dimasukkan 
ke Neraka!” Terdengar pertanyaan: “Dari berapa?” Jawaban pun 
terdengar: “Dari setiap 1.000 orang ambillah sebanyak 999 orang.” 


(Beliau &£ bersabda): “Pada hari itulah, Allah menjadikan anak-anak 
beruban. dan betis Rabbul “alamin disingkapkan.” (HR. Muslim) 


Al-lit: Meletakkan bagian sisi lehernya dan mengangkat bagian sisi 
leher yang lain. 





Hadits ini ini diriwayatkan oleh Muslim (2940). 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








asa) sa 0 Zn 8 SE 53 HS : Kemudian, tinggallah 
orang-orang yang dengan ringan melakukan kejahatan dan 
memuaskan nafsu mereka seringan burung terbang. Mereka 
saling memusuhi dan menzhalimi layaknya binatang buas. 


133 318 : Mereka memanfaatkan rezeki mereka yang melimpah. 
abi P3 E'k : Memperbaiki dan menyemen telaga untanya. 
AA : Memiringkan. 

SEN : Seperti sperma kaum pria. 

NE g oran yen AS : Keluarkanlah orang-orang yang akan dimasukkan 
ke dalam api Neraka. 

SP Hihi 3 @5 : Itulah hari ketika betis disingkapkan, 
yaitu betis Rabb Tabaraka wa pala sebagaimana disebutkan di 
dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri & dalam kitab ash-Shahihain. 
Penafsiran demikian itu telah diterangkan dengan tegas. Penulis 
telah menjelaskan panjang lebar mengenai hal tersebut, berikut 
kelemahan penafsiran Ibnu Abbas dalam kitab penulis yang berjudul 
al-Manhalur Ragrig, bahwasanya beliau menafsirkan penyingkapan 
betis tersebut dengan ditunjukkannya ketakutan, kesusahan, serta 
huru-hara hari Kiamat. 





Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 


Penetapan lamanya Dajjal akan tinggal di bumi, yaitu selama empat 
puluh hari. 


Ucapan perawi: “Aku tidak tahu, apakah empat puluh hari, empat 
puluh bulan ataukah empat puluh tahun,” tidak menjadi masalah. 
Sebab, hadits an-Nawwas bin Sam'an yang lalu telah menjelaskan 
bahwa Dajjal akan tinggal selama empat puluh hari. 





Penegasan turunnya Isa 38: dan beliau akan membunuh Dajjal 
di pintu Pace, sebagaimana diterangkan dalam hadits an-Nawwas 
bin Sam'an &5 #5 sebelumnya. 





10. 


1. 


Ie: 


13. 





Tidak terdapat kontradiksi antara turunnya Nabi Isa 3815 dan status 
Muhammad #£ sebagai penutup para Nabi. Sebab, Isa 2815 tidak turun 
dengan membawa syariat baru yang menghapus syariat Islam. Akan 
tetapi, Nabi Isa turun sebagai pengikut Rasulullah dan memutuskan 
hukum dengan syariat beliau, baik berdasarkan Kitabullah maupun 
sunnah Rasulullah &£. Bahkan beliau menghidupkan kembali ajaran- 
ajaran syariat beliau yang ditinggalkan manusia. 


Islam dan as-Sunnah mencabut rasa dendam, dengki, dan permusuhan 
dari dada para pengikutnya. Oleh karena itu, manusia akan tinggal 
selama tujuh tahun, tanpa sedikit pun muncul permusuhan antara dua 
orang di antara mereka. 


Orang-orang yang beriman akan dicabut rohnya sebelum hari 
Kiamat terjadi. 


Hari Kiamat hanya menimpa orang-orang jahat yang mempunyai 
kekhususan berupa senang berbuat keji (zina) dan menzhalimi 
antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka 
tidak mengenal perbuatan yang ma'ruf dan tidak menolak perbuatan 
yang munkar. 


Syaitan mampu berubah bentuk menjadi seperti manusia. 


Tujuan puncak syaitan menggoda manusia adalah membuat mereka 
menyekutukan Allah 3 dengar menciptakan berhala-berhala dan 
patung-patung untuk disembah. 


Semua makhluk yang mendengar tiupan sangkakala pertama pasti 
akan mati. 


Tiupan sangkakala kedua akan menghidupkan orang-orang yang 
mati, dan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur. 


Hadits ini menegaskan adanya hari kembali kelak, berkumpulnya 
umat manusia di Padang Mahsyar, serta adanya Hisab. Hamba 
Allah akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya di dunia. 


Penegasan sifat betis bagi Rabb sekalian alam, sebagaimana telah 
diterangkan bagaimana pandangan kaum Salafush shalih mengenai 
permasalahan tersebut. Masalah ini telah kami uraikan dengan baik 
dan terperinci dalam kitab penulis yang berjudula/-Manhalur Ragrag. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 


Ingat firman Allah ta'ala di atas agar Anda tidak menjadi orang yang 
tidak mempercayai sebagian sifat Allah (penganut mazhab ta'thil) 
dan tidak menyerupakan sifat Allah 3 dengan makhluk (penganut 
mazhab Tasybih). 


SO KA Peak OA 3 


C. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang 
Maha Mendengar, Maha Melihat.” (9S. Asy-Syura (42:11) 





Jambe AN J3 JB IE kata Ll 983 - MW 


z G 


jala Abadh Ia LIA (an NI as Ga al) 


Pu 


J5 kasa Sa ta aa DN NN: 
(oat) (3333 36 


1811. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Tidak 
ada satu negeri pun yang tidak disinggahi Dajjal, kecuali Makkah dan 
Madinah. tidaklah ada satu celah pun dari jalan menuju Makkah dan 
Madinah, melainkan di sana ada para Malaikat berbaris menjaganya. 
Dajjal turun di daerah yang tidak dapat tumbuh. kemudian Madinah 
bergoncang sebanyak tiga kali sehingga Allah mengeluarkan semua 
orang kafir dan orang munafik dari kota itu.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2943). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








0 5: Tki. celah. 


0 45): Tanah gundul berair asin. Tanah yang ka demikian 
ini berada di luar Kota Madinah, yang berbeda jalur dengan kawasan 
al-Harrah. 





1. Bencana Dajjal itu memenuhi bumi dan menimpa penduduknya, 
kecuali Makkah dan Madinah. 

2. Malaikat menjaga kota Makkah dan Madinah dan mencegah Dajjal 
memasukinya. 

3. Madinah akan membersihkan kotorannya sebagaimana alat pandai 
besi membersihkan karat besi. Oleh karena itu, Madinah bergoncang 
tiga kali untuk melemparkan setiap orang munafik, sesat, dan kafir 
kepada Dajjal untuk bergabung dengannya, hingga keimanan saja 
yang tetap berada di Madinah. 





JB Inneke AM Iran Ol tai A16 — IMS 
MI Ie Tg an Su 2 Ga IAI An) 


Kebal 


1812. Dari Anas &s bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Kaum Yahudi 
Ashbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak tujuh puluh ribu orang. 
Mereka memakai pakaian thaylasah.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2944). 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 
















e 1S : Bentuk jamak dari kata ath-thaylasan, yaitu jubah yang 
dipakai di atas pundak hingga menutupi badan, ditenun untuk 
dipakai, tidak dipotong, dan tidak dijahit. 


1. Pengikut Dajjal berasal dari golongan Yahudi. Semoga Allah 
melaknati mereka. Hadits ini sebagai peringatan terhadap makar 
dan kejahatan mereka, usaha untuk menghancurkan dunia. Demi 

tujuan itu, kaum Bani Israil ini menempuh semua rintangan, serta 

memanfaatkan semua kesempatan untuk bisa menjalankan dan 
merealisasikan makar dan tujuan mereka. 


2. Ahlul bid'ah, orang-orang yang fajir, dan orang-orang fasik memiliki 
tanda-tanda khusus yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya. 
Adapun tanda khusus bagi pengikut Dajjal adalah jubah ath-thaylasan. 


3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memakai pakaian 
ath-thaylasan adalah makruh karena alasan di atas. 





: 3 
Annie IN eka BI Gali D5 Ap 383 MY 
Ta KA Tua S1 SA d02- 
(en) (JI 3 JET Ge 0) Is 


1813. Dari Ummu Syarik ss , bahwasanya dia mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Hendaklah orang-orang melarikan diri dari (fitnah) Dajjal ke 
gunung-gunung.” (HR. Muslim) 


| 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2945). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 






































1. Anjuran untuk melarikan diri dan menjauhi kawasan-kawasan yang 
terkena bencana. 


2. Keterangan tentang kedahsyatan dan keburukan bencana Dajjal. 






IA ya Ulas GE) Mt 
ASN SA sen Ag 1g age SM) IE kena 


1814. Dari Imran bin Hushain-#s, dia menuturkan: “Aku mendengar 
Rasulullah #&£ bersabda: “Tidak ada suatu bencana yang lebih besar pada 
masa antara terciptanya Adam sampai terjadinya hari Kiamat daripada 


(bencana) Dajjal.” (HR. Muslim) 





1. Bencana Dajjal adalah bencana yang paling besar sepanjang masa, 
mulai dari terciptanya manusia sampai hari Kiamat terjadi. 


2. Hanya segelintir orang yang dapat selamat dari kejahatan Dajjal, 
yaitu orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan diperteguh dalam 
memegang Islam dan as-Sunnah. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Pi tartara ea) Sa Keak 5 Gis aa 3 - We 


Aa Iu CA Data sa IE 2 35)) JB 


adas ia sd A SPS JA 4 5 kala 


Apa Ma keran 2 Opa detak Ae ca ah » la 


Pa 


- 
0. 2 KA Nana to2.x ata Iaotod-t IN Ketan Tale ia Yati 
Ah aj Iskas 3 La 
& 





a 7 ana z (2 de 9 » Kep , 4 
JAN Ia sk di et os Sat na 
bo Sir -. & 3 Ha 83 24 
AN ya) ig je Jb Ol El laa bear 21 1S 
tagpua 2 SAS Jan Gambus Ki 3G Kena Ako 

£ #2 


Jp ta BE UI dj oo Kan nas 3 
Na “3 : F. - 2 8. ? af 
43 jan oa sal U Patas ad Tana (ASI “OA Gal 


MY mud ek Dinas Mag Mn S3 
Tian Anni SEA HIS He ga Hantan 
S263. Dan so MEA IG AAS 333 5 la wal 


Aa 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





ke. 


YEN SAS Al Mn 


Pri Per 


135)) Aneska & Dhar JS N Era 8 in Ws! 
“ ol3,) AGS SA Ka Salas al .a 
G AAS AA ea ka cenag Ana HE (5333 


1815. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , dari Nabi #&£, beliau bersabda: 
“Dajjal muncul, lantas ada seorang (is laki dari orang-orang Mukmin 
yang hendak mendatanginya. Bertemulah dia dengan para pengawalnya, 
yaitu pengawal-pengawal bersenjata pengikut Dajjal. 


Mereka bertanya kepada orang itu: “Hendak ke manakah kamu?” Dia 
menjawab: “Aku mau mendatangi orang yang telah muncul ini. 


Mereka kembali bertanya kepadanya: “Tidakkah kamu beriman kepada 
tuhan kami? Orang itu menjawab: “Rabb kita telah jelas. 


Mereka berkata: “Bunuhlah dia.' Namun, sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain: “Bukankah tuhan kalian (Dajjal) melarang 
membunuh seseorang tanpa sepengetahuannya? 


Maka mereka pergi menuju Dajjal membawa orang itu. Setelah orang 
Mukmin tersebut melihat Dajjal, dia berkata: “Hai sekalian manusia! 
Sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah #£. 
Dajjal pun memerintahkan pengawal agar orang itu dibentangkan. 
Dajjal berkata: “Pegangi dia dan pecahkan kepalanya!" 


Setelah itu, punggung dan perutnya dipukuli, kemudian Dajjal bertanya: 
“Berimankah kamu kepadaku?" Dia menjawab: “Kamu adalah al-Masih 
pembohong? 


Dajjal lalu memerintahkan agar orang itu digergaji, dibelah menjadi 
dua bagian dari ujung kepala hingga antara kedua kakinya. Setelah 
orang itu digergaji, Dajjal berjalan di antara kedua belahan itu, seraya 
berkata kepadanya: “Bangunlah (kamu hidup kembali)! Pemuda itu 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 









pun bangun lalu kembali berdiri dan tegak. Kemudian, Dajjal bertanya 
lagi kepadanya: “Apakah kembali kamu beriman kepadaku? Orang itu 
menjawab: “Aku semakin yakin bahwa kamulah Dajjal. 


Selanjutnya, dia berkata: “Saudara-saudaraku! Sungguh, tidak seorang pun 
setelah ini yang mampu membunuhku! 


Dajjal lalu menangkapnya untuk membunuhnya lagi. Allah menjadikan 
leher sampai tulang kerongkongan pemuda ini tembaga sehingga Dajjal 
tidak mampu membunuhnya. Maka dari itu, Dajjal memegang kedua 
tangan dan kedua kakinya, kemudian dilemparkannya. Orang-orang 
mengira dia dilemparkan ke dalam Neraka, tetapi sebenarnya dia benar- 
benar dilemparkan ke dalam Surga.' 


Rasulullah & bersabda: “Orang inilah yang paling agung persaksiannya 
di sisi Rabb sekalian alam.” (HR. Muslim) 


Al-Bukhari meriwayatkan sebagiannya yang semakna dengan ini. 


0. 


Kata JS artinya penjaga dan pengawal-pengawal. 








Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (2938) (113). Sebagiannya 
diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/110—Fathul Bari). 


e kg: Ke arahnya. 

0 255 H : Hendak ke manakah kamu? 

9 33: Dibentangkan di atas. 

8 @Ml: Luka pada kepala dan wajah. 

e 555 : Digergaji. 

e 13 za : Tempat belahan rambut, yaitu bagian tengah kepala. 


38 or 


e &g5: Tulang selangka, yakni yang terletak antara lubang leher 
dan pundak dari dua sisi (kanan dan kiri). 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 












Dajjal memiliki beberapa sifat yang menunjukkan kebohongannya, 
antara Jain pengakuan dirinya sebagai tuhan. 


Sifat-sifat Rabb Tabaraka wa ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan 
dan keagungan yang layak bagi Allah 8 , sedangkan sifat-sifat 
Dajjal menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Sekalipun dia 
mengaku sebagai tuhan dan memunculkan kejadian-kejadian luar 
biasa dari dua tangannya, tetapi dia tetap tidak mampu mengubah 
cacat matanya menjadi normal. 


Ketika terjadi bencana, hendaknya seorang Muslim bercermin 
kepada berita yang shahih dari Rasulullah &£. Dia dapat mengenal 
sifat-sifat Dajjal tersebut dari as-Sunnah yang shahih. Oleh karena 
itu, orang Mukmin tersebut berkata kepada Dajjal: “Wahai saudara- 
saudara! Inilah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah &£. 


Seyogianya orang Mukmin bersabar dan tetap teguh pendirian 
atas penyiksaan yang menimpanya di jalan Allah, sekalipun harus 
dipotong atau dibakar. 


Dajjal tidak akan mampu berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki 
Allah. Karena itu dia tidak mampu membunuh pemuda Mukmin 
itu untuk yang kedua kalinya, yakni setelah Allah # menjadikan 
leher sampai tulang selangkanya tembaga. 

Keteguhan hati seorang Mukmin dalam berpegang kepada Islam 
dan as-Sunnah merupakan awal dari kehancuran pasukan Dajjal. 
Hal ini mengingat bahwa setelah kejadian itu, Dajjal tidak lagi 
mampu melakukan apa pun kepada orang lain. 

Keterangan tentang betapa besarnya pahala orang Mukmin yang 
teguh pendirian dalam menghadapi orang-orang zhalim dan Dajjal, 
sementara dia tidak sedikit pun berpaling dari agamanya (Islam) 
dan tidak meninggalkan sunnah Rasulullah &. 

Beberapa petunjuk dari kandungan hadits ini: 

a) Sunnah Nabawiyyah yang shahih tetap terpelihara sampai akhir 
zaman. Hal itu terungkap dari bagaimana orang Mukmin tersebut 
mengetahui Dajjal berdasarkan sunnah Rasulullah #£. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 


b) Seyogianya hukum figih kontemporer dibangun atas dasar 
Kitabullah dan sunnah Rasulullah #&£, bukan sebaliknya. Maka itu, 
sepatutnya orang yang ingin mengetahui tentang figih kontemporer 
memahami benar Kitabullah dan as-Sunnah yang shahih. 

c) Tetap terjaganya jalur sanad yang permulaannya bersambung 
dengan Rasulullah #&£. Oleh sebab itu, dalam sebagian riwayat hadits 
disebutkan: “Aku bersaksi bahwa kamulah Dajjal yang diceritakan 
Rasulullah &£ kepada kami melalui hadits beliau.” 

d) Khabar wahid termasuk hujjah dalam hukum-hukum syariat 
dan “agidah, sebagaimana orang Mukmin itu berhujjah dengan 
hadits Rasululah &£ dan dia mengatakannya kepada orang-orang 
berdasarkan hadits tersebut. 

e) Terjadinya sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah #£ akan 
semakin menambah kemantapan iman orang Mukmin. Oleh sebab 
itu, orang Mukmin tersebut berkata di depan Dajjal: “Aku semakin 
yakin bahwa kamulah Dajjal.” 

f) Dajjal punya pasukan dan perlengkapan. Dajjal dikelilingi oleh 
pasukan bersenjata. Mereka adalah para penjaga dan pengawalnya. 





“. 


pa 


0 LT naa B3 Eh 204 (AN 
dilas Ja CJ KANG, data SE 3- A11 
3G 2 Hp Ki 
GS Je S S1, db BIA yh Jasa 
- 3 4 oto d- 045 Tg 3 
PN ek Ona 5) 5 (“Is s)) 
(ads ain) (SB: Ia WI Ie 51 8) J6 
1816. Dari al-Mughirah bin Syu'bah &5 , dia berkata: “Tidak seorang 
pun yang lebih sering bertanya Te Rasulullah 2 tentang Dajjal 
selain aku. Beliau pernah bertanya kepadaku: “Apa yang membuatmu 
terlalu memikirkannya?” Aku menjawab: “Mereka berkata bahwa 


Dajjal membawa segunung roti dan sesungai air!” Beliau bersabda: “Hal 
itu lebih ringan bagi Allah daripada penyesatannya.” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 
































Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/89—Fathul Bari) dan 
Muslim (2939) (115). 





d3 


e S5: Apa yang menjadikanmu panik? 


0 WI jadl I£ 351 s4 : Ia lebih ringan di hadapan Allah daripada 
makhluk yang Allah ciptakan melalui kedua tangannya (Dajjal). 
Perbuatan itu ditampakkan untuk menyesatkan orang-orang 
Mukmin dan untuk membuat hati mereka ragu. Akan tetapi, hal 
tersebut justru menambah keimanan orang-orang yang beriman dan 
menjadi hujjah yang melumpuhkan orang-orang kafir dan munafik. 
Maksudnya bukan berarti: Annahi laysa ma'ahi syay-un min dzalik: 

“Dia tidak ada apa-apanya dari hal itu”. 


ladits 
Dianjurkan banyak bertanya tentang sesuatu yang dikhawatirkan 


menimpa diri seseorang. Dengan demikian, kita perlu mengetahui 
sesuatu itu dengan rinci agar tidak terjerumus ke dalamnya. 










2. Wajib mengetahui hal yang buruk, agar dapat mewaspadainya, 
sebagaimana ungkapan seorang penyair: 


aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya 
aku mengenal keburukan agar terlindung darinya 


arang siapa tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk 
maka dia pasti terjerumus ke dalam yang buruk 


3. Penegasan terjadinya peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh Dajjal. 
Sesungguhnya yang demikian itu hanya membuat orang beriman 
semakin yakin dan teguh, tidak tergoyahkan, kecuali mereka yang 
di dalam hatinya terdapat suatu penyakit. 

4. Terjadinya kejadian luar biasa dari tangan Dajjal merupakan pertanda 
yang mempertegas kebohongannya dan pengakuan palsunya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Pa IKM Haa 


(GS ak ep Nan ah 
(ade gan) 


1817. Dari Anas &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Tidak 
ada seorang Nabi pun, melainkan dia telah mengingatkan umatnya 
tentang al-A war (orang yang salah satu matanya cacat) si pembohong. 
Ketahuilah bahwa Dajjal itu salah satu matanya cacat, sedangkan Rabb 
kalian 3£ tidak cacat sebelah mata. Tertulis antara kedua mata Dajjal itu 


ka fa ra (katir).” (Muttafag 'alaih) 





—. 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/91—Fathul Bari) dan 
Muslim (2933). 





1. Berita tentang Dajjal si pendusta yang salah satu matanya cacat telah 
diketahui oleh para Nabi. Mereka semua mengingatkan umatnya 
untuk mewaspadai bencananya. 


2. Di antara metode dakwah para Nabi dalam berdakwah kepada Allah 
adalah mengetahui jalan para pelaku dosa, dengan harapan dapat 
menghindari jalan itu serta memberi peringatan dan menerangkan 
kepada umatnya. 


3. Dajjal membawa bukti-bukti kebohongan dan kekurangan di balik 
fisiknya. Matanya bagaikan buah anggur yang muncul dan salah 
satu matanya cacat. Di keningnya tertulis “ka fa ra” dengan tulisan 
jelas dan hurufnya terpisah-pisah. 


Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 





Allah mencirikan sebagai tanda yang menunjukkan kebohongan, 
kekafiran, dan kekurangan Dajjal. Allah ta'ala menampakkannya 
kepada setiap Muslim, baik yang dapat membaca maupun tidak. 


4. Penegasan sifat “dua mata” untuk Rabb alam semesta. “Sesungguhnya 
Rabb kalian sex tidaklah a'war (cacat sebelah mata).” Dengan hadits 
itulah sebagian ulama berhujjah bahwa Allah mempunyai dua mata. 
Sebab, sesungguhnya al-A "war hanya mempunyai satu mata. Penarikan 
kesimpulan hukum dari dalil ini merupakan pemahaman yang bagus, 
indah, dan tepat. Wallahu a'lam. 


5. Hal itu harus dipahami berdasarkan penjelasan Salafush Shalih tentang 
sifat-sifat ketuhanan. Keterangan ini telah diberikan sebelumnya, 
yaitu itsbat (menetapkan) tetapi tidak tamtsil (menyerupakan) dan 
tanzih (menyucikan) tetapi tidak ta'thil (menafikan). 








AI Aa So BIS G aa Jaa II NN) 
PN & 


KEJU ISA IG GE RI Jas Aa & on KI S5 Kai 
(ade gim) (CM 2 


1818. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Maukah kalian aku Cenbakan kisah Dajjal yang tidak diceritakan oleh 
Nabi (selain aku) kepada kaumnya? Dia adalah seorang A'war (salah 
satu matanya cacat). Dia datang membawa contoh Surga dan Neraka. 
Yang dikatakannya Surga tidak lain adalah Neraka.” 

(Muttafag 'alaih) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XVI/370—Fathul Bari) dan 
Muslim (2936). 





1. Besarnya perhatian Rasulullah #£ kepada umat beliau sehingga 
beliau menjelaskan kepada mereka sifat-sifat Dajjal yang belum 
pernah diterangkan oleh seorang Nabi pun sebelumnya. 

2. Perhatian Nabi ini menunjukkan kesempurnaan dan keuniversalan 
agama Islam. Sungguh, Islam tidak memerlukan sesuatu yang lain. 

3. Keterangan bahwasanya umat Muhammad #£ adalah umat yang 
paling utama dan terakhir. 

4. Lihat kembali keterangan mengenai contoh Surga dan Neraka yang 
dibawa oleh Dajjal di dalam hadits Rabi bin Hirasy, Abu Mas'ud 
al-Anshari, dan Hudzaifah al-Yaman & pada hadits nomor (1809) 
yang lalu. 





Ae NG 


P3 kake al Si was 5 pa al ye MA 


Per Er 


5 una TAN DD) JS Al iis ss EA 
Th Kis ke SN HI RT HE 2) 


(ade Gita) 


1819. Dari Ibnu Umarsss, bahwasanya Rasulullah & menyebut-nyebut 
Dajjal di tengah-tengah orang banyak. Beliau bersabda: “Sesungguhnya 
Allah sx benar-benar tidak A'war. Ketahuilah, al-Masih Dajjal mata 
sebelah kanannya cacat dan matanya seperti buah anggur yang muncul 
(menonjol keluar).” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/370 -Fat-h) dan Muslim 
(TV/2247) (100). 





0 SEGE Ss: Di tengah-tengah orang banyak. 





MN 


1. Lihat kembali hadits yang lalu. 


2. Keterangan bahwa Dajjal memiliki mata kanan yang cacat. 





SE Arek Al J5, Si set KE, Sp NS NG: 
S3 Li Ha pe ha SUN 638 V) 
SERING ASI IIS ABG AA sa Ie Goa 


Ab pa ENI BE Je lE Seias Nih MA G 
Lte 


1820. Dari Abu Hurairah &: , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: “Hari 
Kiamat tidak akan terjadi Munas orang-orang Islam memerangi orang- 
orang Yahudi. Sampai-sampai, seorang Yahudi bersembunyi di balik 
batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berkata: “Hai Muslim, ini ada 
seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia? Terkecuali 
pohon Ghargad, karena pohon tersebut adalah pohon orang Yahudi.” 
(Muttafag 'alaih) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/103—Fathul Bari) dan 


Muslim (2922). Hadits ini ada penguatnya dari hadits Ibnu Umar css yang 


diriwayatkan al-Bukhari (VI/103, 605—Fathul B4ri) dan Muslim (2921). 
dits 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


3553|: Nama sejenis pohon berduri yang terkenal di Baitul Magdis. 


Perkataan Nabi &£ mencakup setiap orang yang diajak bicara dan 
orang-orang setelah mereka, khususnya yang mempunyai sifat-sifat 
dan ciri-ciri yang sama dengan mereka. 

Islam akan tetap ada sampai akhir zaman. 

Perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi dan menyelamatkan 
dunia dari kejahatan mereka. Hari Kiamat tidak akan datang sampai 
hal ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, usaha keras mereka 
untuk membangun negara di bumi penuh berkah (Palestina) pasti 
akan berakhir dengan kegagalan total. 

Peringatan bahwasanya generasi yang akan menghancurkan bangsa 
Yahudi sampai ke akar-akarnya dan memusnahkan mereka dengan 
sehancur-hancurnya adalah generasi Muslim yang hanya menyembah 
Allah, Rabb alam semesta. Renungkan bagaimana pohon dan batu 
memanggilnya: “Wahai Muslim! Wahai hamba Allah! Ini seorang 
Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia!” 

Generasi yang akan mengembalikan kejayaan Islam yang hilang dan 
mewujudkan cita-cita yang diidamkannya adalah generasi Rabbani, 
sebagaimana generasi tangguh pada masa-masa periode awal Islam. 
Maka dari itu, terwujudlah sifat 'ubudiyah (penghambaan) pada diri 
mereka sesuai dengan tuntutan yang sebenarnya. Itulah sebabnya 
Rasulullah & berpesan kepada para Sahabatnya bahwa generasi 
yang beliau inginkan adalah persis seperti generasi tersebut. Hal 
ini merupakan hal yang dapat dibenarkan karena generasi tersebut 
memiliki kriteria seperti para Sahabat, baik “agidahnya, manhajnya, 
perilakunya, maupun pola pendidikannya. 








- 
Pe #8 33 


see Dl dpn Je JB tadi K3 — MN 

i 2 Jen CN ta “3 3G) 
pal Ia AS uu Fr 3 Wr Fata 
(use gann) (SN mona! 


1821. Dari Abu Hurairah &5 , dia menuturkan bahwa Rasulullah # 
bersabda: “Demi Dzat yang iwak berada di tangan-Nya, dunia tidak 
akan lenyap hingga ada seorang yang melewati kubur, lalu dia berhenti 
dan berguling-guling di atasnya seraya berkata: “Oh, alangkah baiknya 
sekiranya aku menjadi penghuni kubur ini! Dia mengatakan demikian 
bukan karena agama, tetapi karena bencana besar yang menimpanya.” 


(Muttafag “alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/74-75—Fathul Biri) 
dan Muslim (IV/2231) (54). 





G1” 


. ara Sabsiinbsssiia di tanah. 


. ea SI & 23: Yang membuatnya menginginkan kematian adalah 
bencana yang menimpanya dan banyaknya ujian dan cobaan 
pada saat itu. Semoga Allah melindungi kita darinya, baik lahir 
maupun batin. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Hadits ini menerangkan banyaknya bencana dan hebatnya cobaan 

serta semakin merebaknya kejahatan dan dosa pada akhir zaman. 

2. Pada zaman itu, orang berharap untuk mati bukan karena dorongan 
agama, melainkan karena dahsyatnya bencana. 

3. Makna hadits ini tidak berarti membolehkan seseorang mengharap 
kematian, namun ia hanya memberitahukan apa yang akan terjadi 
pada akhir zaman. 

4. Apabila bencana telah muncul, cobaan datang begitu dahsyatnya, 

dan hamba merasa tidak mampu lagi untuk menghadapinya, maka 

hendaklah dia mengucapkan: 


JS pe Cai ag Is! Gb J pe Ae canlsla Kes RA 
“Ya Allah, berilah aku Ea selagi hidup itu lebih baik untukku 
dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku.” 

5. Melihat kubur membuat seseorang ingat akan kematian dan apa yang 
akan terjadi sesudahnya. Oleh karena itulah, disyariatkan berziarah 
ke kubur untuk mengambil pelajaran dan agar memohonkan ampun 
untuk orang-orang Mukmin. 





Kei Bl dn JB IE relite La — ntt 
Tea BAN maba da ke sa 
HB laa akang Sang Ge JA Jan ade 
(Gu Kg, 3 Il 

IS K3 In 3S GE OA neon Ol Ol) Ha 33 
(ee gina) (S3 Un KEL SS 552 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1822. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Hari Kiamat tidak terjadi sampai Sungai Eufrat menyingkap gunung 
emas, sehingga orang-orang saling membunuh untuk mendapatkannya. 
Setiap seratus orang tewaslah sebanyak sembilan puluh sembilan orang. 
Setiap orang dari mereka berkata: "Mudah-mudahan akulah yang selamat 
(untuk memperolehnya). 


Dalam salah satu riwayat: “Hampir saja Sungai Eufrat menyingkapkan 
perbendaharaan emas. Barang siapa yang mendapati hal tersebut maka 
janganlah mengambil sedikit pun darinya.” 

(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari TT 78-79—Fathul Bari) 
dan Muslim Sak 





e  &43 : Hampir atau telah dekat. 
e 4: Terbuka dan terungkap. 





1. Hadits ini merupakan peringatan bahwa hari Kiamat sudah dekat, 
sementara pada waktu itu orang-orang pun lalai dalam mengingat 
bencana yang akan terjadi. 


2. Hadits ini memberitahu bahwa orang-orang mencintai kekayaan 
berupa emas dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. 
Watak dasar manusia adalah rakus dan serakah. Seandainya salah 
seorang di antara mereka telah mempunyai satu lembah emas, pasti 
dia berharap untuk memiliki dua lembah emas lagi. 


3. Berlomba-lomba dalam memperoleh harta dunia dan keindahannya 
dapat mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang zhalim dan saling 
membunuh. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





4. Hadits ini memberi tahu tentang perkara ghaib yang kenyataannya 
belum terungkap. Oleh karena itu, kita wajib mengimaninya sesuai 
dengan konteks lahirnya hadits ini. Berita itu pasti akan menjadi 
kenyataan, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah #£, 
sehingga tidak perlu mentakwil hadits tersebut. 

5. Haram mengambil harta dan emas berdasarkan sabda Rasulullah #£ 


dalam hadits tersebut: “Barang siapa yang mendapati hal tersebut, 
maka janganlah mengambil sedikitpun darinya.” 





IP Insstetite Al Iran kan 1JG Alt, - Wer 
IA NI BUKTI 3 Kun gu Kisa 6 5)) 
Oke Iis Ga Je —AbG UI BE Anh 


Na 


Pe A2 AG en Keok oat Bb ga ti 
(ee gan) ((Kga1p3 JOSS esa Gs UI) 


1823. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #&£ 
bersabda: “Penduduk Madinah nanti akan meninggalkan Madinah dalam 
keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya, melainkan 
hewan-hewan yang hendak mencari makan, yaitu binatang-binatang buas 
dan burung. | 


Orang yang paling akhir dikumpulkan adalah dua penggembala kambing 
dari kabilah Muzainah. Kedua orang ini datang ke Madinah berteriak- 
teriak mencari kambing mereka. Ternyata, mereka mendapati Madinah 
dipenuhi oleh binatang-binatang liar. Setelah sampai di jalan antara dua 
gunung (sebelum mereka memasuki kota Madinah),“' mereka pun jatuh 
tersungkur.” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/89-90—Fathul Bari) 
dan Muslim (1389) (499). 






KUS Y : Tidak ada yang mendatanginya. 


1 


OMix5 : Keduanya berteriak-teriak. 


LAI 


A53 : Jalan di gunung. 





Pemberitahuan Nabi #£ tentang perkara ghaib yang akan terjadi pada 
akhir zaman nanti. Ia merupakan salah satu berita yang diwahyukan 
Allah sx kepada beliau, yaitu Madinah kelak akan menjadi sebuah 
negeri dengan kehidupan yang sangat berkecukupan dan paling 
baik. Kemudian, kota Madinah ditinggal pergi para penduduknya 
ke negeri lain sehingga yang tersisa di sana kelak hanyalah binatang- 
binatang buas. 


Pemberitahuan tentang orang yang paling akhir dihimpun berikut 
sifat kedua orang tersebut secara detail, di antaranya profesi mereka 
sebagai penggembala, kabilah mereka adalah Muzainah, tujuan 
mereka ialah Madinah dan akhir tempat yang mereka capai yaitu jalan 
antara dua gunung (sebelum memasuki Madinah). Tidaklah yang 
beliau &£ ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan 
beliau tiada lain adalah wahyu yang diturunkan Allah &. 





sea 


(ema ol33) (35 Y, 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





1824. Dari Abi Sa'id al-Khudri &5 , bahwa Nabi &£ pernah bersabda: 
“Akan ada seorang khalifah di antara khalifah-khalifah kalian di akhir 
zaman kelak yang akan memberikan harta dengan kedua tangannya 
tanpa menghitung-hitungnya.” (HR. Muslim) 






adits 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2914). 


0 f53 : Memberi dengan kedua tangannya. 


san 

















1. Sebuah berita gembira bagi orang-orang Mukmin bahwa harta akan 
melimpah di tangan mereka, begitu pula harta rampasan perang dari 
para musuh mereka. Para pemimpin mereka pun pada akhir zaman 
nanti akan memberikan harta tanpa menghitung-hitungnya. 

2. Hadits ini memberitahukan bahwasanya pada akhir zaman kelak 
Khilafah Rasyidah (pemerintahan yang adil) akan kembali berkuasa. 
Ini berdasarkan sabda Rasulullah #&£: “Akan ada seorang khalifah 
di antara khalifah kalian pada akhir zaman kelak ....” 

3. Hal ini disebutkan dengan begitu jelas dalam hadits hasan yang 
dituturkan oleh Hudzaifah &s yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dan Imam ath-Thayalisi, bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Periode kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian selama 
waktu yang dikehendaki oleh Allah dan akan diangkat kapan saja 
dikehendaki-Nya. Setelah itu, akan berdiri Khilafah berdasarkan 
cara kenabian. Khilafah itu akan berlangsung selama waktu yang 
dikehendaki Allah dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. 
Sesudah itu, muncul raja yang bengis. Pemerintahannya akan 
berlangsung selama waktu yang dikehendaki oleh Allah, dan akan 
diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. Kemudian, muncul raja 
yang tiran. Kekuasaannya akan berlangsung selama waktu yang 
dikehendaki Allah dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. 
Terakhir muncullah Khilafah yang sesuai dengan cara kenabian, 
maka barulah setelah itu terjadi kekosongan.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









A3 SA sapu 93 Ato 
Ka A3 JI S3 S3 El ss) 


z 
A 030 


Op A3 3 Rr Na Ia Gila WIL AS Ang YG 
ae Ap (GE 3 JS 3 ja Gia 


1825. Dari Abu Musa al-Asy'ari &s , bahwasanya Nabi &£ bersabda: 
“Sesungguhnya akan datang suatu zaman di hadapan umat manusia. 
Pada masa itu, seseorang berkeliling membawa'sedekah berupa emas, 
namun dia tidak mendapati seorang pun yang bersedia menerimanya. 
Ketika itu, seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh orang perempuan, 
yang berlindung kepadanya, karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya 
perempuan.” (HR. Muslim) 


a Pe 
bad 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1012). 





0 4 GAk : Mereka berlindung kepadanya. 





1. Anjuran agar cepat-cepat mengeluarkan sedekah sebelum datangnya 
zaman yang tidak seorang pun akan menerimanya. 

2. Hadits ini menunjukkan melimpahnya harta benda yang dimiliki 
umat manusia ketika itu, sampai-sampai tidak diketahui siapa yang 
mau menerima sedekah. 

3. Hadits ini menunjukkan banyaknya peperangan dan pembantaian 
pada akhir zaman, yang membuat banyaknya kaum laki-laki tewas, 
sehingga yang tinggal hanyalah perempuan. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 










Haa 2 YA, 


IE SERI SS 2 J3 23 - 1 Lu 3 
Ha Hangat In Na 


EN E0 Pd 


(J5 IL ASISES d3 Lag NI Ot LSI S4 
"3 3 AAS JG & si HI SL » Jus 


- G Pa NP 


Je gia 5 GE ANGIN eni "ia 2 


1826. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Seorang 
laki-laki pernah membeli suah pekarangan milik seseorang. Kemudian, 
ia menemukan guci berisikan emas di dalam tanah pekarangan yang 
dibelinya. Orang yang membeli pekarangan itu berkata kepada yang 
menjualnya: “Ambillah emasmu. Saya hanya membeli tanahmu, 
tidak membeli emas ini.” Pemilik tanah itu lantas berkata kepadanya: 
“Sesungguhnya aku menjual tanah itu beserta seluruh isinya.” Kedua 
orang ini pun mengajukan permasalahan mereka kepada seseorang. 
Orang yang menghakiminya berkata: “Apakah kalian berdua mempunyai 
anak?” Salah seorang dari mereka menjawab: “Ya, saya mempunyai 
seorang anak laki-laki. Yang lain berkata: “Ya, saya mempunyai seorang 
anak gadis.” Hakim itu berkata: “Nikahkanlah anak laki-laki dengan 
gadis itu, lalu nafkahkanlah sebagian emas itu kepada mereka berdua 


dan bersedekahlah kalian.” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI512-513—Fathul Bari) 
dan Muslim (1721). 






dits 


0 ?Usll: Semua aset berupa benda tidak bergerak yang permanen, 
seperti pekarangan dan rumah. 





1. Hadits ini menunjukkan keutamaan sikap wara” (berhati-hati) dan 
meninggalkan segala harta yang mengandung syubhat (keraguan 
akan haram atau halalnya).““ 


2. Wajib mengambalikan hak seseorang kepada pemiliknya bagi siapa 
saja yang menemukan dan mengetahui pemiliknya. 


3. Anjuran bersikap jujur di dalam bermuamalah, yaitu sesuai dengan 
akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. 


4. Dua orang yang berselisih dituntut supaya mengambil keputusan 
sebagai penengah melalui pihak yang penunjukannya disepakati 
oleh keduanya. Hal ini dilakukan apabila keputusan tersebut jelas 
tidak bertentangan dengan al-Kitab dan sunnah Rasulullah #£. 


5. Seorang hakim boleh mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat 
sengketa bila menurutnya mereka memiliki kebaikan dan sikap wara". 


6. Anjuran untuk saling menikahkan anak-anak orang yang shalih. 
7. Nikah tidak dianggap sah, kecuali dengan seorang wali. 
8. Anjuran untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah. 


SAS, 


(gb Sab 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








4 “3 Pen Pep 
Ian Inna teitte AN aan 3 aan K1 Re K3 — WAN 


WB BN ABE 06 35) 
SESI AI un Sab B3 SI lal CIUS 


SSB 0 AR Analeile S3 Il ES Ih 

ReNbI KA si ab S3 2 Se Ie aa 

AI A3 Ja Ngk ES Aas BAN EN, 
(ale ina) (GRAN 2 A3 AAN yA 


1827. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya dia mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Terdapat dua orang perempuan yang sedang bersama-sama 
dengan kedua anak mereka. Kemudian, seekor serigala membawa salah 
seorang dari anak mereka. Salah seorang mereka pun berkata kepada 
temannya: Serigala itu membawa anakmu.' Temannya berkata: “Tidak, 
serigala itu membawa anakmu. 


Maka keduanya mengangkat perkara itu kepada Dawud #&£. Dawud 
memutuskan bahwa anak yang selamat adalah milik perempuan yang 
lebih tua. Mendengar keputusan Dawud ini, keduanya lalu menghadap 
Sulaiman bin Dawud &£ dan mengadukan putusan itu. 


Sulaiman berkata: “Ambilkan aku pisau, akan aku belah anak itu menjadi 
dua untuk mereka berdua.” Mendengar ucapan Sulaiman, perempuan 
yang lebih muda berkata: “Jangan lakukan! Semoga Allah merahmati 
Anda. Anak itu adalah miliknya (yang tua). Sulaiman pun memutuskan 
bahwa anak itu adalah anak perempuan yang lebih muda.” 

(Muttafag 'alaih) 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











- 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/458—Fathul Biri) dan 


Muslim (1720). 





Kecerdasan dan bakat merupakan nikmat dari Allah gs yang tidak 
terkait dengan faktor usia seseorang. 


Para Nabi 1x22 boleh memutuskan sebuah hukum melalui ijtihad, 
walaupun mungkin akan turun nash kepada mereka melalui wahyu, 
agar dapat menambah pahala. Selain itu mereka adalah orang-orang 
ma'shum (terlindungi dari kekeliruan), hingga mereka tidak akan 
memutuskan sesuatu dengan kebathilan. 


Boleh mengungkap kebenaran dengan mengindikasikan masalah 
dan bersiasat untuk membuktikannya. 


Hadits ini tidaklah menunjukkan bahwa ijtihad dapat dibatalkan 
dengan ijtihad serupa karena Sulaiman 22: tidak bermaksud untuk 
membatalkan keputusan hukum Dawud, melainkan dia hanya 
mempergunakan siasat jitu, sehingga mampu mengungkap apa 
yang ada di balik permasalahan tersebut, yakni ia meminta sebilah 
pisau untuk membelah anak tersebut. Sulaiman sendiri sebenarnya 
tidak berniat demikian, karena tujuan pokoknya hanyalah sekadar 
untuk mengungkap apa yang ada di balik permasalahan tersebut. 
Dengan cara itu, tujuan pun dapat tercapai, maka dengan sedihnya 
perempuan yang lebih muda menunjukkan rasa kasihan yang begitu 
dalam kepada anak itu. Akan tetapi, Sulaiman tidak memperhatikan 
pernyataan perempuan itu, bahwasanya anak tersebut adalah milik 
perempuan yang lebih tua, karena mengetahui bahwa perempuan 
yang lebih muda ini lebih mengutamakan hidup anak itu, sedangkan 
hal ini tidak ditemui pada perempuan yang lebih tua. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Jen Ta J6 tas sal alba 363 - WIA 
Jus DE 53. nga US BA 2st 
(Gedlet) AC & AN HI Y AI RAI 


1828. Dari Mirdas al-Aslami &s , dia bercerita bahwa Rasulullah 
bersabda: “Orang-orang Ta ba pergi (wafat) secara bergantian 
sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak berguna, seperti 
halnya sisa-sisa gandum atau sisa-sisa kurma yang tidak berarti apa-apa 


bagi Allah.” (IR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/444—Fathul Bari). 








. al dn ae Y: Allah sx tidak mengangkat dan tidak pula 
menganggap kedudukan mereka. 


»  Z& : Orang-orang yang tidak berguna. 





Kematian para ulama, orang-orang shalih, dan orang-orang yang 
memiliki keutamaan merupakan tanda hari Kiamat. 


2. Anjuran untuk mengikuti orang-orang baik dan orang-orang yang 
akan mendapatkan keberuntungan, serta meniru orang-orang yang 
mulia, supaya tidak menjadi orang yang menyalahi mereka, yaitu 
orang-orang yang tidak diperhatikan Allah. 


3. Pada akhir zaman, yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh yang 
tidak mengenal perkara ma'ruf dan tidak menolak perkara mungkar. 
Pada masa merekalah, Kiamat akan terjadi. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








3 ho AS JB KR 3 S5 03 A26) 5S — MAA 
1G pita jd 1 03285 U :JE Kenaentte AN II 


Pa 
P3 
AI 


3 WAS) :JE AnS LS ji (SL JSI 33) 


Ke ea 


(Sl »la)) (CI £ BP as Ah 


1829. Dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuragi &5 , dia berkata: “Jibril pernah 
mendatangi Rasulullah #£, lalu bertanya: Bagaimanakah pendapatmu 
tentang orang-orang yang ikut Perang Badar?” Beliau menjawab: “Mereka 
termasuk orang Islam yang paling utama.” Atau kalimat semacam itu 
yang beliau ucapkan. Jibril berkata: “Demikian pula-para Malaikat yang 
mengikuti Perang Badar.” (HR. Al-Bukhari) 





1. Keterangan tentang kedudukan orang-orang yang mengikuti Perang 
Badar dari kalangan para Sahabat -s 

2. Mereka yang mengikuti Perang Badar adalah para Sahabat pilihan. 
Demikian pula para Malaikat yang mengikuti perang tersebut. 

3. Hadits ini merupakan dalil bahwa para Malaikat 282 juga mengikuti 
Perang Badar. 

4. Hadits ini adalah dalil bahwa para Malaikat ikut berperang bersama 
orang-orang Mukmin dan mengokohkan pasukan mereka dalam 
melawan musuh-musuh Allah. 


5. Keterangan mengenai betapa pentingnya Perang Badar itu karena 
di dalamnya terdapat kemenangan Islam dan umatnya pada awal 
periode dakwah Islami, serta tumbangnya kekuatan orang-orang kafir. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 











rd Lg 


Kesleo dy. NN 


“aa 06 Ia Jaa oat uha ph Jus Ah Ia 15) 
(ol win) (RE GE Ni 


1830. Dari Ibnu Umar-#s, dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Apabila Allah ss menimpakan adzab kepada suatu kaum, maka adzab 
itu akan menimpa orang yang berada di tengah-tengah mereka, kemudian 
mereka pun akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka.” 


(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/60—Fathul Bari), dan 
Muslim (2879). 





1. Hadits ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang tidak 
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 


2. Larangan duduk dan tinggal bersama orang yang zhalim, pelaku 
kemaksiatan, dan orang yang fasik. 


3.  Adzab di dunia akan menimpa orang kafir dan orang Mukmin yang 
diam dan tidak menyampaikan kebenaran. 


4. Pada hari Kiamat, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. 
Maka itu, orang Mukmin akan dibangkitkan bersama keimanannya, 
sedangkan orang kafir, mereka kelak akan dibangunkan bersama 
kekafirannya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








LAN ASI P3 Tia OS 1JB tadi PE 33 — MN 
ae an DI AI 3G dankik 
2 Keantente GIN IS G3 BAN 010 Jia CA) 
NN ln 


“ 


- £ &- (3 AK 2 Pr “ Pe 
GAS ON 5S LES 38 EN SAN cela 


Jep ke el J3 ne Cas 15 2 3 
ES Ssi ya al alas ES II M3 MISI 5 


ASI S3 (HS Ie BE) HB SEN 


ABE ola) 


IA 


1831. Dari Jabir &s , dia bertutur: “Dahulu, Nabi &£ biasa berdiri 
pada batang pohon ap (ketika berkhutbah). Pada waktu mimbar 
diletakkan, kami mendengar batang pohon itu bersuara seperti suara 
unta yang sedang hamil tua. Sampai-sampai Nabi &£ turun mimbar 
untuk memegang batang pohon tersebut sehingga ia diam.” 


Dalam salah satu riwayat: “Pada hari Jum'at, Nabi &£ duduk di atas 
mimbar. Tiba-tiba, batang pohon kurma tempat beliau biasa berkhutbah 
menjerit, bahkan hampir saja ia terbelah.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Dalam riwayat yang lain: “Maka batang pohon kurma itu menjerit 
seperti jeritan bayi. Nabi #&£ lantas turun. Setelah beliau memegang 
dan memeluknya, pohon itu pun terisak-isak seperti bayi (anak kecil) 
yang disuruh diam, hingga akhirnya batang itu tenang kembali. Beliau 
bersabda: “Dia menangis karena mendengar peringatan (khutbah).'” 


(HR. Al-Bukhari) 






Hadits 
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (111/397, VI/602—Fathul Bari). 





8 fiz : Batang pohon kurma. 


e 'Uall: Unta betina yang masa kehamilannya telah mencapai 
sepuluh bulan sampai ia beranak. 





1. Menurut as-Sunnah, khutbah Jum'at dilakukan di atas mimbar. 


2. Dianjurkan membuat mimbar karena berkhutbah di atas mimbar 


lebih dapat dilihat dan didengar. 


3. Terkadang Allah menciptakan bagi benda-benda mati kemampuan 
untuk dapat mengetahui sesuatu seperti halnya hewan, bahkan 
seperti makhluk yang paling mulia (manusia). 


4. Hadits ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah #e, 
sampai kepada benda mati sekalipun. Dengan demikian, jelas sekali 
bahwa beliau merupakan rahmat untuk alam semesta. 


5. Hati para hamba dapat tenang dengan mengingat Allah es, sampai 
batang pohon pun, yang saat itu kehilangan ketenangannya sehingga 
merintih seperti rintihan anak-anak yang disuruh diam. 


6. Hadits ini menerangkan mukjizat yang nyata bagi Rasulullah &£. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








GE keiiia K5 36 8. hara SESI Ter al 55 —NAYC 
Pe aa 3 JuS ab SN) :JE Aateriike Ab J1, 
An SE AA 1157 Any AS SEAL ca. A63 


£ 


NS F3 YG Os RE 2 DIK, MAN IE ES 
(one, alas ali ola, TU Dana Cd) 


1832. Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir &5 , dari 
Rasulullah #&£, bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya Alit og telah 
menentukan beberapa hal yang fardhu, karena itu janganlah kalian 
menyia-nyiakannya. Dia menentukan batasan-batasan hukum, maka 
janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan beberapa 
perkara, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Dia diam (tidak 
menentukan hukum) terhadap beberapa perkara sebagai bentuk kasih 
sayang-Nya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian 
mencari-carinya.” (Hadits hasan, riwayat ad-Daraguthni dan lainnya.) 





Dha'if. Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraguthni (IV/184) dan 
al-Baihagi (X/12-13) melalui jalur Dawud bin Abi Hindun, dari Mak-hul, 
dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata: Rasulullah #&£ bersabda: 


c »” 
. 


. (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini). 

Saya (penulis) mengomentari: “Sanadnya dha'if. Di dalamnya 
terdapat dua Yllat (cacat), yaitu: 
1. Tidak benar kalau perawi yang bernama Mak-hul dinyatakan 
mendengar dari Abu Tsa'labah. 


2. Hadits ini diperselisihkan antara kedudukannya sebagai hadits 
marfu' atau mauguf terhadap Abu Tsa'labah. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abud Darda, tetapi hadits 
itu lemah, sehingga tidak patut untuk dijadikan mutaba'ah (pendukung). 
Kami menyebutkannya sekadar untuk diketahui. 

Hadits dari Abud Darda ini mempunyai dua jalur, yaitu: 

1. Melalui jalur Ashram bin Hausyab, (dia berkata:) “Ourrah bin 
Khalid menuturkan kepada kami, dari adh-Dhahhak bin Muzahim, 
dari Thawus, dia berkata: “Aku pernah mendengar Abud Darda 
berkata: “Aku mendengar Rasulullah &£ bersabda: '...” (selanjutnya 
dia menyebutkan hadits ini). Saya (penulis) berkomentar: “Ashram 
seorang kadzdzab (pendusta).” 

2. Melalui jalur Nahsyal al-Khurasyani dengan sanadnya dari Abud 
Darda. Saya (penulis) berkomentar: “Nahsyal kadzdzab juga.” 
Maksudnya, ia seorang pendusta. 

Cukuplah kiranya hadits Abu Tsa'labah tersebut digantikan 
oleh salah satu hadits Abud Darda «s5 dengan lafazh sebagai berikut: 
“Apa yang telah Allah sx: ialalkasa dalam kitab-Nya maka itu 
adalah halal dan apa yang Dia haramkan maka itu adalah haram. 
Adapun apa yang Dia diamkan (tidak ditentukan halal atau haram), 
itu adalah suatu karunia. Maka dari itu, terimalah karunia-Nya 
karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa.” Kemudian beliau 


membaca ayat: . 
In 5 X 3.3 


“dan tidaklah Rabbmu lupa.” (OS. Maryam (191: 64). (HR. Al-Hakim 
(U/375) dia menshahihkannya. Adz-Dzahabi pun menyetujuinya). 


Saya (penulis) berkata: “Hadits itu sebagaimana dikatakan oleh 
mereka berdua.” 





. bh Kan YG : Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. 


“9 3-01 


3453 YG : Janganlah kalian melanggarnya. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 






































1. Hadits ini dha'if, tetapi ia menunjukkan beberapa poin yang 
didukung oleh kaidah-kaidah syariat. Terlebih lagi, bahwasanya 
hadits Abud Darda sudah cukup untuk mewakili bahasan bab ini. 


2. Sesuatu yang halal adalah yang ditetapkan halal oleh Allah di dalam 
kitab-Nya dan oleh Rasulullah &£ dalam sunnahnya. 


3. Sesuatu yang haram adalah yang ditetapkan haramnya oleh Allah 
di dalam kitab-Nya dan oleh Rasulullah &£ dalam sunnahnya. 


4. Tidak dibenarkan menyia-nyiakan ataupun melampaui batas-batas 
ketentuan Allah. Yang benar adalah berhenti pada batas-batas 
ketentuan itu. 


5. Hadits ini menjelaskan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang 
Allah kepada para hamba-Nya. 


6. Apa yang tidak ditentukan hukumnya oleh syariat, ia tidak lain 
merupakan suatu karunia kepada umat ini. Oleh karena itulah, 
mereka harus menerimanya dari Allah sx sebagai sebuah karunia. 
Janganlah memberatkan diri dalam hal agama atau menanyakan hal- 
hal yang tidak diterangkan oleh syariat. 


7. Allah telah memperhitungkan segala sesuatunya. Dia benar-benar 
mengetahuinya, dan Allah tidak pernah lupa. 





si 


2 G3: JB Baik GM al op A01 KE 353 - WY 


- 


Saad Fts oh “nd A1 Ja 


2 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





1833. Dari Abdullah bin Abi Aufaw#s, dia bercerita: “Kami pernah 
berperang bersama Rasulullah #&£ sebanyak tujuh kali peperangan, sedang 
kami memakan belalang.” 


Dalam salah satu riwayat disebutkan: “Kami bersama beliau memakan 
belalang.” sale alaih) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/620—Fathul Bari) dan 
Muslim (1952). 





Boleh makan belalang bagaimanapun kondisinya ketika mati. 


2. Sifat tawadhu' Rasul &£ tercermin dari sikap beliau yang menyertai 
orang-orang Islam secara umum, baik dalam hal makanan maupun 








minuman. 
JB Anak SNI aaiks Bah al 383 - Mr 
3 5 5 » 2... 3 28 - 
(ae gita) (0552 225 Ga bera (LI) 


1834. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Nabi #&£ bersabda: “Orang 
Mukmin tidak boleh Asa binstang berbisa dua kali dari satu lubang 
yang sama.” Tan alaih) 





Hadits ini Te oleh al-Bukhari (X/529—Fathul Bari) dan 
Muslim (299). 





1. Orang Mukmin harus cermat dan waspada, tidak lengah sehingga 
teperdaya untuk kedua kalinya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





2. Hadits ini menunjukkan adab Nabi &£ yang mulia yang beliau 
ajarkan kepada umatnya agar berwaspada'dari suatu kejahatan, yang 


dikhawatirkan berakibat buruk. 


3. Bukan karakter seorang Mukmin apabila dia teperdaya oleh orang 
yang curang dan tercela yang semena-mena. Dia tidak boleh bersikap 
lembut, tetapi harus bertindak dengan marah karena Allah. 


sena 


3 


HI NS SG) Keset anda. :JEkis,-— Aro 
KU SIS Aa HS aa Ba aa 


AN 5 ya KAN DU ag PIR 
353 lala, GAN ab ap «pan Jl Ia ran Ska, 
Aa YA kana YUL Pa 53 AI AE IE yag Si 

(ade gas) (5 Sia abnn J ON Gp ia A52 


1835. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &# bersabda: 
“Tiga golongan yang Lean “ Kiamat kelak tidak akan Allah sx ajak 
berbicara, tidak akan Allah lihat, dan tidak pula Allah sucikan mereka, 
bahkan bagi mereka adzab yang pedih: (1) seseorang yang mempunyai 
kelebihan air di padang pasir, lalu dia tidak memberikannya kepada 
musafir, (2) seseorang yang melakukan transaksi jual beli setelah Ashar, 
lalu dia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mengambilnya 
dengan harga sekian dan sekian, lalu pernyataannya itu dipercaya oleh 
orang yang mau membelinya, padahal sebenarnya harga itu tidak seperti 
sumpahnya, dan (3) seseorang yang berbaiat kepada seorang imam hanya 
untuk mendapatkan harta dunia, sehingga jika dia diberi, maka baiatnya 
dipenuhi, namun jika tidak diberi, maka dia tidak memenuhi baiatnya.” 
(Muttafag 'alaih) 





1 


0G 
DN 
- 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 











Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/34—Fathul Bari) dan 
Muslim (108). 





sa uas IE J3 : Mempunyai air lebih dari kebutuhannya. 
SNI : Tanah yang tidak ada airnya. 
Je Gol : Musafir. 


Pemilik sumur lebih berhak atas sumurnya daripada ibnu sabil 
(musafir) pada waktu dia sedang membutuhkannya. Akan tetapi, 
setelah kebutuhannya terpenuhi, dia tidak boleh melarang musafir 
tersebut untuk mempergunakan kelebihan air itu. 


Sedekah yang paling utama adalah memberi minum. 


Penegasan haramnya sumpah palsu sesudah Ashar untuk membuat 
barang dagangan menjadi laris. Hal ini dikarenakan pada waktu 
itu Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul, selain juga 
merupakan waktu ditutupnya catatan amal. 


Penegasan beratnya dosa memutuskan baiat dan membangkang 
terhadap imam karena hal itu akan menimbulkan perpecahan dalam 
Islam. 


Segala amal yang tidak didasarkan karena Allah, melainkan hanya 
untuk mendapatkan harta dunia yang fana, atau bertujuan untuk 
menempuh perjalanan yang tidak jauh, maka amal tersebut tidak 
diterima dan pelakunya berdosa. 


Hadits ini menjelaskan haramnya bersikap kikir, menipu dan 
berbuat curang. Hadits ini juga menerangkan bahwa perbuatan 
tersebut termasuk di antara dosa-dosa besar karena adanya ancaman 
keras yang menjadi konsekuensi perbuatan tersebut. 


- 





Pi 30 


og ALE) — AYI 





1 SA JB MA SIG ana UE (BI 
BEN SA EN AJE Je an 


0 


BEN LSP 43 SAI AE VI OLS Ga Jab 
(dala gita) (JAN SES GA Aa PAI Ga A1 Jp 


1836. Dari Abu Hurairah & , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Jarak waktu 
antara dua tiupan Singkakats adalah empat puluh.” Mereka bertanya: 
“Wahai Abu Hurairah! Apakah ia empat puluh hari?” Abu Hurairah 
berkata: “Aku tidak bisa menjelaskannya.” Mereka bertanya lagi: “Apakah 
ja empat puluh tahun?” Dan Abu Hurairah kembali berkata: “Aku tidak 
bisa menjelaskannya.” Mereka bertanya: “Apakah ia empat puluh bulan?” 
Abu Hurairah berkata: “Aku tidak bisa menjelaskannya.” Selanjutnya, 
beliau &£ bersabda: “Semua anggota badan manusia akan hancur, kecuali 
bagian tulang ekornya. Dari tulang itulah, tubuh manusia akan tersusun 
kembali. Kemudian, Allah ss: menurunkan air dari langit, maka mereka 
pun tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan.” (Muttafag Alaih) 


P1 





Hadits ini riwayat al-Bukhari (VIII/551 -Fat-h) dan Muslim (2955). 





e  & 51: Aku tidak bisa menentukannya dengan pasti. 


. 2 256 : Tulang halus yang terdapat di pangkal tulang sulbi 
(pinggang). Tulang itu adalah ujung tulang ekor. 


e  jidl: Segala tumbuhan yang membuat bumi menjadi hijau. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Seyogianya seseorang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
tidak dia ketahui jawabannya. 


2. Seluruh anggota tubuh akan hancur, terkecuali ujung tulang ekor. 
Tulang itulah yang akan tetap ada untuk menyusun kembali semua 
anggota badan manusia untuk kedua kalinya kelak. 


3. Hadits ini menerangkan kekuasaan Allah 48 di dalam menciptakan 
manusia untuk kedua kalinya. Dia pun membangkitkan semua 
orang yang berada di dalam kubur pada hari Kebangkitan, hari 
penghimpunan di Padang Mahsyar, yakni pada hari Kiamat. 


4. Hadits ini menerangkan proses terciptanya kembali makhluk. 
Ini adalah salah satu di antara perkara-perkara ghaib yang wajib 
kita imani, sebagaimana diterangkan di dalam hadits-hadits yang 


berderajat shahih. 





an 


aer Mn oya an :JG 3 — WV 
An Tn an ta ri HS Busi Aa Al 
253 JB Va ga aa sia Kep ee 
JG Gas Ke 25 lan & Nag 


JG ak Iu 8 JG (cas UJI y3 JI Gp Mm 


Mela) HS JG ANE 536 JI cab 13I)) 


5 


(sed) (LN Gala AE JL A13 151) JB 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 













1837. Dari Abu Hurairah &5 , dia bertutur: “Ketika Nabi #&£ berada 
di sebuah majelis dan berbincang-bincang dengan para Sahabat, maka 
datanglah seorang Arab Badui (dusun) berkata: “Kapan hari Kiamat 
tiba?” Rasulullah &£ tetap berbicara dan tidak mengindahkannya. 
Sebagian orang berkata: “Rasulullah sebenarnya mendengar perkataan 
orang itu, namun beliau tidak menyukai pertanyaannya.” Sebagian 
lainnya berkata: “Tidak, beliau tidak mendengarnya.” 


Setelah pembicaraan selesai, beliau pun berkata: “Mana orang yang 
bertanya tentang hari Kiamat tadi?” Orang itu menjawab: “Inilah aku, 
wahai Rasulullah.” 


Beliau bersabda: “Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah 
tibanya hari Kiamat.” 


Orang itu bertanya lagi: “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau 
menjawab: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 
ahlinya, maka tunggulah tibanya hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari) 


adits 
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/141-142—Fathul Bari). 


3 


0 akal PE J Ni 344 : Urusan diserahkan kepada orang-orang yang 
bukan ahlinya. 


dits 


Boleh mengulang-ulang pertanyaan apabila orang yang ditanya 
belum menjawabnya. 


2. Rasulullah &£ tidak mengetahui perkara yang ghaib. Beliau tidak 
mengetahuinya, kecuali sebatas apa yang diberi tahu oleh Allah. 


3. Hadits ini menerangkan etika sopan santun antara murid dan guru. 
Adapun etika seorang guru yang terkandung di sini ialah tidak 
menghalangi seseorang untuk bertanya, namun dia tetap berpaling 
terlebih dahulu dari penanya untuk menyelesaikan urusannya itu 
sampai tuntas. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





10. 


Setelah tuntas, barulah dia kembali kepada penanya itu untuk 
menjawabnya dengan lemah lembut dan santun. Sementara itu, 
etika seorang murid yang terkandung dalam hadits ini ialah tidak 
bertanya kepada gurunya yang sedang sibuk dengan orang lain. 
Sebab, gurunya itu harus menuntaskan terlebih dahulu hak orang 
tersebut. 

Dipetik dari hadits ini pula, hendaklah mengatur beberapa pelajaran 
dengan mengurutkannya dari yang pertama, demikian pula tentang 
fatwa dan hal-hal yang menyelesaikan persengketaan. 


Seorang penanya boleh kembali bertanya apabila belum memahami 
jawaban orang alim ulama tersebut, sampai ia memahaminya. Yang 
demikian itu diambil dari ucapan orang Arab Badui (dusun) tadi 
yang berbunyi: “Bagaimanakah menyia-nyiakannya?” 

Hadits ini juga menerangkan bahwa salah satu metode belajar dan 
mengajar adalah tanya jawab. 


Dianjurkan memperhatikan jawaban yang akan diberikan kepada 
penanya walaupun pertanyaannya tidak spesifik, demikian pula 
terhadap tanggapannya. 

Boleh menyela khutbah dengan suatu pertanyaan. Oleh karena itu, 
orang alim yang ditanya harus memperkirakan, apakah dia akan 
menunda jawaban atau langsung menjawab pertanyaan tersebut. 
Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Rasulullah &£ telah 
melakukan kedua cara itu. 

Pemberitahuan Nabi #&£ tentang akhir dari perjalanan ilmu dan 
masalah umat manusia, yaitu bahwasanya semua itu akan berada di 
tangan orang-orang bodoh dan tidak memiliki nilai. Hal itu akan 
terjadi ketika ilmu telah diangkat Allah, dan kebodohan tersebar 
luas dan waktu itulah salah satu tanda hari Kiamat akan tiba. 


Peringatan kepada orang-orang Islam untuk mengambil ilmu dari 
para Salafush Shalih, serta orang-orang yang memiliki keutamaan, 
berilmu, dan kuat imannya. Sesungguhnya salah satu di antara 
tanda-tanda hari Kiamat adalah orang-orang mencari ilmu dari anak- 
anak muda. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















2 0323)) 1JE Iesaderiike AI Oya OI 43 - MAYA 
SN Ta BA Ia KE IPS 


1838. Dari Abu Hurairah &: , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Mereka (para pemimpin) aEaa mengerjakan shalat mengimami 
kalian. Jika mereka benar (dalam shalatnya) maka kalian mendapatkan 
pahalanya. Dan jika mereka salah maka kalian tetap mendapatkan pahala, 
sedangkan mereka akan menanggung dosanya.” (HR. Al-Bukhari) 























Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (W/187—Fathul Bari). 


Peringatan) —-—————— 





| Dalam sebagian naskah terdapat tambahan lafazh ini: “Wa lahum 
| (dan untuk mereka)” yaitu setelah sabda beliau “Fa-in ashabi falakum 
| jika mereka benar, maka shalat kalian sah).” Tambahan tersebut ada 
) dalam riwayat Ahmad di dalam al- Musnad w/: 355 “dan 537). 





. RA Sa : Mereka mengerjakan shalat untuk kalian. Maksudnya 
adalah para imam. 





1. Kekeliruan imam tidak mempengaruhi sahnya shalat makmum 
apabila makmun benar. 


2. Imam bertanggung jawab atas shalat rnakmum. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





3. Hadits ini merupakan sanggahan kepada orang yang berpendapat 
bahwa apabila shalat imam batal, maka batal pula shalat makmum. 

4. Hadits ini merupakan keterangan mengenai sebagian keutamaan 
shalat berjamaah dan anjuran agar senantiasa menjaganya. 





:JE £ AA EL AN FE AS enda K3 - Wa 


Gie PN Wa | . re . 0 
a us 3 Jeda 
“Sal boa Nah reda at 


at Ed AN Kaka 
One el UI HS 
3 


(Sedan) UNI Yg 


1839. Dari Abu Hurairah &5 , tentang ayat: “Kamu (umat Islam) adalah 
umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia....” (OS. Ali Imran (31: 110), 
dia menafsirkan: “Sebaik-baik manusia terhadap sesamanya adalah siapa 
saja yang datang membawa serta orang-orang (para tawanan) dalam 
keadaaan leher terbelenggu rantai sehingga mereka memeluk Islam.” 


(HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/224—Fathul Bari). 





. sa Bp sb: Mereka datang membawa orang-orang sebagai 
tawanan yang diikat dengan rantai. 


RA A2, 
“Pa SUS 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















Pa 
H0 aan 


kas WI ne) JB Inai Cl ye AE — Mts 
“3. ana, 7 21 A0 OK 0 

(soal lan) (( JI 3 KI OlEag p33 Ia 

1840. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Allah 35£ 


mengagumi suatu kaum, karena mereka memasuki Surga dalam keadaan 
terbelenggu rantai.” (HR. Al-Bukhari) 


KU 


4 


Maksudnya ialah kaum tersebut ditawan dan dibelenggu, lantas 
memeluk Islam sehingga mereka masuk Surga. 





1. Sebaik-baik umat adalah umat Muhammad, karena mereka yang 
mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju dunia yang 
terang benderang, dari kezhaliman agama-agama kepada keadilan 
Islam, sekalipun hal tersebut harus ditempuh dengan peperangan. 


2. Tujuan utama jihad ff sabilillah adalah membebaskan umat manusia 
dari penyembahan thaghut (makhluk) ke penyembahan kepada 
Allah semata. 


3. Hadits ini menegaskan bahwa Allah 88 mempunyai sifat Ta'ajub 
(kagum), yakni salah satu sifat Allah yang ditetapkan dan diimani 
oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mereka menetapkan sifat tersebut, 
karena Allah ta'ala sendiri yang telah menyifati diri-Nya dengan sifat 
tersebut. Sifat itu merupakan salah satu sifat yang dapat berubah sesuai 
dengan kehendak Allah. Ini merupakan salah satu perbuatan Allah 
yang muncul dari sebuah hikmah yang hanya diketahui oleh Allah 
semata. Sifat tersebut menunjukkan beberapa hal, yaitu: 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





a) Terkadang menunjukkan cinta kasih Allah terhadap perbuatan 
yang dikagumi, sebagaimana dalam hadits-hadits tersebut. 

b) Terkadang menunjukkan kebencian Allah terhadap perbuatan 
yang dapat memunculkan rasa heran, sebagaimana di dalam firman 


Allah ta'ala: 


# ID Lane ISP 
“Bahkan engkau (Muhammad) menjadi heran (terhadap keingkaran 
mereka) dan mereka menghinakan (engkau).” (OS. Ash-Shaffat (37): 12) 


c) Kadang menunjukkan suatu penolakan ketetapan (terjadinya) 
sesuatu karena ia memang tidak baik, seperti firman Allah ta'ala: 


KD md Kh AH NK SL 


“Bagaimana mungkin ada perjanjian La di sisi Allah dan Rasul-Nya 
dengan orang-orang musyrik...” (@S. At-Taubah (91: 7) 

d) Terkadang pula menunjukkan baiknya penolakannya terhadap 
sesuatu, karena dia memang tidak layak untuk-Nya, seperti firman 
Allah ta'ala: 


| £.... KN, In Ia Lp NA 


“Bagaimana Allah-akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang 
kafir setelah mereka beriman....” (OS. Ali Imran (3): 86) 


4. Intinya, sifat kagum dengan segala macamnya ini, sebagaimana 
diterangkan di atas, adalah sifat bagi perbuatan Allah ta'ala, sesuai 
dengan kelayakan yang disandarkan untuk-Nya. 


5. Memandang sifat Allah tersebut sebagai sesuatu hal yang aneh dan 
menakwilnya merupakan cara yang tidak ada keterangannya dari 
Rasulullah &£. Dikhawatirkan orang yang berpendapat demikian 
terjerumus ke dalam perbuatan mengada-ada sesuatu tentang Allah 
tanpa ilmu yang melandasinya. Sebab, pada intinya penakwilan itu 
berkisar antara dugaan dan sangkaan, sedangkan membicarakan 


sifat-sifat Allah berdasarkan dugaan tidak dibolehkan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





6. Adapun kekaguman yang terjadi pada manusia didasarkan pada 
munculnya suatu perbuatan yang aneh. Keanehan tersebut yang 
menimbulkan kekaguman dan ketertarikan seseorang. Sesungguhnya 
Allah Mahasuci dari sifat-sifat seperti ini, serta dari bentuk-bentuk 
kekaguman yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia. 


Allah gs berfirman: 


SO KN ANA PO 2 


“..Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang 
Maha Mendengar, Maha Melihat.” (OS. Asy-Syara (427: 11) 





Al IE) JB Anne Pk 


aa ya ae adala 


1841. Dari Abu Hurairah &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: “Negeri 
(tempat) yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan 
negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim) 





1. Hadits ini menerangkan penghormatan kepada masjid, karena ia 
adalah rumah Allah. Masjid berfungsi untuk menyebut asma-Nya, 
melaksanakan shalat, dan membaca al-Our-an. 


2. Peringatan bagi Muslim agar mewaspadai tempat-tempat yang dapat 
membuat akal lupa dan hati lalai untuk mengingat-Nya, pasar misalnya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Di tempat itulah pada umumnya sering terjadi kecurangan dan 
penipuan, riya”, dan sumpah palsu, demikian juga menyalahi janji, 
berpaling dari mengingat Allah, melihat hal-hal yang diharamkan, 
dan lain-lain. | 

3. Hadits ini menetapkan sifat cinta dan benci bagi Allah. Penjelasan 
manhaj Salaf seputar permasalahan sifat Allah sx telah diterangkan 
sebelumnya. 





Ye Ya kali SO SA 38 - Mit 


Pen Yo dll Haa Sada EME Ol 
(ID maa) AE Can 13 OUR IS 722 WE 
Ah In JB ES Ada 3 £ (mo) GE 21359 


ben aren 


Sasa gn Jala 35 ge DI Banana 
(SA Pn 


1842. Dari Salman al-Farisi &5 , dia bercerita: “Janganlah sekali-kali 
-jika engkau mampu-menjadi orang pertama yang memasuki pasar, 
dan jangan pula menjadi orang terakhir yang keluar darinya. Sungguh, 
pasar itu medan pertempuran syaitan. Di sanalah dia menancapkan 
benderanya.” (Demikianlah riwayat Muslim). 


Al-Bargani meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya, ash-Shahih, dari 
Salman, dia berkata bahwa Rasulullah #&£ bersabda: “Janganlah engkau 
menjadi orang pertama yang memasuki pasar, dan jangan pula menjadi 
orang yang paling akhir keluar dari pasar. Di sanalah syaitan bertelur 
dan beranak.” & 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2451). 





0 S4: Tempat berperangnya para pahlawan. 





1. Tidak tergesa-gesa memasuki tempat yang membuat lalai dari Allah, 
seperti pasar, karena di dalamnya terdapat banyak hal yang dapat 
merusak, sebagaimana dijelaskan pada hadits di atas. 


2. Larangan berada di pasar dalam waktu yang lama tanpa adanya 
kepentingan karena hal itu dapat menyebabkan timbulnya kerusakan 
dan kemunkaran. | 

3. Hadits ini menerangkan pula tentang tempat-tempat yang dicintai 
syaitan. Di sanalah syaitan menancapkan bendera untuk menghasut 
dan menyuruh melakukan perbuatan keji dan mungkar. 

4. Syaitan dan para pendukungnya berkumpul untuk memperbanyak 
pengikutnya di pasar-pasar. 





- JG ta seb Ja PE PAN mo 3E3- YAtY 
Naah Knee dl dp SB 
(esa io AN Ip DO AR AN ES 06 JB (SN) 
Gn, DN EA pg TN ah SE 3 B3 135 IU 

(olama ala) AA NN KATA IPA 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





1843. Dari Ashim al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis &5 , dia berkata: 
“Aku berkata kepada Rasulullah #&£: “Wahai Rasulullah! Seno Allah 
mengampuni engkau.” Beliau membalas: “Begitu juga untukmu.” Ashim 
menuturkan: “Aku pun bertanya kepada Abdullah: “Rasulullah &£ telah 
memohonkan ampunan untukmu? Jawabnya: “Ya, juga untukmu. 
Selanjutnya, dia membaca ayat berikut ini: “dan mohonlah ampunan atas 
dosamu dan atas (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan” 
(OS. Muhammad (47): 19). (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2346). 





Rasulullah ## memohonkan ampunan untuk umat Islam secara 
umum, karena beliau memang diperintah demikian, sedang beliau 
sama sekali tidak menyalahi apa pun yang diperintahkan kepadanya. 

2. Boleh berargumen dengan salah satu bagian (potongan) ayat al-Our-an. 
Hal itu berdasarkan perkataan Ashim al-Ahwal: “Selanjutnya, dia 
membaca ayat berikut.” 





pa 
ame 


Ta 


5 dAsan 3 93 — Wit 
SP aa Se aya Zi rina Jen 


De 
La 
am. 
CX 
$X 
Ci 
31 
Na 
.. 
Xx 
Ap 
3. | 


6 Tv 


kala) (ea Sep ES 


1844. Dari Abu Mas'ud al-Anshari &5 , dia berkata bahwa Nabi &£ 
bersabda: “Sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama (yakni 
Nabi-Nabi sebelum Muhammad #£)-4 yang diketahui umat manusia 


,» 


adalah “Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. 
(HR. Al-Bukhari) - 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 









































Perintah untuk memiliki sifat malu merupakan sesuatu yang telah 
berlaku dari zaman para Nabi terdahulu dan telah memasyarakat 
di tengah-tengah umat manusia serta turun-temurun dari abad ke abad. 
Hal ini menunjukkan bahwa kenabian pertama datang membawa 
ucapan ini juga, bahkan rasa malu tersebut telah cukup membudaya di 
tengah-tengah umat manusia sehingga sampai kepada awal umat ini. 


Bangsa Arab pada masa awal periode Jahiliyah juga telah merasakan 
sifat malu ini. Perhatikanlah ucapan Abu Sufyan sebelum masuk 
Islam, ketika berada di hadapan Heraclius, pada saat dia ditanya 
tentang Nabi #&£, sebagaimana diterangkan di dalam hadits yang 
dikeluarkan oleh al-Bukhari. Abu Sufyan berkata tentang dirinya: 
“Kalau bukan karena malu apabila mereka mengatakan diriku 
berdusta, tentu aku akan berdusta kepadanya.” 


Malu telah menjadi adat mereka. Hal ini jelas sekali terlihat pada 
sebuah pertanyaan berupa pengingkaran (teguran) yang diucapkan 
oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada seorang laki-laki dari Bani Jasym 
ketika dia melarikan diri. Ia berkata sebagaimana di dalam hadits 
Muslim: “Ketika dia melihatku, dia pun pergi berpaling dariku. 
Maka, aku membuntuti, dan seraya bertanya: “Tidak malukah kamu? 
Bukankah kamu seorang Arab? Tidak teguhlah pendirianmu?” 
Setelah itu, barulah dia berhenti. 

“Antarah, seorang penya'ir mengungkapkan: 

kupejamkan mataku di kala seorang wanita tetanggaku muncul 
sampai tetanggaku itu pergi memasuki rumahnya 

Semua dalil dan argumen ini menunjukkan betapa pentingnya 
rasa malu dan kedalaman perannya di dalam fitrah manusia yang sehat, 
sehingga dia selalu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk 
dan jahat. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





4. Para ulama memberikan dua pengertian bagi sabda Rasulullah #6: 
“Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu.” 
(HR. Al-Bukhari) 


2) Ia adalah perintah yang bermakna ancaman. Maksudnya: “Jika 
rasa malu tidak ada, maka lakukanlah sekehendakmu. Sesungguhnya 
Allah akan membalas perbuatanmu.” 

b) Ia adalah perintah yang bermakna pemberitaan. Maksudnya: 
“Orang yang tidak memiliki rasa malu pasti berbuat sekehendaknya, 
karena yang dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan jelek 
adalah rasa malu tersebut. Maka, barang siapa yang tidak punya rasa 
malu, niscaya dia akan terjerumus ke dalam semua perbuatan keji 
dan munkar.” 


5. Kandungan lain hadits ini antara lain: 


a) Malu merupakan sifat khusus yang dianugerahkan Allah kepada 
manusia agar dia tidak terjerumus untuk melakukan segala yang 
disenangi hatinya dan tidak bersikap seperti binatang. 


b) Kaidah yang mengatur perilaku pergaulan tidak akan berubah 
dan tidak berganti karena ia telah tertanam di dalam fitrah manusia. 
Oleh karena itu, semua Nabi telah menetapkan keistimewaan ini, 
lalu semua risalah secara berkesinambungan menjalankannya sejak 
kenabian pertama hingga kenabian terakhir. 





Angan lea (Jus SNEY NG, 83) 5 — Ato 
ade sid (GAN 3 KAI 1 SEE an udah) 


Pa 


1845. Dari Ibnu Mas'ud «5 , dia berkata bahwa Nabi &£ bersabda: “Hal 
pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari Kiamat adalah 
masalah darah (pembunuhan).” (Muttafag 'alaih) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








' 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 





| menjadi hak Allah, sada nekan hadits pada bab ini menunjukkan apa 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/395—Fathul Bari) dan 
Muslim (1678). 





1. Hadits ini menerangkan betapa mulianya kehormatan jiwa manusia 
sehingga haram membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. 


2. Hadits ini menerangkan beratnya masalah pembunuhan. Sebab, 
segala hal yang dimulai terlebih dahulu menunjukkan bahwa ia yang 
paling penting. Beratnya sebuah dosa sebanding dengan beratnya 
kerusakan dan hilangnya kemaslahatan yang ditimbulkannya. 


Peringatan na 3 


Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah #&£ yang 
berbunyi: “Amal hamba yang pertama kali kelak dihisab pada hari 
Kiamat adalah shalat ...” Karena hadits tersebut menunjukkan apa yang 


yang Senja hak sesama us ha 





Arndeite Ml Ja 25 SEE JE Gal LE EM 
te -.0 8 ata da tea aa 

Bh Cr ws Be SE H3 “an 8 Ka s5) 

ado G3 53 

(ama 13) MK 5123 Las pal H5 

1846. Dari Aisyah && , dia bercerita bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 

“Malaikat diciptakan daa cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, 


dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diterangkan kepada kalian.” 
(HR. Muslim) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 

















Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2996). 








8 GW: Api yang warnanya bercampur antara merah, kuning dan 
hijau. Hal ini dapat dilihat pada wujud api, yang ketiga warna ini 
berpadu antara satu dan lainnya. 


. aa 20) (4 : Dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian, 
yaitu tanah. 





Hadits ini mengingatkan akan besarnya kekuasaan Allah, yang 
tidak dapat ditundukkan oleh apa pun jua. 


Keterangan tentang asal penciptaan Malaikat, jin, dan manusia. 
Allah menciptakan Malaikat dari cahaya (nur). 
Allah menciptakan jin dari nyala api. 


Sh Ten Ea 


Allah menciptakan Adam dari tanah. 





Hana id as db OS SIB gak 0463 — MIN 
(Jasb La Alir 3 laa il) GAN 


1847. Dari Aisyah (&5 , dia berkata: “Akhlak Nabi Allah &£ (Muhammad) 
adalah al-Our-an.” (HR. Muslim, yang termasuk bagian dari hadits yang 


panjang) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (746). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Al-@ur-an al-Karim adalah Kitab petunjuk yang diturunkan Allah 
untuk diimplementasikan semua hukumnya oleh umat manusia. 
Oleh karena itu, hendaklah mereka menghalalkan yang dihalalkan 
dan mengharamkan yang diharamkan oleh al-Our-an. Mengingat 
umat manusia membutuhkan keteladanan yang sempurna di dalam 
mewujudkan hal tersebut, maka diutuslah Rasulullah #&£ sebagai 
sosok yang menerapkan hukum-hukumnya dengan sebaik-baiknya. 
Al-Gur-an al-Karim diterapkan dalam kehidupan Rasulullah &£, 
yang dapat dilihat dan diikuti oleh umat manusia. 


2. Hadits ini menunjukkan pujian terhadap akhlak Rasulullah &£, 
bahwasanya akhlak beliau itu seperti adalah pancaran cahaya dari 
lentera wahyu ilahi. 


3. Hadits ini mengingatkan kembali tentang kedudukan akhlak di 
dalam Islam, yaitu ia merupakan salah satu tuntutan dari Kalimat 
Tauhid yang membuahkan amal shalih dan kata-kata yang baik, 
serta membuat akhlak mulia menjadi sesuatu yang luhur. 





Shan An ES dn 
sha Lamb maba NN HATE 


Aa “an Pe F s8 " us Pa :6 cad! Kn ai 


(oma ol) AGE AS 3,55 M1 IS abg 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








1848. Dari Aisyah & , dia bercerita bahwa Rasulullah & bersabda: 
“Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang 
berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, 
maka Allah pun benci berjumpa dengannya.” 


Aku bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud adalah benci 


terhadap kematian? Semua orang di antara kami membenci kematian!” 


Beliau menjawab: “Bukan demikian maksudnya. Akan tetapi, apabila 
seorang Mukmin diberi kabar gembira tentang rahmat, ridha Allah, 
dan Surga-Nya, maka dia akan senang bertemu dengan Allah sehingga 
Allah pun senang bertemu dengannya. Sementara itu, orang kafir apabila 
diberi tahu berita tentang adzab Allah dan murka-Nya, maka dia benci 
bertemu dengan Allah sehingga Allah pun benci bertemu dengannya.” 
(HR. Muslim) 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2684). 





1. Rasa senang, atau benci untuk bertemu Allah akan muncul ketika 
roh hendak dicabut dan keluar dari jasad, yaitu ketika taubat setiap 
hamba tidak lagi diterima. Ketika itulah, manusia akan diberitahu 
tentang apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. 


2. Setiap orang akan melihat kedudukannya ketika menjelang ajal dan 
waktu roh akan dicabut. 


3. Senang atau benci bertemu Allah sx tidak berarti mengharapkan 
kematian atau membencinya. Perhatikan kembali Bab 67 “Makruh 
Mengharapkan Kematian karena Suatu Musibah yang Menimpa”. 


Sa aa AP 
Mega SE 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








SEE ga AN 2 Sisa NI SE MEA 


s1? Dg " 03533 £ Tes 
ED IS II 3 A3 An USA Kenari LA 


Mama Pa aa ah A| Ta oa 
senke JS Ke 25 TT. 2 
AI SE NS (G3 K2 BS 1. 


PN 


SAN JI oa BAK SIAN SD) IG Tb J3 


ES ES Kenny 3 Sa Sha ab 5 


(ade Gia) 


X 


1849. Dari Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay (&s , dia berkata: 
“Suatu saat Nabi &£ pernah beri'tikaf. Kemudian, aku pergi mengunjungi 
beliau pada malam hari. Selesai berbincang-bincang dengan beliau, aku 
pun berdiri hendak pulang. Beliau juga berdiri untuk mengantarkanku 
pulang. Setelah itu, ada dua laki-laki Ansharc#s lewat. Ketika melihat 
Nabi #£, mereka pun mempercepat langkah. 


Melihat perbuatan itu, Nabi 86 berkata: “Berjalanlah seperti biasa! 
Dialah Shafiyyah binti Huyay.” Mereka berdua berkata: “Subhanallah 
(Mahasuci Allah), wahai Rasulullah!” 


Kemudian, beliau bersabda: “Sesungguhnya syaitan dapat merasuk pada 
manusia melalui tempat mengalirnya darah, maka aku khawatir syaitan 
itu melemparkan sebuah kejelekan di dalam hati kalian berdua.” Atau 
beliau bersabda: “Melemparkan sesuatu.” 

(Muttafag 'alaih) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 









Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/278—Fathul Bari) dan 
Muslim (2175). 





CIA Bergegas pulang ke rumah. 
KL , (4£ : Perlahan-lahan sebagaimana biasanya kalian berjalan. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


. Orang yang sedang beri'tikaf boleh melakukan perkara-perkara 
yang mubah, seperti mengantarkan tamu, berdiri untuknya, atau 
berbincang-bincang dengannya. 

Orang yang sedang beri'tikaf boleh berdua-duaan dengan istrinya 
dan boleh pula perempuan mengunjungi orang yang beri'tikaf. 
Perhatian Rasulullah &£ untuk mencegah lahirnya syubhat dan hal- 
hal yang dapat menimbulkan dosa. 

Kasih sayang Rasulullah &£ terhadap umatnya, dengan mencegah 
hal-hal yang bisa mengganggu mereka dengan segala usaha dan cara 
yang disyariatkan. 

Wajib menjaga diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang dapat 
membuat orang lain berprasangka buruk dan dari hal-hal yang 
menuntutnya untuk mengemukakan alasan. 

Para ulama sebagai juru dakwah haruslah menghindari hal-hal yang 
dapat mengundang prasangka buruk terhadap mereka, meskipun 
mereka sanggup menepisnya, karena hal ini dapat menimbulkan 
keraguan orang terhadap diri mereka dan keengganan untuk belajar 
dari mereka. Oleh karena itulah, merupakan suatu kesalahan besar 
apabila ada orang yang sengaja menunjukkan perbuatan-perbuatan 
yang terlihat buruk dengan alasan menguji dirinya. 

Boleh mengucapkan Subhanallah (Mahasuci Allah) ketika sedang 
mengagumi atau terperangah karena sesuatu hal. 

Hadits ini termasuk asas pendidikan iman. Penulis menyusun 
uraiannya dalam kitab tersendiri, dengan judul at-Ta ligitul 
Waftyyah “ala Hadits Innaha Shafiyyah. 








:JE CA Be JAS Il 325 - Mo: 
Ar SAS ab . Ane AN Iyan SA 
Karen AI 3 SE ap SE 3: Ja 
Pala iis sate al Ie 
dn Ja Gas api GA 5 08 0 
Sis as Bat dj Ja Ha nah sweat 
an KEY I S3 UST aa an Ia 
Kesleo dl J3 JS Sesak dil “5 &, As 
Ar S5 3 MI IE (ega Debat 3G ME (60) 


Naina BBI aki 1 aan Cas ga 35 yo dl el 


IS YAAA SAI AI LE G2 Vian di 
S3 ASN 9 Ah SUS, 3 pss adu 
SEN os 5 SIN aa bah ' N PAp Na Bah 

ai Iyan Kemieka Al Jon ES Tiri 
AA SAN JS et 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Kan aa ab ca bana io AN J5 
La ARK de JUAN ISU JAS SAS dl S5 asa) 
135 de LS salat Alan SINI ah La cats 

(on ly) DA SANG SS 


1850. Dari Abul Fadhl al-Abbas bin Abdul Muththalib &5 , bahwa 
dia berkata: “Aku mengikuti Perang Hunain bersama Rasulullah 2. 
Aku dan Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdil Muththalib senantiasa 
bersama menemani Rasulullah #&£. Kami tidak pernah berpisah dari 
beliau, sementara itu Rasulullah &£ mengendarai bagal betinanya yang 
berwarna putih. 


Ketika pasukan Islam dan pasukan musyrik bertemu, pasukan Islam pun 
mundur. Oleh karena itu, Rasulullah #£ pun segera bergerak memacu 
bagal beliau menuju pasukan kafir, sedang aku memegang tali kendali 
bagal tersebut. Aku menahan lajunya agar tidak terlalu kencang, sedang 
Abu Sufyan memegang sanggurdi (pijakan kaki) Rasulullah #£. 


Rasulullah &£ pun bersabda: “Hai Abbas! Panggillah orang-orang yang 
pernah mengikuti Bai'atur Ridhwan di dekat pohon Samurah!” 


Al-Abbas (dia memang seorang laki-laki bersuara lantang) bertutur: “Aku 
memanggil dengan suaraku yang keras: “Di manakah orang-orang yang 
pernah mengikuti Bai'atur Ridhwan di dekat pohon Samurah?' Demi 
Allah, begitu mereka mendengar suaraku, tanggapan mereka sangat 
simpatik bagaikan rasa sayang induk sapi terhadap anak-anaknya. 


Mereka berkata: “Labbaik! Labbaik! (Kami memenuhi panggilanmu)” 
Mereka pun bertempur menyerang orang-orang kafir. Sementara itu, 
mereka menyeru kepada kaum Anshar: “Wahai kaum Anshar! Wahai 
kaum Anshar!” Kemudian, seruan ini pun sampai kepada Bani al-Harits 


bin al-Khazraj. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1 


Rasulullah #£ memperhatikan dari atas bagal beliau peperangan yang 
sedang berkecamuk: “Ini adalah waktu berkobarnya api pertempuran 
(laksana panas api di dalam tungku).” 


Setelah itu, Rasulullah ## mengambil beberapa batu kerikil, lantas 
melemparkannya ke arah kaum kafir. Beliau mengucapkan: “Semoga 


mereka kalah, demi Rabb Muhammad!” 


Aku pun pergi untuk melihatnya. Pertempuran itu berjalan sebagaimana 
layaknya sebuah peperangan yang pernah kulihat. Meskipun demikian, 
demi Allah beliau hanya melempari mereka dengan batu-batu kerikil. 
Sementara itu, aku terus melihat kekuatan mereka semakin melemah, 
sampai akhirnya mereka mundur.” (HR. Muslim) 


Kata b3l (al-wathis) artinya tungku api. Maksudnya ialah ketika 
peperangan sedang berkecamuk. 


Kata « Has (badduhum) artinya kekuatan mereka. 





0 45 385: Beliau menendang (bagal) di bagian perutnya dengan 
kaki beliau yang mulia agar hewan itu berlari dengan kencang. 

» Jg:kearah. 

» GS: Aku menahannya. 


Ma or KA RAN Orang-orang yang pernah mengikuti Bai'atur 
Ridhwan yang dilaksanakan di dekat pohon Samurah. 


0 En 355 : Seorang laki-laki bersuara lantang lagi keras. 
0 352 : Respons (tanggapan) kedatangan dan kembalinya mereka. 


. Wal Ie AN i4B£ : Penyerupaan kecepatan mereka saat kembali 
dan ketika berkumpul menghadap Nabi &£ dibandingkan 
dengan rasa sayang induk sapi terhadap anak-anaknya. 


e XUS : Lemah. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits ini menunjukkan keberanian Nabi Muhammad &£ dalam 
menghadapi peperangan. Hal ini tampak saat beliau mengendarai 
bagal menuju arena pertempuran, serta keteguhan diri beliau untuk 
tidak melarikan diri dari medan peperangan, bahkan sewaktu orang- 
orang kafir mendekatinya pada saat orang-orang Muslim mundur 
ke belakang. Atas dasar itu, seyogianya seorang pemimpin umat 
bersifat kesatria dan berani, seperti Nabi &£ agar para prajuritnya 
dapat merespons (bersikap loyal) ketika bertempur dan tetap teguh 
di medan pertempuran. 


Hadits ini menerangkan pula tentang kasih sayang kaum kerabat, 
antara yang satu dengan yang lain, ketika berada dalam kesulitan. 
Ini terlihat dari perbuatan al-Abbas yang memegang kendali bagal 
Rasulullah #£, sedangkan Abu Sufyan bin al-Harits &s memegang 
sanggurdinya. 


Keterangan ihwal cepatnya tanggapan kaum Muslimin untuk 
kembali kepada kebenaran, yaitu ketika mereka diingatkan tentang 
atau terhadap hal tersebut. 


Orang-orang Islam (ketika itu) tidak kalah karena mereka segera 
kembali ke medan pertempuran. 


Penjelasan perihal mukjizat Rasulullah #&£. Menurut ukuran logika 
kekuatan manusia biasa, lemparan batu-batu kerikil tersebut tidak 
akan mampu menghadang serangan orang kafir secara keseluruhan. 
Berdasarkan perhitungan manusia pula, dua telapak tangan beliau 
tidak akan dapat menggenggam batu kerikil sebanyak jumlah orang 
kafir tersebut. | 


Kekuatan yang sebenarnya bukanlah terletak pada jumlah dan pada 
persiapan tempur, akan tetapi hal itu terletak pada keimanan kepada 
Allah ta'ala dan keteguhan dalam bertawakal kepada-Nya. 


SAN AAS, 
PER SEE 








ki Pa nd L 4 2) Tt TT 22 A0 

ega TEA Ko AN Jaan JG JU Kerdil S3 shui IE- M1 
5 Os Ab Ss z 35 

Ja 


- 


SL Ga TP SAN TEE da JS TES SA sa 
See Gagap das 2 
JAN esa AAN Pa JIN) SS AKu 
Tan Pan as ana De Maba tete Sean 


(en) BI SE GG LIA GH GLS 


1851. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 

“Wahai sekalian manusia! an Allah itu baik dan Dia tidak 
menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang 
Mukmin dengan apa yang telah diperintahkan-Nya kepada para Rasul. 
Allah ta'ala berfirman: Wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang 
baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan” (OS. Al-Mw'minun (23): 51) dan 
Allah ta'ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari 
rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu” (OS. Al-Bagarah (21: 172). 


Selanjutnya, beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang bepergian 
jauh dalam keadaan rambut kusut dan wajah berdebu. Ia mengangkat 
kedua tangannya kearah langit seraya berdoa: “Wahai Rabbku! Wahai 
Rabbku!' Sementara itu, makanannya haram, minumannya haram, pun 
pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. 
Maka dari itu, bagaimana mungkin doanya tadi akan dikabulkan?” 
(HR. Muslim) 


N 

S 

« 
wedi 2 

1 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1015). 





cs & Y: . Allah bersih. Maksudnya, Allah Mahasuci dari segala 
kekurangan dan cacat. 


s Y J5 Y : Tidak menerima sedekah, kecuali yang halal lagi 
baik. Tidak pula menerima amal seseorang, kecuali yang ikhlas 
lagi benar. 


G35l : Berambut kusut. 
kak Wajah berdebu. 
DI LR13 36 : Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Sifat-sifat Allah 8& adalah amat sempurna, yang bersih dari segala 
kekurangan dan cacat. 

Anjuran menginfakkan harta yang halal. 

Orang Mukmin wajib menjaga makanan, minuman, dan pakaiannya 
supaya selalu halal dan bersih dari syubhat (keraguan). 

Para Nabi serta orang-orang Mukmin memiliki kedudukan yang 
sama dalam melaksanakan hukum-hukum agama, kecuali hal-hal 
yang memang menjadi kekhususan para Rasul. Hal ini berdasarkan 
dalil-dalil khusus pula. 

Segala rezeki yang baik diperbolehkan bagi orang-orang Mukmin. 
Salah satu di antara penghalang terkabulnya doa adalah memakan 
harta yang haram. 

Hadits ini sebagai rujukan adab dalam berdoa. Ia pun menerangkan 
sebab-sebab dikabulkannya serta hal-hal yang menghalanginya. 
Semua itu telah saya uraikan secara rinci dalam kitab ad-Da'awat. 
Oleh sebab itulah, Anda dapat merujuknya kembali. 








g JO 
KSG)) Jesalesitka adl Join JE:JE eadika K3 Wo 


ap : AG A3 Ya Catui re 2 
S5 2 Ka Saksi Si BA 


at daa 


1852. Dari Abu Hurairah &:5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Tiga golongan yang tidak ajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, 
tidak juga Dia akan menyucikan mereka, serta Dia tidak akan melihat 
mereka, dan mereka akan tertimpa adzab yang pedih. Yaitu: “Orang tua 
yang suka berzina, raja (penguasa) yang suka berdusta, dan orang miskin 
yang bersifat sombong.” (HR. Muslim) 


Lafazh FI (al- A-il) artinya fakir miskin. 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan 
hadits nomor (617), di dalam Bab: “Al-Kibr (Sombong) dan Al- Ujub 
(Berbangga Diri)”. 





ai Pa 


Pee Au) G5 JB JG rada KE, — Wor 


. 


Nee at . S ja, naa 55 Sta) 
. : (eka ol3)) 


1853. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Saihan dan Jaihan, serta Pufrat dan Nil, semuanya termasuk di antara 
sungai-sungai Surga.” (HR. Muslim) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





























Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2839). 





. 123 $ SL : Saihan dan Jaihan adalah nama dua buah sungai 
di Armenia. Keduanya adalah sungai yang amat besar. 


e SSI : Eufrat adalah sebuah sungai yang memisahkan antara 
Syam dan Jazirah Arab. 





» Jul: Sungai di Mesir. 


1. Hadits ini dipahami sesuai dengan konteks lahiriahnya. Dengan 
demikian, pernyataan tersebut dimaksudkan kepada keadaan yang 
sebenarnya. Allah Mahatahu terhadap rahasia di balik ciptaan-Nya. 

. Surga itu adalah makhluk dan memang benar adanya. 

3. Sungai-sungai tersebut penuh berkah dan diberkati. 

Hadits ini merupakan petunjuk Nabi bahwa iman meliputi bumi 
yang dialiri oleh sungai-sungai tersebut. Oleh karena itu mayoritas 
penduduknya memeluk Islam. 





: ES Sato Kena en) ik wi nn Ka :JE 4123 — Wot 
AE A33 Jend 3 SIS Ket As ceng dn Ie) 
Ia SEE G3 SI SI KAN Pes 35 
GS GAS Kaka A33 OA A3 C5, Tg B3 Sena 
ea 5 T IRAN 3 Ia ba pan! A5 Asset 
Ela UJAN JI pad S3 3 AA Ge RM 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1854. Dari Abu Hurairah &5 , dia bertutur: “Rasulullah #£ pernah 
memegang tanganku, lalu beliau bersabda: “Allah menciptakan tanah 
(bumi) pada hari Sabtu, sedangkan Dia menciptakan gunung didalamnya 
pada hari Ahad. Allah menciptakan pohon pada hari Senin, Sedangkan 
Dia menciptakan keburukan pada hari Selasa. Allah menciptakan 
nur (cahaya) pada hari Rabu, sedangkan Dia menebarkan binatang melata 
di bumi pada hari Kamis. Kemudian, Allah menciptakan Adam &£ 
setelah Ashar pada hari Jum'at, pada akhir penciptaan, di akhir waktu 
siang hari, yaitu antara Ashar sampai malam hari.” (HR. Muslim) 






























































Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2789). 


Perhatisa  ———-—-—memmam 












| Di dalam kitab al-Asma” wash Shifat, Al-Baihagi 45 mengutip kritik | 
| sebagian ulama terhadap hadits ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga | 
| menyebutkannya di dalam “Tafsir Surah Al-Ikhlish”. | 


) Akan tetapi, kritik ini tidak terlepas dari sanggahan yang membuat 
| dirinya bungkam seribu bahasa. Sanggahan terbaik dalam masalah 

— ini adalah yang diutarakan oleh al-“Allamah Abdurrahman al-Mw'allimi | 
| didalam kitabnya, al-Anwirul-Kasyifah. Beliau &ts memberikan uraian 

| yang cukup baik dan kajian yang sangat berbobot yang menunjukkan 

| kedalaman ilmunya dalam bidang ini. Hal serupa dilakukan pula oleh 

| guru kami, Abu Abdirrahman (Syaikh al-Albani), dalam ash-Shahihah 

| (1833). Semoga Allah 88 membalas keduanya dengan kebaikan. 


LAN NNNANNNNNNM ANN ANNN AN MaN NA NNAN NN MANA NMNNNN aan anne 





: Tiga golongan yang diabaikan Allah && pada hari Kiamat: 
(1) orang tua yang suka berzina (2) raja yang pendusta, 
dan (3) orang miskin yang bersifat sombong. 






hop 





Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 














Hadits ini menunjukkan cara mengalihkan perhatian pendengar 
agar dapat memahami suatu pembicaraan, yaitu dengan memegang 
tangan atau yang semacamnya. 

2. Anjuran untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam 
segala hal. Sesungguhnya Allah #5 berkuasa untuk menciptakan 
makhluk-makhluk tersebut hanya dengan satu kata, namun Dia 
menciptakannya secara bertahap tidak lain untuk sebuah hikmah 
yang dalam. 


Peringatan 





| Sebagian ulama menduga bahwa hadits ini bertentangan dengan 
| ayat al-Gur-an yang menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan 
| selama enam hari. | 


| Guru kami 45i& berkata dalam catatan pinggir pada kitab Misykitil 
| Mashabih W1/1598): “Hadits tersebut tidaklah berseberangan dengan 
| al-Gur-an dari sisi mana pun, tidak sebagaimana dugaan sebagian orang. 
| Pasalnya, hadits itu menjelaskan proses terciptanya bumi, yaitu selama 
| tujuh hari. Adapun ayat al-Gur-an yang menyatakan bahwa langit dan 
| bumi diciptakan dalam enam hari, sedang bumi dua hari, sebenarnya 
| tidak berseberangan dengan hadits itu, karena boleh jadi keenam hari | 
| yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan tujuh hari yang dimaksud | 
| dalam hadits itu. 


| Lagi pula, hadits itu lebih fokus pada proses penciptaan di muka | 
| bumi sampai ia bisa ditempati. Hal ini diperkuat oleh al-Gur-an yang 
| menyebutkan bahwa sebagian hari di sisi Allah ta'ala lamanya setara | 
| dengan seribu tahun dan sebagian hari lagi sama dengan lima puluh ribu | 
| tahun. Apakah salah, jika yang dimaksudkan dengan enam hari di dalam 
| ayat itu tergolong ke dalam bagian ini, sedangkan tujuh hari di dalam | 
| hadits itu adalah seperti hari kita di dunia, seperti diterangkan dengan 
| tegas di dalam hadits tersebut? Dengan pengertian inilah, maka dapat 
| dipahami bahwa tidak ada pertentangan antara lafazh hadits dan ayat | 
| al-Guran tersebut.” | 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








| yaitu hadits Abu Hurairah melalui riwayat al-Akhdhar bin Ajlan, 
| yang dikeluarkan oleh Imam an-Nasa-i dalam a4l-Kubra dengan sanad 


hasan. Dia (Abu Hurairah) bertutur: “Nabi #&£ pernah memegang 


| tanganku, lalu beliau bersabda: “Wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya 


| Allah 3s£ menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama enam hari, 
| Jantas Dia bersemayam di atas “Arsy pada hari ketujuh. Dia menciptakan 
tanah (bumi) pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, pohon pada 


| hari Senin, kejelekan pada hari Selasa, nur (cahaya) pada hari Rabu, 
| binatang melata pada hari Kamis, dan Adam #£ pada hari Jum'at setelah 


Ashar, pada akhir waktu siang. Dia menciptakan Adam dari tanah di 


| permukaan bumi, yang berwarna merah dan hitam, yang bagus maupun 
| yang jelek. Oleh karena itulah, Allah menjadikan Pula (anak cucu) dari 
| Adam ada yang baik dan ada yang buruk.” 


Di dalam Mukhtasharil Uluw halaman (112), guru kami (Syaikh 


| al-Albani) berkata: “Sebagian mereka menduga bahwa hadits tadi 


berseberangan dengan ayat yang terdapat pada awal surat as-Sajdah. 


| Sebenarnya ia tidaklah demikian, sebagaimana telah aku terangkan 


di dalam catatan pinggir kitab al-Misykah. Kesimpulannya, ketujuh 
hari di dalam hadits itu bukanlah enam hari yang terdapat di dalam 


| al-Gur-an. Hadits tersebut telah menjelaskan rincian proses yang 








Allah jalankan di muka bumi hingga keterangan itu memberikan 
penjelasan tambahan, dan tidak berseberangan dengannya. Pemaduan 
dalil ini telah aku lakukan sebelum mengetahui hadits al-Akhdhar. 
Ternyata, hadits tersebut pun semakin memperkuat pendapatku dalam 
memahami keduanya. Alhamdulillah, dengan nikmat-Nya semata 


Sea Ratan 
Sea a Tera 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 


Selanjutnya, guru kari AN asi» pun memadukan ka Ta | 
' merujuk kepada hadits yang secara tegas bisa menopang pendapatnya, 

















aD J6 kalis » Me ea 93 — Woo 
| Csag Me au Bea A3 3 EA 


Kel yan SN laa 


1855. Dari Abu Sulaiman Khalid bin al-Walid &s , dia menceritakan: 

“Sembilan pedang sudah patah di tanganku 2 hari Perang Mu'tah 

sehingga yang tertinggal di tanganku hanyalah shafihah yamianiyah 
(sebilah pedang yang lebar).” (HR. Al-Bukhari) 





1. Hadits ini Na an keberanian Khalid bin al-Walid & dan 
kekuatannya serta keteguhannya di medan perang. Karena itu, 
Rasulullah #£ memberikannya gelar “Saifullah al-Masiil” (pedang 
Allah yang terhurtus), sebagaimana hadits Abu “Ubaidah &s yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad shahih, dia berkata: 
“Aku pernah mendengar Rasulullah #£ bersabda: “Khalid adalah 
salah satu pedang Allah sg dan dialah sebaik-baik pemuda dari 
kerabat dekat.” 


2. Hadits ini menerangkan keteguhan kaum Muslimin dalam medan 
perang karena mereka menantikan satu dari dua hal yang terbaik, 
yaitu menang atau mati syahid. 

3. Hadits ini menerangkan banyaknya pasukan Romawi yang tewas 
dalam Perang Mu'tah. Karena jika tidak Sena niscaya pedang 
yang patah di tangan Khalid bin Walid &s tidak akan mencapai 
sembilan buah. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 



































- 


2 aa Deen NI Wi 3 Inna tail 
HS UG ab Oh wo KG 
(ade Git) 


1856. Dari Amr bin al-Ash &5 , bahwasanya dia mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Apabila seorang hakim mengadili, lantas dia berijtihad dan 
ijtihadnya tepat maka baginya dua pahala. Jika dia mengadili, lalu dia 
berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka baginya satu pahala.” 

(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/308—Fathul Biri) dan 
Muslim (1716). 





1. Hadits ini menerangkan disyariatkannya berijtihad bagi orang yang 
telah memenuhi kriteria seorang mujtahid, tentunya di samping 
permasalahan tersebut memang boleh diputuskan dengan ijtihad. 

2. Setiap mujtahid akan mendapatkan bagian pahala, namun tidak 
semua mujtahid tepat ijtihadnya, sebagaimana hadits ini menegaskan 
bahwa keliru atau tepat bisa terjadi pada seorang mujtahid. Meskipun 
demikian, hadits itu menetapkan bahwa yang tepat ijtihadnya akan 
mendapatkan dua pahala, sedangkan bagi yang keliru hanya akan 
mendapatkan satu pahala. 

3. Kekeliruan dalam memutuskan suatu hukum setelah berusaha men- 
cari kebenaran tidak membuat seorang mujtahid berdosa, bahkan 
dia mendapatkan pahala karena usahanya mencari kebenaran itu. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





4. Hadits ini merupakan bantahan terhadap pendapat dari sebagian 
kelompok umat Islam yang menyatakan bahwa semua ijtihad itu 
berasal dari Islam sehingga segala hal yang terdapat di dalamnya 
adalah benar dan tepat. Padahal, ijtihad tidaklah demikian. Maka 
dari itu, ijtihad yang benar dan sesuai dengan kebenaran adalah 
ijtihad Islami, sedangkan yang keliru dan salah tidak lain hanyalah 
ijtihad manusiawi. 


5. Hadits ini adalah hujjah yang tidak bisa dibantah, yang memperkuat 
pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yakni bahwasanya kebenaran 
itu hanyalah satu, tidak berbilang dan tidak terbagi. Maksudnya 
adalah kebenaran dalam sebuah perselisihan yang unsur-unsurnya 
saling bertentangan. Adapun perbedaan lain yang menunjukkan 
kepada macam dan ragam suatu hal, maka semua itu benar karena 
yang demikian sudah diperkuat oleh dalil-dalil dari al-Kitab dan 


as-Sunnah. 


6. Ijtihad itu adalah pintu yang dibuka (diperkenankan) oleh syariat 
sampai akhir zaman umat Islam. Oleh karena itu, pendapat yang 
menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup tidak dapat diterima. 


7. Seorang hakim yang telah memenuhi kriteria mujtahid dituntut 
untuk mencari kebenaran dan mengerahkan segala usahanya untuk 
mendapatkan dua pahala daripada hanya mendapatkan satu pahala. 


8. Hadits ini membedakan dengan jelas antara mujtahid yang keliru 
dengan mubtadi” (orang yang suka mengada-ada). Mujtahid yang 
keliru pasti telah berusaha guna mencari yang hag, hanya saja dia 
keliru dengan tidak disengaja atau keliru karena mengikuti hawa 
nafsu. Berbeda dengan mubtadi'. Mujtahid yang keliru ini masih akan 
mendapatkan pahala, sedangkan mubtadi' akan mendapatkan dosa 
karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya 
di dalam Neraka. 


Se Pn 
Sa em Ka 
PEP SEE 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Pad 
edi an 


JG Jesatetiko 2 MI Fs AE 63 — WoV 


(ale gita) (IL 3336 ALS ma Ia JIN) 


1857. Dari Aisyah t&x5 , bahwasanya Nabi #5 bersabda: “Demam ialah 
merupakan bagian dari panas tertinggi Jahannam maka dinginkanlah 
dengan air.” (Muttafag 'alaih) 





han Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V1/330—Fathul Bari) dan 
Muslim (2210). 


Hadits 





0 Gx g3: Panas tertinggi dan didihan Jahannam. 





1. Hadits ini menerangkan bahwa panas karena demam merupakan 
bagian dari panas Jahannam yang amat tinggi. Oleh karena itulah, 
apabila seorang Mukmin demam, maka itulah bagiannya dari panas 
Jahannam, sebagaimana dalam hadits Utsman bin Affan &s yang 
dinyatakan shahih melalui hadits-hadits penguatnya. Hadits tersebut 
dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dun-ya && dalam al-Maradh wal Kaffarat 
dan Ibnu Asakir dalam kitabnya, at-Tarikh: “Demam adalah bagian 
seorang Mukmin dari api pada hari Kiamat.” Demikian pula dalam 
hadits Abu Umamah al-Bahili &: yang juga shahih melalui hadits- 
hadits penguatnya, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thahawi 
dalam Musykilul Atsar, Ibnu Abid Dun-ya di dalam al-Maradhu 
wal Kafjarat, dan Ibnu Asakir dalam kitabnya, at-Tarikh: “Demam 
itu adalah hembusan dari Jahannam. Maka apa yang menimpa 
seorang Mukmin darinya, berarti itulah bagian apinya kelak.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





2. Anjuran mengompres wajah dan ujung jemari penderita demam 
dengan air. Pengobatan Nabi &£ ini telah dibenarkan oleh ilmu 
kedokteran modern. Hal ini memperjelas bahwa cara pengobatan 
Nabi adalah wahyu ilahi, bukan hasil uji coba seperti yang 
dinyatakan Ibnu Khaldun dalam Mugaddimah-nya. 


La ga) 1JE bannbee Gal ye gia A3 — WoN 
(oo ge) (5 IE A2 G2 MIE, 





G 1 


1858. Dari Aisyah &s , dari Nabi #£ beliau bersabda: “Barang siapa 
yang meninggal dunia dengan menyisakan utang puasa maka walinya 
yang akan membayar puasa itu.” (Muttafag 'alaih) 


Pendapat yang dipilih adalah boleh membayarkan puasa orang yang 
meninggal sedang ia masih berutang puasa berdasarkan hadits di atas. 
Maksud dari wali dalam hadits ini adalah kaum kerabatnya, baik yang 
menjadi ahli waris maupun bukan. 





adits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/192—Fathul Bari) dan 
Muslim (1147). 





Pendapat yang kuat yaitu bahwa yang dimaksud hadits ini adalah 
puasa nadzar. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa dalil: 


a. Sebab munculnya sebagian hadits ini. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan 
yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad shahih dari 
Abdullah bin Abbas-#s, bahwasanya seorang perempuan pernah 
mengarungi lautan, Jalu dia bernadzar bahwa jika Allah tabdaraka 
wa ta'ala menyelamatkannya, niscaya dia berpuasa satu bulan. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Allah 35£ pun menyelamatkannya, tetapi dia tidak berpuasa sampai 
meninggal dunia. Oleh karena itulah, sebagian keluarganya datang 
kepada Nabi 8 untuk melaporkan hal tersebut. Beliau bersabda: 
“Bagaimana menurutmu apabila dia mempunyai utang, apakah 
engkau akan melunasinya?” Jawabnya: “Ya.” Beliau lalu bersabda: 
“Sungguh, utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar.” 
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, 
dari Ibnu Abbas#:, bahwasanya Sa'ad bin “Ubadah &: meminta 
fatwa kepada Rasulullah &£, dan dia bertanya: “Sesungguhnya ibuku 
meninggal dunia, namun dia pernah bernadzar?” Beliau menjawab: 
“Tunaikanlah nadzarnya.” 

Hadits-hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa puasa 
seorang wali bagi orang yang telah meninggal adalah sah apabila 
ia merupakan nadzar. Oleh karena itulah, hadits Aisyah w&45 yang 
terdapat di dalam bab ini digolongkan kepadanya. 


Mazhab Aisyah yang meriwayatkan hadits ini, demikian pula 
mazhab Ibnu Abbas sebagai tumpuan umat yang meriwayatkan 
hadits tersebut, menggolongkan hadits ini kepada puasa nadzar. 

Ibnu Hazm dalam al-Muhalla dan ath-Thahawi dalam Syarh 
Ma'inil Atsdr meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad shahih, 
bahwasanya ibu Amrah meninggal dunia dengan meninggalkan 
utang puasa Ramadhan, lalu dia bertanya kepada Aisyah: “Apakah 
aku harus membayar puasanya?” Aisyah menjawab: “Tidak, namun 
bersedekahlah untuk ibumu sesuai dengan jumlah hari puasa yang 
ditinggalkannya, yakni setengah sha untuk tiap orang miskin.” 

Dengan demikian, hadits Aisyah yang bersifat mutlak (umum) 
tersebut dibatasi oleh pemahamannya, sesungguhnya perawi hadits 
lebih mengetahui maksud di balik riwayatnya. 

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang 
sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Apabila seseorang menderita sakit 
pada bulan Ramadhan lalu meninggal dunia tanpa sempat berpuasa, 
maka puasanya diganti dengan memberikan makan (orang miskin). 
Dia tidak wajib menggadha'nya. Jika dia mempunyai utang puasa 
nadzar, maka walinya yang mengganti puasanya.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Pendapat inilah yang dibela oleh imam Ahlus Sunnah, Ahmad 
bin Hanbal 4, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam kitab 
Masi-il Abi Dawud: “Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal 
berkata: “Seorang yang telah meninggal tidak digantikan puasanya, 
kecuali dalam puasa nadzar.” 


c. Pemahaman Salafush Shalih tentang hadits-hadits tersebut adalah 
pemahaman yang paling bijak dalam masalah ini. Pemahaman 
kaum Salaf telah memadukan semua hadits tanpa menolak satu 
pun darinya. 


d. Pemahaman ini yang kiranya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat 
dan sumber acuan, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Gayyim 
al-Jauziyyah dalam I'lamul Muwaggi'in: “Sebagian golongan 
memahami hadits ini sesuai dengan keumuman dan kemutlakan 
lafazhnya. Golongan ini berpendapat bahwa puasanya harus diganti, 
baik puasa nadzar maupun puasa fardhu. Akan tetapi, kelompok 
yang lain menolak pendapat tersebut dan berkata: “Puasanya tidak 
perlu diganti, baik puasa nadzar maupun puasa fardhu.' Sementara 
kelompok lainnya lagi memberikan perincian: “Puasa nadzarnya 
diganti, sedangkan puasa fardhunya tidak perlu diganti.” Inilah 
pendapat Ibnu Abbas dan para Sahabatnya. Pendapat inilah yang 
benar disebabkan kewajiban puasa sama dengan kewajiban shalat. 
Sebagaimana seseorang tidak menggantikan shalat orang lain dan 
juga tidak menggantikan keislamannya, maka demikian itu pula 
halnya dengan puasa. Adapun nadzar, ia merupakan kewajiban 
yang dibebankan kepada diri seorang hamba seperti halnya utang. 
Oleh karena itu, pemenuhan nadzar dari walinya dapat diterima 
sebagaimana penebusan utangnya. Hal ini merupakan permasalahan 
figih semata.” | 


Ibnul @ayyim juga telah merinci permasalahan ini dengan baik 
dalam Tahdzibus Sunan, lalu dia mengakhirinya dengan pernyataan 
yang menunjukkan kedalaman figihnya: “Rahasia perbedaan ini ialah 
bahwasanya nadzar adalah kewajiban yang dibebankan seorang mukallaf 
terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Bukan Allah yang 
mewajibkan kepadanya sejak awal. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Hukum nadzar itu lebih ringan daripada hukum yang ditetapkan 
Allah, yang memang merupakan hak bagi-Nya, yang diwajibkan kepada 
hamba-Nya, baik dia menyukainya atau tidak. Sementara itu, kewajiban 
yang dibebankan seorang mukallaf kepada dirinya bisa meliputi sesuatu 
yang mampu dia kerjakan dan bisa juga tidak. 


Oleh karena itu, boleh jadi seorang mukallaf membebankan pada 
dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dia lakukan. Berbeda 
dengan kewajiban-kewajiban syariat, yang memang hanya ditetapkan 
kepada yang mampu mengerjakannya, sedangkan yang tidak mampu 
tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. 


Dengan demikian, pembebanan pribadi (yakni nadzar) lebih luas 
cakupannya daripada kewajiban yang sejak awal memang ditetapkan 
syariat. Sebab, seorang mukallaf dapat mewajibkan diri sendiri untuk 
melakukan perkara-perkara wajib yang sebelumnya tidak diwajibkan 


oleh Allah. 


Maka itu, cara melaksanakan nadzar pun lebih luas daripada cara 
menunaikan kewajiban syariat. Alhasil, pelaksanaan gadha” yang 
mungkin digantikan oleh orang lain setelah seorang mukallaf meninggal 
dunia tidak berlaku selain untuk kewajiban-kewajiban syariat dasar 
(asal). Ini menerangkan betapa dalamnya pemahaman para Sahabat 
tentang ilmu figih dan betapa dalamnya ilmu mereka. Mereka lebih 
mengenal rahasia syariat serta tujuan dan hikmahnya. Wabillahit taufig. 





fe 


Care 


terluas Jera 5 KAN di ta A0 
SIA GI TAG Tati Ab "gai 5 3 


- - 1 - “8 


AE PE IN AJE € li JE al 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





ang SE Gi BELA GA EK AS AI Gi 
Si SA at 3 sah Ni KN 
Nama kas Uas ag 
aan KAN AI IE3 BASE LAN G3 
Na 3 DN Jas NG ceng Ic KR 
II ses. ane Rak c Pa ke kan er 
NY ALI BN 235 Jas ot 
ANA KAS IS suku LE 
citata get mh K3 Ba JS AA 3 

LN 3 35 Ha K3 WAS Jab, 
La JJ GAN Gp oa in dl ehi ek 
aa Asad sapa eng 
BS ab AN IA Ga SE GT UYA 
jai an an Ss gs 


S6 K3, sal UB ne 3 Ap Fa) Es k 
kan Jaja SSK WA 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1859. Dari “Auf bin Malik bin Ath-Thufail, bahwasanya Aisyah t&x 
diberitahu kalau Abdullah bin az-Zubair-#srberkata tentang penjualan 
atau pemberiannya «&s , dia berkata: “Demi Allah, hendaklah Aisyah 
benar-benar berhenti atau aku akan menahannya untuk supaya tidak 
melakukannya!” Aisyah bertanya: “Benarkah dia berkata demikian?” 
Mereka menjawab: “Ya, benar.” Aisyah pun berkata: “Aku bernadzar 
(kepada Allah) untuk tidak berbicara dengannya selamanya.” 


Setelah sekian lama Aisyah mendiamkannya, Ibnu az-Zubair &s pun 
meminta syafa'at (pertolongan) orang lain (agar Aisyah mau berbicara 
dengannya), namun Aisyah berkata: “Tidak! Demi Allah, untuk 
selamanya aku tidak akan menerima syafa'at (permohonan) atas dirinya. 
Aku tidak mau berdosa karena membatalkan nadzarku.” 


Setelah kasus ini berlangsung lama, Ibnu az-Zubair membicarakannya 
kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin 
Abdi Yaghuts-#s. Dia pun berkata kepada keduanya: “Aku meminta 
kepada kalian, dengan bersumpah atas nama Allah, agar kalian berdua 
mau mempertemukanku dengan Aisyah t&g . Sebab, tidak halal bagi dia 
bernadzar untuk memutuskan hubungan denganku.” 


Makaal-Miswar dan Abdurrahman pergi ke rumah Aisyah «ts bersamanya. 
Setelah keduanya memohon izin kepada Aisyah & , mereka berkata: 
“Assalamu 'alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh (Semoga salam sejahtera, 
rahmat Allah dan semua berkah-Nya senantiasa tercurahkan kepadamu). 
Bolehkah kami masuk?” Aisyah menjawab: “Masuklah kalian!” Mereka 
bertanya lagi: “Kami semua?” Aisyah menjawab: “Ya, masuklah kalian 
semua.” Aisyah tidak tahu kalau mereka berdua bersama Ibnu az-Zubair. 


Setelah mereka semua masuk, Ibnu az-Zubair langsung menerobos hijab 
penghalang Aisyah &s lalu memeluknya, dia pun mulai memohon 
seraya menangis. Sementara itu, al-Miswar dan Abdurrahman memohon 
supaya Aisyah mau berbicara dengan Ibnu az-Zubair dan mengabulkan 
permintaannya. 

Mereka menegaskan: “Sesungguhnya Nabi #£ melarang mendiamkan 
(menjauhi) sesama saudara sebagaimana Anda tahu, bahkan tidak halal 
bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. 
Setelah mereka berulang kali mengingatkan serta mendesak Aisyah && , 
barulah dia mulai mengingatkan mereka berdua sambil menangis. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Aisyah berkata: “Sesungguhnya aku telah bernadzar, sedang konsekuensi 
nadzar itu besar sekali.” 


Mereka berdua terus saja mendesaknya, sampai akhirnya Aisyah mau 
berbicara dengan Ibnu az-Zubair. Adapun untuk menebus nadzarnya, 
Aisyah t&:s memerdekakan empat puluh orang budak. Setelah itu, setiap 
mengingat akan nadzarnya ini, dia pun menangis sampai air matanya 


membasahi kain penutup kepala dan dadanya. (HR. Al-Bukhari) 





0 GE HAN: Sungguh, aku akan benar-benar mencegahnya agar 
tidak dapat mempergunakan hartanya. 


intan SAY : Aku tidak mau menerima pembelaan siapa pun. 


e KEKE: Aku tidak mau berbuat dosa karena melanggar 
nadzarku. 


9 HUSALI : Aku meminta kepada kalian berdua seraya bersumpah 
atas nama Allah ta'ala. 


0 Gib3: Memulai. 
0 KAS : Memohon kepadanya (Aisyah). 
» Ls: Penutup kepala dan dadanya. 





Bolehnya mencegah orang-orang bodoh yang suka menghabiskan 
hartanya dan boros dalam mempergunakannya agar mereka tidak 
melakukan hal tersebut. 

2. Boleh mendiamkan sesama Muslim karena Allah. Akan tetapi, 
haram melakukan hal ini lebih dari tiga malam apabila alasannya 
karena urusan duniawi dan kepentingan pribadi. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





3. Keterangan ihwal cara dan adab meminta izin, sebagaimana dalam 
ucapan al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad: 
“Assalamu 'alaiki wa rahmatullahi wa barakituh (Semoga saja salam 
sejahtera, rahmat Allah dan semua berkah-Nya selalu tercurahkan 
atas engkau). Bolehkah kami masuk?” 

4. “Tamu boleh berkunjung membawa teman. Jika dia diperkenankan, 
maka dia pun boleh masuk. Adapun jika tidak diperkenankan, 
maka dia harus pulang. 

5. Orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, mereka 
dituntut untuk mendamaikan dua orang di kalangan mereka yang 
sedang bersengketa. 

6. Tidak boleh bernadzar dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, nadzar 
hanya dapat dilakukan untuk sesuatu yang halal. 

7. Barang siapa yang bernadzar, lalu mengetahui bahwa sesuatu selain 
dari nadzarnya tersebut lebih utama, maka hendaklah dia melakukan 
yang lebih baik lalu menebus nadzarnya (dengan sumpah). 





Gak. dmn 


Jenleto Ad Ipa 9 rate Dee basa ema 
yap Bal je 
25 Gp BN) IS EN ITE BAG EN 
2 1 Ta isa Oh Ae Ke3 Ui, S3 
ABE Le BN ENI Ih Vi Ga aa 
A ui :J6 (es SSI 22nE SE, 

(ade in) Aaneito Al Jan IN WES 353 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





“ 


G3 DANG SAN aa AH SS) an 3 
PE Ul Ga LS NS Inti, 
Lil! ce ana Naba NAK 

PEN In be KU ES) Jet, 5 
Bag 1 aa ga Sel Jb SI (OP dl 
: aa SI ae SE Lah Ih SNI 
M3 GAS Si ente SI 


1860. Dari Ugbah bin Amir &5 , bahwasanya suatu ketika Rasulullah & 
pernah pergi mendatangi Kubu para syuhada Perang Uhud. Lalu, 
beliau menshalatkan mereka setelah berlalu delapan tahun dari peristiwa 
itu, yang tidak ubahnya seperti menyampaikan selamat tinggal kepada 
orang-orang yang hidup dan yang mati. 

Selanjutnya, beliau #£ naik mimbar lalu bersabda: “Sesungguhnya aku 
mendahului kalian yang berada di tengah-tengah umat dan aku adalah 
saksi atas kalian. Sesungguhnya tempat pertemuan kalian kelak adalah 
al-Haudh (telaga Nabi &£ di Surga). Aku benar-benar melihatnya dari 
tempatku ini. Ketahuilah, bahwasanya aku tidak khawatir kalau kalian 
menjadi musyrik. Akan tetapi, yang mengkhawatirkanku adalah kalian 
mencintai dunia, lalu berlomba-lomba memperolehnya.” 


Ugbah pun berkata: “Itulah terakhir kali aku melihat Rasulullah #£.” 
(Muttafag 'alaih) 

Dalam salah satu riwayat: “Akan tetapi, yang mengkhawatirkanku adalah 
kalian mencintai dunia, lalu berlomba-lomba memperolehnya, sehingga 
kalian berbunuh-bunuhan sampai kalian binasa, sebagaimana binasanya 
umat sebelum kalian.” Ugbah berkata: “Itulah saat terakhir aku melihat 
Rasulullah #£ di atas mimbar.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Di dalam riwayat yang lainnya: “Aku akan mendahului kalian dan aku 
adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku benar-benar melihat telagaku 
sekarang. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci kekayaan bumi 
atau kunci-kunci bumi. Demi Allah 8£ , aku tidak khawatir kalau kalian 
menjadi musyrik sepeninggalku, tetapi yang aku khawatirkan adalah 
kalian berlomba-lomba dalam memperoleh kekayaan dunia.” 


Yang dimaksud KE JS KE INRSI (ash-Shalatu 'ald gatla Uhud)—atau 
menshalatkan para syuhada Perang Uhud—adalah mendoakan mereka, 
bukan shalat jenazah sebagaimana yang telah dikenal. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/348—Fathul Bari) 
dan Muslim (2296). Riwayat kedua di dalam Muslim (2296) (31). Dan, 
riwayat ketiga di dalam al-Bukhari (1I1/209—Fathul Bari). 


tadits 





e L5 : Mendahului kalian. 


» A3 : Menyenangi sesuatu dan sangat mencintainya, serta 
berlebih-lebihan di dalamnya. 


ladits 





1. Disyariatkannya menshalati jenazah para syuhada. Sementara itu, 
penakwilan an-Nawawi bahwa yang maksud shalat dalam hadits 
ini adalah mendoakan mereka tidaklah dapat diterima. Berdasarkan 
riwayat al-Bukhari dan Muslim, diketahui bahwa beliau menshalati 
para syuhada Uhud itu sebagaimana beliau menshalatkan jenazah. 
Oleh karena itu, harap direnungkan kembali. 


2. Keterangan mengenai mukjizat Rasulullah &£, bahwa beliau dapat 
melihat jelas al-Haudh (telaga mulia milik beliau sendiri di Surga) 
dari tempat beliau berdiri di dunia. 

3. Berlomba meraih keindahan hidup di dunia akan membinasakan 
agama dan memecah belah persatuan. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





4. Kabar gembira akan kelanggengan Islam dan keteguhan umat Islam 
secara keseluruhan dalam mempertahankan Islam. 

5. Orang yang merasa telah mendekati ajal boleh memberikan pesan- 
pesan terakhir terhadap saudara-saudaranya dan para sahabatnya. 

6. Penegasan adanya al-Haudh (telaga Surga) Nabi &£ yang nantinya 
akan didatangi sebagaimana diberitahukan keberadaannya. 

7. Dianjurkan untuk berziarah kubur dan mendoakan penghuninya, 
karena ziarah kubur dapat mengingatkan kepada akhirat. 





ana mag Ja Ia 2 Fak! 
(tekun o An) MEA GE I as Cart 


1861. Dari Abu Zaid Amr bin Akhthab al-Anshari &5 , dia berkata: 
“Rasulullah &£ pernah mengimami shalat Fajar bersanta kami. Beliau 
naik ke mimbar dan berkhutbah kepada kami, sampai waktu shalat 
Zhuhur tiba. 


Sesudah itu, beliau turun dari mimbar dan mengerjakan shalat (Zhuhur). 
Setelah itu, beliau naik lagi ke mimbar (untuk berkhutbah), sampai tiba 
waktu Ashar. Kemudian, beliau turun mimbar dan mengerjakan shalat 
(Ashar). Setelah itu, beliau naik mimbar (berkhutbah) sampai matahari 
terbenam. 


Beliau ££ memberi tahu kami sesuatu yang telah terjadi dan yang akan 
terjadi. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara kami adalah 
orang yang paling hafal.” (HR. Muslim) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2892). 





1. Besarnya perhatian Rasulullah &£ untuk mengajari umat Islam 
tentang perkara agama mereka. 


2. Persaksian para Sahabat yang mulia sx bahwa Rasulullah #£ telah 
menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan 
meninggalkan mereka dalam keadaan putih bersih (petunjuk). 


Kemampuan daya ingat dan pemahaman manusia berbeda-beda. 


Tg 


Orang yang paling berilmu adalah yang paling kuat hafalannya dan 
paling menyadari kandungan Kitabullah dan sunnah Rasulullah #£. 





"nga eko Cal Je SE TAG na 9S — MW 
YG AS Gx SN aa Yaa dab Oh abi B3 52) 


(S4 l)) (ana 


1862. Dari Aisyah && , dia berkata bahwa Nabi &£ pernah bersabda: 
“Barang siapa yang berbaduar untuk mentaati Allah maka hendaklah 
mentaati-Nya, sedangkan barang siapa yang bernadzar untuk berbuat 


maksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepada-Nya.” 
(HR. Al-Bukhari) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/581, 585—Fathul Bari). 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








1. Bolehnya bernadzar dan keterangan bahwa nadzar itu merupakan 
bagian dari ibadah yang disyariatkan dalam Islam. 


2. Barang siapa yang bernadzar dalam hal ketaatan kepada Allah maka 
hendaklah memenuhi nadzarnya, jangan membatalkannya. 


3. Nadzar dalam hal kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan. 





“. 
Pte i 03 3 


Kena ko A al aa sy U 


20401 TT 2 aa ox 
(B3 S3 03) Is € si Ja Masa 
(ade ga) 
1863. Dari Ummu Syarik 185 , bahwasanya suatu ketika Rasulullah #£ 


memerintahkannya agar membunuh cecak. Beliau bersabda: “Cecaklah 
yang telah meniupkan api terhadap Ibrahim.” (Muttafag 'alaih) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/351—Fathul Bari) dan 
Muslim (2237). 


Pn gang Ketan 
pe Ke 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








keontaike AS d: 35 JB :JE ruia 5 Aka GE) - MM 
WES Ia KLS 153 Sdiayagi bat 53) 
GIE Ol JII 033 EL MS AS aa . 
ES NS NS IS DE wa 3 
te an SE 3 j3 kl 33 


(bawa ol) NS Ggs UG 8 FAK 053 REG 


Pe ah at 


X 


1864. Dari Abu Hurairah &: , dia berkata bahwa Rasulullah #£ pernah 
bersabda: “Barang siapa yang membunuh seekor cecak pada pukulan 
pertama maka baginya kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa yang 
membunuhnya pada pukulan kedua maka baginya kebaikan sekian dan 
sekian (lebih kecil daripada yang pertama). Adapun jika membunuhnya 
pada pukulan ketiga, maka baginya kebaikan sekian dan sekian.” 

Dalam riwayat yang lainnya: “Barang siapa yang membunuh cecak pada 
pukulan pertama maka Allah mencatat baginya seratus kebaikan, sedang 
pada yang kedua kalinya mendapatkan kurang daripada itu, dan pada yang 
ketiga kalinya mendapatkan kurang daripada itu lagi.” (HR. Muslim) 


Ahli bahasa berkata: tar (al-wazagh) artinya tokek, cecak besar.” 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2240). Riwayat yang kedua 
terdapat dalam Muslim (2240) (147). 





1. Wajib membunuh tokek, maka tidak boleh membiarkannya selama 
mampu membunuhnya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





2. Hadits ini menerangkan alasan perintah untuk membunuh cecak, 
yaitu karena dia telah meniup api terhadap Ibrahim 222, kakek para 
Nabi 25, ketika beliau dilemparkan ke dalamnya. 

3. Seyogianya semua yang dapat membahayakan umat Islam itu 
dibunuh. 

4. Hadits ini menerangkan pahala membunuh tokek pada pukulan 
pertama, kedua, atau ketiga. Pahala akan semakin berkurang pada 
setiap kali pukulan itu bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa 
tokek harus dibunuh secepatnya, jangan ditunda-tunda. 





G4. 03 


ta —#& Ol Im Ol ea Ips al 763 — Wo 
Ya ui Ak hn CAS A3 Ns San 55 JB J6 


- 


af 
Ol 


N 


da ta £ S3 OA NPL HUI 
BS il wa Fa GAS Aa 
JS R5 Ra Jean Ganas Oi kan 
an GAS Thn BII Lan BA an 
JUS IS TEA OP Ian Pengisi 
: 5 ne Haa & Kaka Ie das al ga 
2 Satin dab aya He Oh ud 
Li Tana (ek SBU 32 Sati al k51 

(obara elang aa sa) A3 IST ta Gaia San 


| Ta 


mma 


- 


Z5 


eta. 


AN 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1865. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Seorang laki-laki berkata: “Sungguh, aku benar-benar akan bersedekah." 
Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) dia 
memberikan (sedekah)nya kepada seorang pencuri. Orang-orang pun 
membicarakan hal tersebut. “Hartanya disedekahkan kepada seorang 
pencuri.” Orang itu mengadu: “Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji, 
sungguh, aku benar-benar akan bersedekah.” 

Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) 
dia memberikannya kepada seorang wanita pezina. Maka orang-orang 
membicarakan hal tersebut: “Semalam hartanya disedekahkan kepada 
seorang wanita pezina.” Orang itu mengadu: “Ya Allah, hanya bagi-Mu 
segala puji. Sungguh, aku benar-benar akan bersedekah. 


Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) dia 
memberikan kepada seorang yang kaya. Orang-orang membicarakan 
hal tersebut: “Hartanya disedekahkan kepada seorang kaya.” Orang itu 
mengadu: “Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Aku telah bersedekah 
kepada pencuri, kepada seorang wanita pezina, dan kepada orang kaya. 


Setelah itu, orang tadi bermimpi didatangi seseorang yang berkata 
kepadanya: “Mudah-mudahan sedekahmu kepada pencuri itu bisa 
membuatnya berhenti mencuri. Mudah-mudahan sedekahmu kepada 
wanita pezina itu bisa membuatnya berhenti berzina. Mudah-mudahan 
sedekahmu kepada orang kaya itu bisa memberinya pelajaran sehingga 
dia mau menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah 
kepadanya.” (HR. Al-Bukhari, dengan lafazhnya, dan riwayat Muslim, 
dengan maknanya.) 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II1/290—Fathul Bari) dan 
Muslim (1022). 





# 56: Didatangi seseorang di dalam mimpinya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 
































1. Jika seseorang bersedekah dengan niat baik, niscaya sedekahnya 
akan diterima oleh Allah walaupun sedekahnya tersebut tidak jatuh 
ke tangan orang yang berhak menerimanya. 


ha 


Keterangan tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. 


Keterangan tentang berkah berserah diri dan bersikap ridha, serta 
tercelanya sifat gundah terhadap ketentuan Allah. 


4. Dianjurkan untuk memberikan peringatan terhadap pelaku maksiat 
dan mengajak mereka kembali kepada kebenaran, dengan harapan 
mereka dapat mengambil pelajaran dan bertaubat. 





53 3 Aslee Ml Jas, 5 ES :JE 463 « MU 


1017 


# P3 
# 
3 w. Pd 


Kn Ga aa (Aea3 SAY «Gali ad 3 
Ag dn eta ras Ga pat Ja HAN f3 sa K2 UD) 
Heran ni Dinas del Ata mean Ka 
Mika Ba LA aa PA 
Sud 035 Y AJ 3S Oolisa nh OA Y 
HA gaga bisu 
OA S5 AI ad HA 1 
d2) ja DB FA ag BIA ob Yi 


- 


AA 


EA 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Das II More SN Gama aja 
Le H0 SI JUS NET Mag cat IIS ae Tits 2 
SS Ai dalan 2323 Ialah V3 Alia al Cabai si Utan 


2 1 -? 2g 87 5 aon 
Mn aa aa 


- 


Ka ce men La HN ba 
SA Ul en Tn Ska Kanan 


Sol Pa 5 IS (EN adl SN 
Pata IA ban La 3 clan ALS aa Kan IC 52 Ga 2 na 


—GA 


Li 





KA  selss E esa JK Ih 
SIA Kebi SRG Call JIN YAN st Jl 33 
In dl Teki Naga Tj Was Ca 
Heal melapani pm 

Tn Linn can In dl A3 Laba Al 
Lahal ag AS Jl Ian Ge pi io 
ca des er “——. 03 - ” sa 


Pa 
AT 5 


353 SN AB EN Je Ng ap AI OLS 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Jb pal um ena dad oo la adl 


£ 
aa (akta AK Kabin 


OX 0. 3. 
Napi bab 3 « 


Pn eno AG 


Ahg 9. 





: Aismada tg S 
Isis Jha ts geet ep Ma JO 
at Katana 3 das AAS C Kabah JI AE GA Kai L 





Pn 
-acean 


Sp Il 


aa: 


osn 


| (Game be 3 Ja 
Atu & Ka er 0aet rob ata .. 
Sg Wb Iyan SN LEG: Tn Pn 


m— 


Z -, 

Mo Un ai KE aa PN 
Uas 13 Op PA SI AI AE 183 cek | 
Ma eAs AE ta tao sean Aan Ji 
ye Le 3 Ye 23 Soul 





bau "6 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Tn Aya Pen Fee Akar! AI Ga 
Kena an) NG BAGI 3 
“REA SA GS ES dilan ja KE Al 
(ade isa) 1 (cnaha SG 


1866. Dari Abu Hurairah &5 , dia bercerita: “Kami pernah bersama 
Rasulullah #£ dalam suatu Nan Ketika itu, beliau disuguhi daging 
kambing bagian tulang hasta yang memang kesenangan beliau. Setelah 
menggigitnya, beliau bersabda: “Aku adalah penghulu umat manusia 
pada hari Kiamat kelak. Tahukah kalian apa penyebabnya? Allah sx 
akan mengumpulkan umat manusia pertama hingga umat terakhir 
di sebuah dataran yang luas. Sehingga seseorang dapat memandang dan 
memperdengarkan sesuatu kepada mereka. Matahari pun mendekati 
mereka. 


Ketika itu, manusia sangat sedih lagi susah: dan mereka tidak mampu 
menanggungnya serta tidak kuat memikulnya. Orang-orang berkata: 
“Tidakkah kalian menyadari akan betapa beratnya penderitaan kalian? 
Tidakkah kalian mencari orang yang dapat memberikan syafaat kepada 
kalian di hadapan Rabb kalian? Sebagian di antara mereka lalu berkata 
kepada sebagian yang lainnya: “Adam, ayah kalian. 


Mereka bergegas mendatangi Adam, kemudian berkata: Wahai Adam! 
Engkaulah bapak umat manusia. Allah telah menciptakanmu dengan 
tangan-Nya. Dia yang meniupkan kepada dirimu dari roh-Nya. Allah 
memerintahkan Malaikat sehingga mereka bersujud kepadamu dan 
dia menempatkanmu di Surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat 
untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau betapa beratnya 
penderitaan yang sedang menimpa kami? 


Adam berkata: “Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah 
semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Sungguh, Dia telah melarangku mendekati satu pohon, akan tetapi aku 
mendurhakainya. Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi 
diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah 
kepada Nuh!” 

Mereka mendatangi Nuh dan berkata: “Wahai Nuh! Engkaulah Rasul 
pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah telah menyebutmu 
dengan seorang hamba yang pandai bersyukur. Tidak tahukah engkau 
betapa hebatnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Tidakkah 
engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? 


Nuh berkata: “Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah 
semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. 
Sungguh aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku sendiri.Aku 
hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya 
mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim!” 


Mereka pun segera mendatangi Ibrahim dan berkata: “Wahai Ibrahim! 
Engkaulah Nabi Allah dan kekasih-Nya dari penduduk bumi. Berilah 
syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidak tahukah engkau akan betapa 
beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?” 

Ibrahim berkata kepada mereka: “Sesungguhnya Rabbku begitu murka, 
Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti 
ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah tiga kali berdusta. Aku hanya 
mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi 
diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Musa!” 

Mereka pun mendatangi Musa dan berkata: “Wahai Musa! Engkaulah 
Rasul Allah. Allah telah memberimu keutamaan di atas semua manusia 
dengan risalah dan juga firman-Nya. Berilah syafaat untuk kami kepada 
Rabbmu? Tidak tahukah engkau akan betapa beratnya penderitaan yang 
sedang menimpa kami?” 

Musa berkata: “Sesungguhnya Rabbku terlihat begitu murka, Dia tidak 
pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi 
setelahnya. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku 
tidak diperintah untuk membunuhnya. Aku hanya mengurusi diriku! 
Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah 
kepada yang lain. Pergilah kepada Isa!” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Mereka pun mendatangi Isa dan berkata: “Wahai Isa! Engkau adalah 
utusan Allah dan kalimat-Nya yang telah disampaikan kepada Maryam 
dan roh dari-Nya. Engkau telah berbicara dengan orang-orang sewaktu 
masih dalam buaian (bayi). Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu? 
Tidak tahukah engkau akan betapa beratnya penderitaan yang sedang 
menimpa kami?” 


Isa berkata: “Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah 
semurka ini sebelumnya, dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. 
Isa tidak menyebut satu dosa pun. (Beliau hanya berkata:) “Aku hanya 
mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi 
diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Muhammad #6.” 


Dalam salah satu riwayat: Mereka lantas datang kepadaku dan berkata: 
“Wahai Muhammad! Engkaulah utusan Allah dan penutup para Nabi. 
Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. 
Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau 
betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami.” 


Kemudian, aku pergi ke bawah Arsy. Di situ akupun bersujud kepada 
Rabbku. Kemudian Allah mengajarkan sebuah pujian dan sanjungan 
untuk-Nya kepadaku, yang belum pernah Dila ajarkan kepada seorang 
pun sebelumku. Allah sg berfirman: “Wahai Muhammad! Angkatlah 
kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Dan mohonlah syafaat, 
niscaya ia akan dikabulkan.” 


Aku pun mengangkat kepalaku dan berkata: “Umatku, ya Rabbku! 
Umatku, ya Rabbku!” Allah 8 pun berfirman: “Wahai Muhammad! 
Masukkanlah umatmu yang tidak dihisab ke dalam Surga melalui 
pintu bagian kanan di antara pintu-pintu Surga yang ada, sedangkan 
yang lain masuk menyertai umat manusia lainnya melalui pintu-pintu 
yang lain.” 

Lalu, beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya jarak di antara dua sisi pintu dari pintu-pintu Surga itu 
adalah sejauh antara kota Makkah dan Hajar atau antara kota Makkah 
dan Bushra.” (Muttafag 'alaih) 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 



































Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/371—Fathul Bari) dan 
Muslim (194). 


aa 





rd 


Aa Gb ag : Menggigit dengan ujung-ujung gigi. 
3x5 Xe2 : Dataran yang luas. 
ld : Dua sisi pintu. 


Menerangkan sikap tawadhu Nabi #£, yakni beliau berkenan 
menghadiri undangan serta jamuan makan bersama para Sahabat. 
Makanan yang paling disukai Rasulullah #£ adalah daging di bagian 
tulang hasta kambing karena matangnya, mudah dicerna, serta lebih 
lezat rasanya. 

Menerangkan bolehnya menyukai jenis makanan tertentu dan 
sering mengkonsumsinya. 

Menetapkan keutamaan Rasulullah #£, bahwasanya beliau adalah 
pemimpin para Nabi dan pemuka mereka di sisi Rabb semesta alam. 
Hadits ini tidak berseberangan dengan larangan mengutamakan 
beliau atas Nabi lainnya. Sebab, yang dilarang adalah mengutamakan 
beliau dengan mengurangi derajat Nabi-Nabi yang lain. 
Disyariatkan bagi seseorang yang mempunyai suatu hajat (keperluan) 
kepada orang lain atau memiliki suatu urusan dengannya agar 
menerangkan sifat-sifat sesuatu yang diinginkannya dengan jelas 
atau menerangkan keistimewaannya yang paling baik agar ia mudah 
dikabulkan. Hendaklah dia waspada agar tidak terjerumus kepada 
sifat mencari muka dan bersikap munafik. 

Seseorang yang diminta mengerjakan sesuatu yang tidak mampu 
dia lakukan dibolehkan meminta maaf atas ketidakmampuannya, 
serta dianjurkan baginya untuk menyerahkan urusan itu kepada 
orang lain yang dipandang lebih mampu dalam meyelesaikannya. 
Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan niscaya 
mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. 





10. 


11. 


12. 


13 


14. 


15. 





Hadits ini menerangkan betapa dahsyat peristiwa ketika manusia 


dikumpulkan pada hari Kiamat kelak. 


Hadits ini menetapkan sifat murka bagi Allah. Bahwasanya Allah 
murka terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba-Nya. 
Penjelasan manhaj para ulama Salaf di dalam menyikapi sifat-sifat 
Allah telah dipaparkan sebelumnya. 


Hadits ini menerangkan sifat tawadhu' para Nabi #5, sehingga 
mereka mengingat hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu, 
maka mereka merasa tidak memiliki apa-apa ketika menghadapi 
dahsyatnya peristiwa di Mahsyar itu. 


Hadits ini menerangkan keutamaan Ulul “Azmi atas Nabi-Nabi 
terpilih, karena merekalah yang mendapatkan permohonan secara 
khusus. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan penutup 
mereka, Muhammad #£. 


Hadits ini menjelaskan bahwasanya Nuh 35x adalah utusan Allah 
pertama kepada umat manusia. 


Hadits ini menetapkan adanya al-wasilah (perantara) dan al-nagamul 
mahmudah (kedudukan yang mulia) untuk Rasulullah #£. 


Pujian dan sanjungan bagi Allah tidak terbatas jumlahnya. Maka, 
pada kondisi tersebut Allah, Rabbul “Izzah, mengajarkan kepada 
Rasulullah 8£ salah satu pujian baik kepadanya yang belum pernah 
diajarkan-Nya kepada seorang pun. 


Hadits ini menerangkan bahwa umat Muhammad #&£ adalah 
umat yang terbaik. Merekalah yang pertama kali masuk Surga 
dan menjadi penghuninya yang paling banyak. Hanya kepada 
Nabi mereka #&£ pulalah pintu-pintu Surga diperkenankan untuk 
dibuka. 


Hadits ini menegaskan sebagian keistimewaan umat Muhammad. 
(Semoga Allah selalu memberi tambahan kemulian kepada 
mereka), yaitu mereka dimasukkan ke Surga melalui pintu khusus 
dan sebagian lainnya menyertai umat manusia pada pintu-pintu 
yang lain. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





dat 


enakan 


Knee Ca 6 de Bad Uap 93 - MW 
Ii Naah IS ka 2 Jaran kab, Japtaal eb 


ai nga sil N Bp Span ks es 
UG DI UAS MU An Ia 
Tesla) Al A3 MK HAL HB daa Bg 3 

3 dak sal sa Ih S5 Span 
Ab gi) CN Jana dala MN SEE NG Ai 
C5 3 aan VII SE Oi CA PA 
Y Sis BII Kis os BI SS Kagak ak si GG 
2 an Depag naa 
z5 Ja en LES J3 
aa Munian - sad 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





ana an aa 2 (lu El 3 ada 





st 


At: 


Tun kasa Ulas ea 32 SS) 


3 - - TA Na ta " “. Z9 - 
Ll End ERA L 3 — 13 3—ka Su Go 


s 


io lh Gb bg Ine 38 OA 35 TEA 
AN 3 5 eta ae oi 
AI SA Ela, JS Uang Jp 1533 Elasi 
23 2 2) 33 “5 Ls san BG 
i al 2, Jeng 2 To S1 J6 


“ 








Bg TA 
Ha tar 





Ih 4 Kab Urea ga Ir TE SA 


PE MN AU 


II Ga kasir Ca AI 3G dai kata TN 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





SEO Sa GE 2 stop MA cah 
al We 5 bata gala das AS S3 
wal E K3 Ass Ad CA Ala Tea BUM IA 

Ay 536 Ta Mp3 SAS th (SE si yee 


Fa 


IE 2 IS NA SE AS dl Ki Jar 
ae Op Le pi IE ag Fa Y ja at Kena 
aa C3 G3 art 4 Ws H6 Ian EN 1" Je 
Ja gp) ta aa IS ai ASI JG aja 
T Se HE HA LA tes 
Arr daslaal p te 
rn na B3 Je deli Gap Jah entah 
Aas ia 3 GA HI Ke SA Jas 
AI KIE Aebia, YalE RA GL A—d 
Ta 21 SIB JB ai ES, G3 so 


£ 
pa 


Sy (eka Wa 8 Isa 2323) 33 uu Sen 


z 
Peta AN 


NS Jas At Ea Ula oa KAS STAY 235 3 GI 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





AN AE tah Lemak JB 3 
El Bat Te eny il kia 2 (MAS BLS 158, 


Kit al Gaal As ne taat ag Jas Je 73 NP 
SI ISA Ia al DI TE. O TEE Oi DAN AE 


. 
ai YH 


H3 Sabu an wgikes ni Sab 
PA Aa maa 5 As sinar 
3 lag #1 AS SEA aa la aa JS 
JA Geha3 s KEJU aging Lena 
SG aa LS Je Ai IE KAA U JAS 


“ - 2 


Acak ie SN IG la SNI GL JB AI 
K3 IE Aas DES DE P3 ES ag 3S) 

AR BAN ja IS uga Pss 
dan AS BAN DS AN GA JR Aa ah) d3 
AGE Lp JG Koi AAS js TUBAN eU 


Lag 9 


BG GA IE AJ GL, ce) Wb ES NS 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





GP 053 AS BB JB (Wat Lal 363 S 2) 


JB Jr Aa IG 9 KS CI aah EN ae 


maa ana » KJ TS Ip ti: 
Ge dia AS Jl dagh ate ls ale 
jon oa Ta Th Ssvota ha JG GB. y50 GI 
Sasa Kali al 35 Jane at eU At, 


detah BS KE BAN EU YR ES Ten 


Kan) 
BAN 


Fans al aa Ula 333 Ia G3 ES 


.. 


anang 16 Hate Kas IS 


Pai apa ai Tg Bs sa God 
ag 5 el 8 je 5 usa men 
kena) pad ai ang ja Ar OS 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





3 


3. 


C5 dana Tel s5, Je GA Pin Ol: 22 33 
pungut oo pora Hata al 3 
ID Ba ea Bejad 
185153 Ia 4336 GAS KAKI GS TES AI 1256 call 
Ah Cab, 1G dl JI JB SE 33 2 Sal 6 
5 Ha Jan Bli ye ba daa 
SE das Tenan SES En LEAN 
Dasa Jani Ja Os, SE MAA min ERA 
Elais A3 ea LA Ha oil UG AI Aoi 
AN AIh 4 ata 255 JG Berhilah 
MAS aa 3 al G5 Sk Ju ren BB 3333 


Dias DAU Mi Jah Tn SE ae SIS 


Pe 


2asne Hana JAE Jd lb, pepaa 
OS oles kel Lp @ Is J3 NA SN AIA 
3 Ah sn IS Konten Jojo 03 GS Isis 
CIA JA Ep AI SE Kah Asha 
(OS SUN ni HE dl) Apao Eos 53 Ga 


ab 


Bab 379 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








1867. Dari Ibnu Abbasuss, dia berkata: “Ibrahim &£ bersama ibunda 
Isma'il (Hajar) dan putranya, Isma'il, yang sedang menyusu datang 
(ke Makkah). Ibrahim pun meninggalkan mereka di sekitar Baitullah, 
di dekat pohon besar di atas mata air zamzam, di bagian atas Masjid. 


Pada waktu itu, tidak ada seorang penduduk pun dan juga tidak ada air 
sama sekali di Makkah. Ibrahim menempatkan mereka berdua di sana. 
Ibrahim meletakkan di dekat mereka sebuah kantong kulit yang berisi 
buah kurma dan sebuah wadah berisi air. Setelah itu, Ibrahim berpaling 
dan pergi meninggalkan mereka. 


Ibunda Isma'il lantas mengikutinya seraya berkata: “Wahai Ibrahim! 
Ke manakah engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang 
tidak berpenghuni dan tak ada apa-apanya ini?” Ibunda Isma'il 
mengucapkannya berulang kali. Walaupun begitu, Ibrahim tetap tidak 
menoleh kepadanya. 


Wanita itu bertanya: “Apakah Allah yang telah memerintahkanmu 
demikian?” Ibrahim menjawab: “Ya.” Ibunda Isma'il membalas: “Kalau 
begitu, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami.” Wanita itu pun kembali, 
sedangkan Ibrahim 2 terus berjalan pergi. 


Setelah sampai di sebuah jalan menuju gunung, tempat mereka tidak lagi 
dapat melihatnya, Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah 
sambil mengangkat. kedua tangannya, seraya berdoa dengan kalimat- 
kalimat ini: “Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman” sampai 
dengan ucapannya: “... bersyukur.” (OS. Ibrahim (141: 37) 


Sementara itu, ibunda Isma'il mulai menyusui anaknya, Isma'il, dan 
meminum air itu. Setelah air di dalam bejana itu habis, mereka pun mulai 
merasa kehausan. Wanita itu juga melihat anaknya mulai berguling- 
guling di tanah mendekat kepadanya (atau perawi berkata: menggeliat). 
Wanita itu pun pergi karena tidak tega melihatnya. 

Kemudian, dia (Hajar) mendapati Shafa, sebuah bukit terdekat di sebelah 
tempat mereka. Wanita itu pun berdiri di atasnya kemudian menghadap 
ke lembah sambil memperhatikan apakah dia bisa melihat seseorang? 
Namun, dia tidak melihat seorang pun sehingga dia turun dari Shafa. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Ketika sampai di lembah tersebut, dia mengangkat ujung pakaiannya lalu 
berjalan dengan cepat layaknya orang yang sedang ditimpa kesusahan, 
sampai dia melewati lembah tersebut. 


Sesudah itu, dia pergi menuju Bukit Marwah, kemudian kembali berdiri 
di atasnya sambil memperhatikan adakah dia bisa melihat seseorang? 
Namun, ternyata tidak juga terlihat seorang pun. Hal itu ia dilakukan 
sebanyak tujuh kali.” 


Ibnu Abbas:ss melanjutkan: “Nabi &£ bersabda: “Demikianlah sa'i 
umat manusia di antara kedua bukit itu (Shafa dan Marwah).” Setelah 
wanita itu berada di Puncak bukit Marwah, dia pun mendengar suara. 
Wanita itu berkata kepada diri sendiri : “Diam!” Dia pun mendengarkan 
lagi dengan saksama, lalu dia mendengar suara lagi. Wanita itu berkata: 
“Engkau telah memperdengarkan (suara). Sudikah engkau membantu 
diriku?” Ternyata, orang tersebut adalah Malaikat yang berada di 
dekat mata air zamzam. 


Kemudian Malaikat itu melubangi bumi dengan tumitnya—atau dengan 
sayapnya—hingga memancarlah air darinya. Wanita itu pun membuatnya 
seperti telaga seraya memberi isyarat dengan tangannya— seperti ini—lalu 
dia menciduk air dengan tangannya guna mengisi bejana air minumnya. 
Air tersebut pun memancar setelah diciduk.” Dalam salah satu riwayat: 
“Sebanyak yang dia ciduk.” 


Ibnu Abbas ss melanjutkan: “Nabi &£ bersabda: ““Semoga Allah 
merahmati ibunda Isma'il. Andaikata dia membiarkan zamzam itu ....” 
atau beliau bersabda “Andaikata dia tidak menciduk air itu, niscaya ia 
akan menjadi mata air yang mengalir di permukaan bumi.” 


Ibnu Abbassgs berkata: “Wanita itu pun meminumnya dan menyusui 
anaknya. Malaikat berkata kepadanya: “Janganlah kalian takut binasa. 
Sesungguhnya di sinilah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini 
dan ayahnya, serta Allah tidak akan menelantarkan orang yang tinggal 
di rumahnya. Baitullah terletak lebih tinggi daripada permukaan tanah. 
Ia bagai anak bukit yang dialiri air, lalu air itu menggenang di kanan dan 
kirinya. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Demikianlah keadaan ibunda Isma'il, sampai rombongan Jurhum lewat, 
atau keluarga Jurhum datang melalui jalan Kada”, lalu mereka singgah di 
bagian bawah kota Makkah. Tiba-tiba rombongan ini melihat burung 
yang berputar-putar mengitari air. Mereka berkata: “Burung itu sedang 
mengitari air, padahal kita sama-sama mengetahui bahwa sejak lama tak 
pernah ada air dalam lembah ini.” 


Maka mereka mengutus satu atau dua orang dari mereka. Ternyata, 
mereka memang mendapatkan mata air. Utusan itu pun kembali dan 
memberitahu kaumnya. Setelah itu, mereka mendatanginya, sementara 
ibunda Isma'il sedang berada di dekat air itu. Mereka bertanya: “Sudikah 
Anda memperkenankan kami untuk singgah di sini?” Wanita itu pun 
menjawab: “Ya, tetapi kalian tidak berhak terhadap air ini.” Mereka 
menjawab: “Baiklah.” 


Ibnu Abbas melanjutkan penuturannya: “Nabi &£ bersabda: “Mereka 
mendapati ibunda Isma'il seorang yang suka terhadap sesamanya. 
Mereka pun tinggal di tempat itu. Kemudian mereka mengirim utusan 
untuk membawa keluarga mereka hingga mereka singgah dan menetap 
di sana. Isma'il pun semakin dewasa. Dia belajar bahasa Arab kepada 
mereka, dan mereka pun menyukai. Lalu Isma'il menjadi sosok yang 
mengagumkan setelah dia dewasa. Setelah mencapai usia baligh, mereka 
menikahkan Isma'il dengan salah seorang perempuan kaumnya. Setelah 
itu, ibunda Isma'il meninggal dunia. 


Setelah Isma'il menikah, Ibrahim pun datang mencari keluarga yang 
ditinggalkannya, namun beliau tidak menemukan Isma'il. Ibrahim pun 
bertanya kepada istri anaknya tentang Isma'il. Wanita itu menjawab: 
“Dia sedang keluar guna mencari nafkah untuk kami.” Dalam salah satu 
riwayat: “Dia sedang berburu untuk kami.” 


Ibrahim lalu bertanya tentang kehidupan dan keadaan keluarga mereka. 
Wanita itu menjawab: “Kami bernasib malang. Kami hidup dalam 
kesempitan dan kesusahan.” Demikianlah, wanita itu mengeluhkan 
kondisinya kepada Ibrahim. Ibrahim pun berkata: “Apabila suamimu 
datang, sampaikanlah salamku untuknya, dan katakanlah kepadanya 
agar dia mengganti ambang pintunya.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Ketika Isma'il pulang, dia merasakan sesuatu. Isma'il berkata: “Apakah 
ada seseorang yang datang mengunjungi kamu?” Istrinya menjawab : 
“Ya, seorang laki-laki tua yang begini dan begitu. Dia bertanya tentang 
dirimu, lalu kuberitahukan kepadanya. Dia menanyakan pula ihwal 
kehidupan kita, dan aku menceritakan bahwa kehidupan kita dalam 
kesempitan dan kesusahan.” 


Isma'il kembali bertanya: “Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?” 
Istrinya menjawab: “Ya, dia menyuruhku untuk menyampaikan salam 
kepadamu dan dia berkata: “Gantilah ambang pintumu.” 


Isma'il berkata: “Laki-laki itu adalah ayahku dan dia menyuruhku untuk 
menceraikanmu. Maka dari itu, kembalilah kepada keluargamu!” Isma'il 
pun menceraikannya. 


Sesudah itu, Isma'il menikahi wanita lain di antara kaumnya. Setelah 
beberapa lama, Ibrahim kembali mendatangi mereka. Namun dia tidak 
juga melihat Isma'il. Kemudian, Ibrahim menemui istri Isma'il dan 
bertanya tentangnya. Wanita itu menjawab: “Dia keluar untuk mencari 
nafkah untuk kami.” 


Ibrahim kembali bertanya: “Bagaimana keadaan kalian?” Ibrahim juga 
menanyakan kehidupan dan kondisi mereka. Wanita itu lalu menjawab: 
“Kami dalam keadaan baik, dan kami bahagia.” Wanita itu lantas memuji 
Allah ta'ala. 


Ibrahim bertanya: “Apa yang kalian makan?” Ia menjawab: “Daging.” 
Ibrahim melanjutkan: “Apa pula yang kalian minum?” Ia menjawab: 
“Air.” Ibrahim berdoa: “Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk 
mereka pada daging dan air.” 


Nabi #&£ bersabda: “Waktu itu, mereka belum mempunyai biji-bijian. 
Andaikata pada waktu itu mereka telah memilikinya, niscaya beliau 
akan mendoakannya untuk mereka.” 


Ibnu Abbas melanjutkan: “Maka tidak seorang pun di luar kota Makkah 
yang hanya makan kedua jenis makanan ini (tanpa dicampur dengan 
makanan yang lain), melainkan pasti kedua makanan tersebut tidak 
cocok baginya.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Dalam salah satu riwayat: “Ibrahim datang (ke rumah) seraya bertanya: 
“Di manakah Isma'1l? Istrinya menjawab: “Dia pergi berburu.” “Tidakkah 
Engkau singgah, agar engkau dapat makan dan minum? lanjutnya. Dan 
Ibrahim bertanya: “Apakah makanan dan minuman kalian?” Ia menjawab: 
“Makanan kami daging sedang minuman kami air.” Ibrahim berkata: 
Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada makanan dan minuman 
mereka.” 


Ibnu Abbas berkata: “Abul Gasim (Muhammad) $£ bersabda: “Itulah 
berkah doa Ibrahim :522.” Ibrahim berkata: “Apabila suamimu datang, 
sampaikanlah salamku untuknya dan suruhlah dia agar memperkokoh 
ambang pintunya.” 


Setelah Isma'il pulang, dia pun bertanya: “Apakah ada seseorang yang 
datang kepadamu.” Istrinya menjawab: “Ya, seorang laki-laki tua 
yang berpenampilan baik. Wanita itu lantas memujinya. Dia bertanya 
kepadaku tentang dirimu maka kukatakan kepadanya. Dia bertanya pula 
tentang kehidupan kita, dan kukatakan bahwa kita berada dalam kondisi 
yang baik.” 


Isma'il berkata: “Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?” Wanita itu 
menjawab: “Ya, dia menyampaikan salam untukmu dan menyuruhmu 
agar memperkokoh ambang pintumu.” Isma'il menyatakan: “Dia adalah 
ayahku. Kamu diibaratkan ambang pintu, dan aku diperintahkan untuk 
mempertahankanmu.” - 


Setelah beberapa lama, Ibrahim pun datang. Ketika itu, Isma'il sedang 
meraut anak panahnya di bawah pohon besar dekat mata air zamzam. 
Ketika Isma'il melihatnya, dia pun segera bangkit untuk menyambutnya. 
Mereka bersikap sebagaimana orang tua dengan anak dan anak dengan 
orang tuanya. | 


Ibrahim berkata: “Wahai Isma'il, sungguh Allah telah memerintahkan 
sesuatu kepadaku.” Isma'il menanggapi: “Lakukanlah perintah Rabbmu!” 
Ibrahim bertanya: “Maukah engkau membantuku?” Isma'il menjawab: 
“Ya, aku akan membantumu.” Ibrahim menjelaskan: “Sesungguhnya 
Allah telah memerintahkan aku supaya membangun sebuah rumah di 
SIN.” 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Ibrahim pun menunjuk ke arah sebuah anak bukit yang lebih tinggi 
daripada daerah sekitarnya. Pada waktu itulah, beliau meninggikan 
pondasi Baitullah. Isma'il yang membawa batu, sedangkan Ibrahim yang 
membangunnya. Setelah bangunan itu tinggi, Isma'il membawakan batu 
(Magam Ibrahim), lantas dia meletakkannya untuk Ibrahim, kemudian 
Ibrahim berdiri di atasnya. Ibrahim yang membangunnya, sedangkan 
Isma'il yang mengangkut batu-batunya. Keduanya lalu mengucapkan: 
“Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Dalam riwayat yang lain: “Ibrahim pergi membawa Isma'il dan ibunda 
Isma'il. Mereka pun membawa wadah dari kulit yang berisi air. Ibunda 
Isma'il meminum air dari tempat itu, sehingga air susunya melimpah 
untuk bayinya sampai tiba di Makkah. Ibrahim lantas menempatkan 
mereka di bawah sebuah pohon yang besar. Kemudian, Ibrahim pulang 
kepada keluarganya (meninggalkan istri dan Isma'il, putranya). Ibunda 
Isma'il pun mengikutinya. 

Setelah mereka sampai di daerah Kada”, wanita itu memanggilnya dari 
belakang: “Wahai Ibrahim, kepada siapakah engkau tinggalkan kami?” 
Ibrahim menjawab: “Kepada Allah.” Wanita itu membalas: “Aku rela 
karena Allah.” Ia pun kembali, dan meminum air dari tempat kulit itu. 
Air susunya kembali melimpah untuk anaknya. Setelah air itu habis, dia 
berkata: “Sebaiknya aku pergi, lalu aku memperhatikan, barangkali aku 
menemukan seseorang.” 


Ibnu Abbas bercerita: “Wanita itu pun pergi mendaki Bukit Shafa. Dia 
melihat dan memperhatikan, berharap dapat melihat seseorang. Akan 
tetapi, dia tidak menemukan seorang pun. Setelah sampai di lembah, 
dia berjalan dengan cepat dan mendatangi Bukit Marwah. Hal tersebut 
dilakukannya sebanyak tujuh kali putaran. 


Setelah itu, dia bergumam: “Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang 
sedang dilakukan anakku.” Wanita itu pun pergi melihatnya. Ternyata 
anak itu masih seperti sebelumnya, yakni tetap berteriak seakan-akan 
hampir mati. Wanita itu tidak tega melihatnya. Ia berkata: “Sebaiknya 
aku pergi, lalu memperhatikan, barangkali aku menemukan seseorang.” 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





Ibunda Isma'il itu pun pergi mendaki Bukit Shafa. Dia melihat dan 
memperhatikan, namun tetap tidak menemukan seorang pun sampai dia 
melakukannya sebanyak tujuh kali putaran. Kemudian, dia bergumam: 
“Sebaiknya aku pergi untuk melihat apa yang sedang dilakukan anakku.” 


Tiba-tiba dia mendengar suara. Wanita itu pun berkata: “Bantulah kami, 
jika engkau memiliki kebaikan.” Ternyata dia adalah Jibril »xz. Lalu dia 
melakukan dengan tumitnya seperti ini, dan menekankannya ke tanah. 
Setelah itu, memancarlah air sehingga ibunda Isma'il terkejut. Dia pun 
menciduknya ... (selanjutnya perawi menyebutkan kelanjutan hadits 
yang panjang ini). (HR. Al-Bukhari, dengan semua riwayat ini.) 


Kata 4553)! (ad-dauhah) artinya pohon besar. 
Kata 45 (gaffa) artinya berbalik. 
Kata & dl (al-jariyyu) artinya utusan. 


Kata & (alfa) artinya mendapatkan. 


Kata &£is (yasynaghu) artinya menjerit 























0 eta 5 : Ibunda Isma'il, yaitu Hajar al-Oibthiyyah, pemberian 
raja Mesir kepada Sarah, yang kemudian dinikahi oleh Ibrahim 4x2z. 

e SJ Baitullah, Ka'bah. 

» Sie: Wadah yang terbuat dari kulit. 

e Sau : Bejana untuk susu dan air. 

e 354 : Jalan di gunung, yaitu yang terletak di Hujun (nama salah 
satu gunung di Makkah). 

e LG : Berguling-guling dan melemparkan dirinya ke permukaan 
tanah dan mendekat kepadanya (ibunya). Kata ini juga berarti 
mengeliat-geliat di atas tanah. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





0 353 : Ditimpa kesusahan. 2 


# 45555 : Membuatnya seperti telaga. 


0 Kali: Sumber air yang memancar dan mengalir di permukaan 
bumi. 


0 KSNESY : Janganlah kalian takut binasa (mati). 
0 ESL : Burung yang terbang berputar-putar mengelilingi air 
dan tidak meninggalkannya. 


. ANGIN S5 : (Isma'il) telah beranjak dewasa. 


Pa 
PAI 


» ea : Mereka sangat menyenanginya. 

e 33 : Dia telah mencapai usia baligh. 

8 ES dls : Mencari orang yang ditinggalkannya. 

# 6x62 : Ambang pintu. Dalam hadits ini, wanita itu diumpamakan 
dengan ambang pintu dikarenakan dialah yang menjaga pintu dan 
memelihara apa-apa yang ada di dalamnya. 


ame 
3 


e  gsl: Merasakan. 


o Mg » : Memperbaiki anak panahnya sebelum merangkaikan 
mata dan bulunya. 


0 JIJL III djL III Gia WS jas : Mereka berdua bersikap 
sebagaimana orang tua dengan anak dan anak dengan orang 
tuanya, yaitu saling berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. 


e Zi : Bejana air yang terbuat dari kulit dan telah usang. 


FEE NA IPS HEINPO OEM IIA HA Ea oaen Baen KAA EN KASI IRAMA AA MAN ENG 
8 $ 





IN “Wanita shalihah tidak akan mengeluh karena | 
| kehidupannya bersama suami sulit secara materi, | 
3 melainkan tetap bersyukur dan selalu berbahagia.” M. 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 








Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


Hadits ini menerangkan kesungguhan Nabi Ibrahim 25: dalam 
bergegas melaksanakan ketaatan kepada Allah serta kesiapan mereka 
untuk mengorbankan anak, istri, dan budak-budak yang mereka 
miliki demi mendapatkan ridha-Nya. 


Barang siapa yang bertawakal kepada Allah &5£ , niscaya Dia 
akan mencukupinya, sedang barang siapa yang menyerahkan 
urusannya kepada Allah, niscaya Dia akan melindungi dirinya. 
Hajar, ibunda Isma'il, benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan 
menyia-nyiakan diri dan putranya. Keyakinannya tersebut pun 
benar-benar menjadi kenyataan. 


Dianjurkan untuk menghadap Kiblat ketika sedang berdoa. 
Sebagaimana Ibrahim #88: menghadapkan wajahnya ke Baitullah 
terlebih dahulu, kemudian barulah beliau berdoa. 


Yang dikonsumsi ibunda Isma'il ketika itu adalah air zamzam. 
Hal ini menegaskan bahwa air zamzam itu adalah inti dari semua 
makanan dan obat bagi penyakit. 


Manasik haji merupakan rangkuman dari rangkaian kisah Ibrahim, 
Hajar, Isma'il, dan pembangunan Ka'bah, Baitullah. 


Hadits ini menerangkan kuatnya firasat orang-orang Arab. Mereka 
mengambil kesimpulan adanya air dengan melihat burung yang silih 
berganti ke tempat tersebut. 


Perkataan perawi (Ibnu Abbas &5 ): “Dan dia (Isma'il) belajar bahasa 
Arab dari mereka,” merupakan sebuah bukti sejarah yang kuat 
bahwasanya bahasa Arab telah ada jauh sebelum kehadiran Ibrahim 
dan Isma'il. Dengan demikian, hadits ini menyanggah anggapan 
orang yang berdalih: “Sesungguhnya Ibrahim dan Isma'il #5 
adalah orang pertama yang mempergunakan bahasa Arab.” 


Berdasarkan hal ini, jelas sekali bahwasanya bahasa Arab pertama 
adalah induk dari semua bahasa, yang disebut dengan bahasa samiah 
(yang tinggi), berbeda dengan pendapat mereka yang memang tidak 
mengetahuinya. 





10. 


11. 


12, 


13. 





Apabila ucapan-ucapan yang bersifat kinayah (kiasan) dimaksudkan 
untuk menjatuhkan talak, maka hukum talaknya dianggap sah. 
Ucapan Ibrahim #x2z: “Katakanlah agar dia mengganti ambang 
pintunya,” ditafsirkan oleh Isma'il 385: sebagai perintah agar dia 
menceraikan istrinya, sebagaimana perkataannya: “Dia adalah 
ayahku dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Maka itu, 
kembalilah kepada keluargamu!” Isma'il pun menceraikan istrinya. 
Ucapan tersebut menunjukkan bahwa kinayah bisa saja terlaksana 
sesuai dengan tujuannya. 


Dianjurkan untuk menceraikan istri yang tidak baik akhlaknya, 
yaitu istri yang tidak dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah 
Allah berikan kepadanya. 


Hadits ini menunjukkan besarnya rasa sayang dan cinta seorang ibu 
kepada anaknya yang masih menyusu (bayi). 


Hadits ini menganjurkan agar seseorang bersegera berbuat baik 
kepada orang tua serta melaksanakan perintahnya selama perintah 
itu bukanlah sebuah kemaksiatan. 


Makruh bersikap gundah menghadapi kondisi hidup. Sebaliknya, 
setiap hamba dituntut untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah 
dalam setiap keadaan. 


US Lg 
Sa Pa 
Oa at 


Bab 370 : Hadits-hadits Bunga Rampai 





AN Ion Gaal JG ena A5 Aan 63 — MN 


ol H5 ttg. dg a BSN) II Ine 
(ate yen) 


1868. Dari Sa'id bin Zaid & , dia menceritakan: “Aku pernah mendengar 
Rasulullah &£ bersabda: (Gendaman itu seperti manna. Airnya adalah 
obat untuk mata.” (Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X /163—Fathul Bari) dan 
Muslim (2049). 





# FS: Tumbuhan yang tidak memiliki daun dan tangkai yang 
dapat ditemukan di tanah tanpa harus menanamnya. Dinamakan 
demikian karena ia tersembunyi. 


»  5di: Makanan yang Allah ta'ala turunkan kepada Bani Israil. 





Disyariatkannya berobat. 

2. Air cendawan adalah obat untuk penyakit mata. Ia merupakan salah 
satu obat yang paling baik untuk mata apabila diaduk dengan celak 
lalu dioleskan (seperti celak). Ia pun bisa menguatkan kelopak mata 
serta mempertajam dan memperkuat pandangan. Di samping itu, ia 
dapat pula mencegah penyakit mata. O 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





gam 
& 
akan 
2 
- 
2 





SYARAH 
RIYADHUSH SHALIHIN 


JILID 5 


Ketiga 
KITAB ISTIGHFAR 





Keutamaan Istighfar Dan 
Perintah Untuk Melakukannya 





Allah ta'ala berfirman: 


(OMA 


“..dan mohonlah ampunan atas dosamu....” (@S. Muhammad (47): je 

Allah 35 memerintahkan hamba dan Rasul-Nya untuk memohon 
ampunan kepada-Nya, bagi diri dan bagi ummatnya. Oleh karena itu, 
Rasulullah #£ sering membaca istighfar, sebagaimana akan diterangkan 
dalam hadits-hadits pada bab ini. 


Allah ta'ala berfirman: 
Lah key » 
SK pat Ka ! yani PA ap 
“Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang.” (OS. An-Nisa' (41: 106) 


Allah ta'ala menyuruh hamba dan Rasul-Nya &£ agar memohon 
ampunan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat. Karena, Allah €& 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa yang memohon 
ampunan-Nya dan siapa yang bertaubat. Dia mengampuni dosa-dosa 
dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. 


Allah ta'ala berfirman: 


mu 


SUS AA ME SAY AE 
“Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan 
kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima taubat.” (9S. An-Nashr (1101: 3) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Penafsirannya telah dijabarkan pada hadits Aisyah (&s yang lalu, 
nomor (114), pada Bab (12): “Perintah untuk Memperbanyak Kebaikan 
di Hari Tua”. 


Allah berfirman: 


AN LD Ge 2.2. Uotte 
SD map LI 1433 Sen AS Ga 


“..Bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Rabb mereka Surga- 
Surga....” (@S. Ali Imran (31: 15) 


Sampai dengan firman-Nya: 


SV KN api 


“..Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum Jajar.” 
(Os. Ali Imran (37: 17) 


Allah memberitahu bahwa Dia telah mempersiapkan bagi orang- 
orang yang bertakwa Surga, yang di bawah pepohonannya mengalir 
sungai-sungai. pemandangannya lebih indah dan lebih bagus dipandang 
karena di dalamnya terdapat perpaduan yang serasi antara hijaunya 
pepohonan dan beningnya air. Kemudian, Allah menerangkan sifat-sifat 
yang membuat mereka berhak memperoleh balasan yang melimpah dan 
kebaikan yang agung ini. Di antaranya mereka beristighfar pada waktu 
sahur, yaitu waktu mustajab, waktu untuk memohon dengan penuh 


kerendahan hati dan bertaubat kepada Allah. 


Allah ta'ala berfirman: 

CAT 2-90 Ah Pn ALA Ye pr Ia 
£V KAA ya AN AAN Tk plan SN 16 Hau 
“Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian 
dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (OS. An-Nisa' (4: 110) 


Allah ta'ala memberitahu bahwa barang siapa yang berbuat zhalim 
kepada dirinya sendiri serta melakukan kejelekan serta kemaksiatan, 
lantas kembali kepada Allah dengan memohon ampun dan bertaubat, 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





pasti dia akan mendapati pintu rahmat Allah terbuka dan ampunan-Nya 
amat luas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Dia akan mengampuni dosa dan menerima taubat. 


Pemaparan ini menerangkan anjuran bagi orang yang berbuat dosa 
supaya mau bertaubat dan tidak membesar-besarkannya. Sebab, sebesar 
apa pun sebuah dosa, ia tetaplah kecil di hadapan Allah karena ampunan, 
rahmat, dan karunia-Nya. 


Allah berfirman: 
2202 yhe PALA MA PI sat - 
bs, EA R3 AAN LT ea RI SL $ 


0. 


“Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selarma engkau (Muhammad) 
berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum 
mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan.” (OS. Al-Anfal (8): 33) 


Allah mengabarkan bahwasanya ada dua jaminan keamanan untuk 
ummat manusia, yang akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah 
serta terpelihara dari bencana-bencana dahsyat adzab, selagi keduanya 
berada di tengah-tengah mereka, yaitu kehadiran Rasul &£ di tengah- 
tengah mereka dan Istighfar. Saat ini Nabi kita telah tiada sehingga yang 
tertinggal hanya istighfar. Oleh karena itu, istighfar sebagai pemelihara 
dari murka Allah. 


Allah ta'ala berfirman: 


HN AKE AN 033 HAN K3 Gs Gilh, 
Kn IA (£ Aa ox 3G 
#DL S3 AA lina 2 da er SI TIA 255 oa Da 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menzhalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan 
atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa 
selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang 
mereka mengetahui.” (OS. Ali Imran (3): 135) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 

















Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (369): “Apa yang Seharusnya 
Diucapkan dan Dilakukan oleh Orang yang Melakukan Sesuatu yang 
Dilarang”. 


Ayat-ayat yang berbicara tentang bab ini banyak, dan semuanya 
sudah cukup diketahui. 





kententa AS Inn OI raat 5 Gd ANI WA 
(Ga Bu pal aan 5 TN daa 3) J6 
(dana 


1869. Dari al-Aghar al-Muzani &s , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 

“Sesungguhnya hatiku disibukkan (ai berdzikir) dan aku benar-benar 
memohon ampun kepada Allah 82 dalam sehari sebanyak seratus kali.” 
(HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
Bab “Taubat”, hadits nomor (14). 





Tadits No. 187 


S1 JkG Cena JG kelita TIA 3 3 - AV: 


pal daa 23 2 Ad db HA 3) 1033 Inai 


AGS GL Ga JSI 
(SA )) 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





1870. Dari Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ 
bersabda: “Demi Allah, sd amesniinya aku memohon ampunan kepada 
Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” 
Pn Al- Bukhari) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan 
Bab “Taubat”, hadits nomor (13). 





dits No. 1 


s3): Aegaleniike ke In SE JG red 233 VI 
ah AK, Ay IBAN SL Aa TJ san Na 
(3 ISA Gk Sk 

(oluma »l3)) 


1871. Dari Abu Hurairah «4 , dia berkata bahwasanya Rasulullah #£ 
bersabda: “Demi Dzat yang Simak berada di tangan-Nya, seandainya 
kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah ta'ala membinasakan 
dan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang berbuat dosa, agar 
kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah ta'ala, lalu Dia 
mengampuni dosa mereka.” (HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan 
hadits nomor (422), pada Bab (51): “Ar-Raja' (Mengharapkan Rahmat 
Allah)”. 


PI AAL, 
Tya aa 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Ansadetiteo IN II SES» JE RR AS pl 23 - MT 
Oi da Cina jas Mat 31 Tn 


1872. Dari Ibnu Umar-#s, dia Nia “Kami menghitung dalam satu 
majelis bahwa Rasulullah &£ mengucapkan sebanyak seratus kali: “Wahai 
Rabbku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya 
Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.” (HR. Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi. Ia berkata: “Hadits shahih.”) 



































Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1516), at-Tirmidzi 
Bali dan Ibnu Majah (3814) dengan sanad shahih. 





1. Di antara adab berdoa, hendaknya seseorang mengakhiri doa itu 
dengan asma Allah ta'ala yang sesuai dengan doanya. 

2. Hadits ini menerangkan sifat tawadhu” Rasulullah 8£ yang menjadi 
cermin kerendahan hati beliau di hadapan Rabbnya. 





a Ta 


Ios ie Jina JB Je Ra samaan 1 


Ad onde ni GA ISA JARAN GI 3 


ae 


(oglo set ola) ((Eamsioga Ye Ea ya 48553 A3 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





1873. Dari Ibnu Abbasu#s, dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang senantiasa beristighfar niscaya akan diberikan jalan 
keluar bagi segala kesempitan serta penyelesaian bagi segala kesusahan 
oleh Allah, juga menganugerahkan kepadanya rezeki melalui jalan yang 
tidak disangka-sangka.” (HR. Abu Dawud) 





Dha'if, Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1518), Ibnu 
Majah (3829), an-Nasa-i dalam “Amalul Yaum wal Lailah (456) dengan 
sanad dha'if karena al-Hakam bin Mush'ab, dia seorang yang majhul. 





Dha'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sungguh, as-Sunnah 
yang shahih sudah mencukupi dari selainnya. 





- “ 


#Iegark ed JB 2 aga mean 
er 5 la sai DL adi di pat JG 33) 


Pd - 
- Oa 


aah Pa) ol3,) M3 jp 2» A9 os : un bag cas 


1874. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Barang siapa yang mengutahar “Aku memohon ampun kepada Allah 
yang tidak ada ilah selain Dia, Yang Hidup dan Yang Kekal lagi Maha 
Mengurus selama-lamanya, dan aku bertaubat kepada-Nya,” maka dosa- 
dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dari medan perang.” 
(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim. Dia berkata: “Hadits 
shahih berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.”) 


vw 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 











Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam at-Tarikhul 
Kabir (111/379-380), Abu Dawud (1517), dan at-Tirmidzi (3577) melalui 
jalur Musa bin Isma'il, Hafsh bin Umar asy-Syanni mengabarkan kepada 
kami, Abu Umar bin Murrah menuturkan kepadaku, dan dia berkata: 
“Aku mendengar Bilal bin Yasar bin Zaid (berkata): “Ayahku bertutur 
kepadaku, dari kakekku, bahwa dia pernah mendengar Nabi bersabda: 
“.. (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini). 

At-Tirmidzi #& berkata: “Gharib. Kami tidak mengenalnya selain 
melalui jalan ini.” 

Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya dha'if, sebagaimana dikatakan 
at-Tirmidzi, karena Hafsh bin Umar dan perawi-perawi yang sebelumnya 
memiliki sifat dha'if (lemah).” 

Hadits ini mempunyai hadits penguat dari Abdullah bin Mas'ud 
yang dikeluarkan oleh Imam al-Hakim (1/511) dan dinyatakannya 
shahih berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi 
kemudian menanggapinya: “Abu Sinan adalah Dhirar bin Murrah. 
Al-Bukhari tidak pernah mengeluarkan hadits darinya. 


Saya (penulis) berkata: “Sanadnya shahih.” 


Pen anna an ee Penalaran 


Imam an-Nawawi 45 melakukan kekeliruan karena menyandarkan 
hadits Ibnu Mas'ud kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Sebenarnya, 
hadits yang mereka riwayatkan berasal dari Zaid bin Tsabit, mantan 
| budak Rasulullah #&£, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan SN 
al-Hakim. HP diperhatikan. 





1. Penekanan haramnya melarikan diri dari medan pertempuran saat 
pasukan telah bertemu musuh. 


Besarnya pahala istighfar, yakni ia menghapus dosa-dosa besar. 
3. Keutamaan membaca istighfar secara rutin. 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





Pa 


"JB A4 aa ea) yS Ka 5 oil ali 3E3 — wwe 


P An PErke C3 Za Pl KE MESaLI 215) 


SAK Bug 1 Dag BU Oke Uh gal ii 
Mar Mer ai ESA Ya Oh 


& 


AN Sa GG SAI OA Jak YG 4d Sab 
SI JAN Ia an 
Kn aa 5 Sya 
(Heat) (ES SL 


1875. Dari Syaddad bin Aus &s , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Penghulu istighfar adalah Pelan seorang hamba berdoa dengan: 
“Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tiada ilah selain Engkau. Engkau 
telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan menepati 
janjiku kepada-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukan segala (apa) yang telah kuperbuat. Aku mengakui 
nikmat-Mu kepadaku dan aku pun mengakui dosaku. Maka itu, 
ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni 
dosa-dosa, kecuali Engkau.' Barang siapa yang mengucapkannya pada 
siang hari dengan penuh keyakinan, lalu pada hari itu dia meninggal 
dunia sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk salah 
seorang dari penduduk Surga. Barang siapa yang mengucapkannya 
pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia 
sebelum memasuki waktu paginya, maka dia termasuk salah seorang 


dari penduduk Surga.” (HR. Al-Bukhari) 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





- 
£ 


Lafazh 25! (abi-u) dengan huruf ba? berharakat dhammah, lalu huruf 
wawu dan hamzah yang dibaca panjang, artinya: “Aku mengakui.” 





0 ERA Tata, Ingg uh : Sesuatu yang kujanjikan kepada-Mu, 
yaitu beriman kepada-Mu dan memurnikan ketaatan sesuai 
dengan kemampuanku. 

0 Cabbla YA jp Oei : Dari keburukan (apa-apa) yang kuperbuat 
dan apa yang aku lakukan dari dosa, adzab, dan bencana yang 
diakibatkannya. 


0 (54 : Dengan penuh keikhlasan dari hati serta membenarkan 
pahalanya. 









1. Doa ini mencakup semua kandungan makna taubat, dan pengakuan 
sifat uluhiyyah kepada Alla 856 serta bahwa Dialah Sang Pencipta. 
Demikian pula pengakuan akan perjanjian yang telah Allah 85 ambil 
darinya beserta harapan untuk mendapatkan janji-Nya, di samping 
permohonan supaya dilindungi dari kejahatan jiwa. Lebih dari itu, 
doa di atas menyandarkan semua nikmat kepada yang memberi 
dan menyandarkan semua dosa kepada diri sendiri, pun mengakui 
bahwa tidak ada yang mampu melakukan semua hal itu selain 
Dia 88 . Semuanya tertuang dalam keindahan kandungan doa ini 
dan pada lafazh-lafazhnya yang sangat bagus. Oleh sebab itulah, 


A » 


Rasulullah #£ menyebutnya dengan nama “Sayyidul Istighfar. 


2. Tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan segala yang 
diperintahkan Allah, memenuhi seluruh ketaatan, dan mensyukuri 
nikmat-nikmat-Nya dengan sempurna. Oleh karena itulah, Allah 
menyayangi para hamba sehingga mereka tidak diberikan beban 
kecuali sesuai dengan kemampuan. 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





3. Hamba Allah mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya, 
namun dia tetap tidak dapat memenuhi kewajiban mensyukuri 
karunia tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, barang 
siapa yang menyadari kekurangan dirinya dan dia mau memohon 
ampun, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 


4. Hadits ini mengajarkan adab kepada Allah, yaitu mengembalikan 
segala nikmat hanya kepada-Nya, tidak ada sekutu bagi Dia, serta 
mengakui akan dosa dan mengembalikannya kepada diri sendiri. 


Dalam al-Wabilush Shayyib, Ibnu Gayyim al-Jauziyyah berkata: 


Syaikhul Islam berkata: “Seorang yang arif berjalan menuju Allah di 
antara dua pandangan, yakni anugerah Allah dan aib dirinya. Inilah 
makna sabda Rasulullah #&£ dalam hadits shahih yang disebut dengan 
“Sayyidul Istighfar.” Sabda Nabi #6: “Aku mengakui nikmat-Mu 
kepadaku dan aku pun mengakui dosaku.” mencakup persaksian atas 
anugerah Allah dan pengakuan atas aib diri sendiri dan kekurangan 
dalam amal perbuatan. 


Persaksian terhadap anugerah Allah akan menumbuhkan rasa 
cinta, pujian dan syukur kepada Yang menguasai segala nikmat 
dan kebaikan, sedangkan pengakuan terhadap aib diri sendiri dan 
kekurangan pada amal perbuatan akan melahirkan kesadaran bahwa 
hamba Allah memang hina, lemah, dan membutuhkan pertolongan- 
Nya sehingga setiap waktu seseorang akan bertaubat, juga selain 
dirinya adalah seorang yang rugi dan tidak punya apa-apa. 


Pintu masuk yang paling dekat (mengantarkan hamba) kepada 
Allah adalah al-iflas (merasa tidak punya apa-apa). Akibatnya, 
seseorang tidak memandang dirinya mempunyai kedudukan, 
memiliki pangkat, atau memandang dirinya sebagai tempat 
bergantung, Dia pun tidak memandang dirinya mempunyai hal 
yang dapat dijadikan perantara untuk memperoleh sesuatu. Akan 
tetapi, dia menghadap Allah melalui pintu kefakiran hati dan 
kemiskinan yang sebenarnya, sebagaimana masuknya seseorang 
yang hatinya dirundung kemiskinan dan kefakiran, hingga 
keterpurukan tersebut sampai di Jubuk hatinya dan meretakkannya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Kekuatan hati pun hancur dari segala sisinya, sehingga seseorang 
menyadari betapa dia membutuhkan Rabbnya dan betapa dia 
begitu memerlukan-Nya. Bahkan, makhluk yang lebih kecil 
daripada dirinya pun sangat membutuhkan Allah. Apabila Allah 
membiarkannya sekejap mata saja, niscaya dia akan binasa dan 
merugi dengan kerugian yang tidak dapat ditutup, kecuali jika Allah 
menyelamatkannya dan memberikan rahmat kepadanya. 





Asadetiko ASI Iyan O6 :J6 Kaiks S6 353 - WI 
- o£ P' do Ta A 1g Pn gg Sa and 
C3 3 2 A1 padu ne st 


x 
t oo 
ltot 
Ba a.an 
5 Ka 
e:3 
La 
TT .. 
tg 
va 


“. 


IS BESI RUN Kite, GI 


dah a — talas — SU 


o 


(eka ola) AN Oak t :1 (al PAKE, 


1876. Dari Tsauban &s , dia berkata: “Apabila Rasulullah #£ selesai 
shalat, beliau ane PA tiga kali, lalu mengucapkan “Ya Allah, 
Engkaulah Yang Mahasejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan, 
Mahasuci Engkau, wahai Rabb Yang Memiliki kebesaran dan kemuliaan.” 
Auza'i, salah seorang perawi hadits ini ditanya: “Bagaimanakah istighfar 
itu? Jawabnya: “Astaghfirullah—Astaghfirullah “Aku memohon ampun 
kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah.” (HR. Muslim) 


Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diuraikan pada Bab (244): 
“Keutamaan Berdzikir dan Anjuran Melakukannya”, dalam hadits 
nomor (1415). 


— 


SR SA, 
ea Du 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 








T G25547 4 40 “.. 9. Trs PMS AG YAA. PA Gan ANA 

Agate AI Ia OS EJB adik AAS 23 ANN 
sb Pak Ma & en Moti Ka Ton tag: OF 20 
CAN Giaa oherug PN Oa)) 143 92 Ih Jb Ol ae 
21 3 3 Ta 
(ae gas) (US) D1, 
1877. Dari Aisyah 1&5 , dia berkata: “Sebelum wafat Rasulullah #£ sering 
mengucapkan : “Mahasuci Allah dan aku memuji-Nya. Aku memohon 
ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.” (Muttafag 'alaih) 
Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
Bab: “Perintah untuk Memperbanyak Kebaikan di Hari Tua”, dalam 
hadits nomor (114). 





AT GAN adel V3 OI BAE sai HI aU GUE 
ES IE GE BL ANN eh GEN JA 

Gel ena na obatan de 
1878. Dari Anas &5 , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ bersabda: 
Allah ta'ala berfirman: “Hai, anak Adam! Sesungguhnya selagi engkau 


masih berdoa dan berharap kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni, dan 
Aku tidak peduli bagaimana pun kondisimu. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Hai anak Adam! Andaikata dosa-dosamu sebanyak awan di langit, lalu 
engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu. 
Sedangkan Aku tidak peduli bagaimana pun kondisimu. 


Hai anak Adam! Sungguh, andaikata engkau datang kepada-Ku membawa 
dosa-dosa yang hampir seisi bumi, lalu engkau menemui-Ku dengan tidak 
menyekutukan sesuatu kepada-Ku, niscaya Aku akan mendatangimu 
dengan membawa ampunan sebanyak itu pula.” (HR. At-Tirmidzi. Dia 
berkata: “Hadits hasan.”) 


Lafazh #KM GC (andn as-samd-i) berarti awan. Adapun yang lain 
mengartikannya sebagai bagian langit yang tampak. 


Lafazh ce S1: (gurabul ardhi) (diriwayatkan pula dengan 
berharakat kasrah, sedangkan yang berharakat dhammah adalah riwayat 
yang lebih masyhur), artinya “yang mendekati jumlah isi bumi”. 


Shahih dengan hadits-hadits penguatnya. Diriwayatkan oleh 
Imam at-Tirmidzi (3540) dengan sanad dha'if sebab di dalamnya 
terdapat Katsir bin Faid, seorang yang magbul melalui sanad hadits 
pendukungnya. 


Hadits ini mempunyai penguat dari riwayat Abu Dzar &s , yang 
dikeluarkan oleh Ahmad (V/172) dan ad-Darimi (11/322), melalui 
jalur Ghailan, dari Syahr bin Hausyab, dari Amr bin Ma'dikarib, dari 
Abu Dzar dengan hadits ini. 


Berbeda dengan Abdul Hamid bin Bahram 4555, dia berkata: “Syahr 
menuturkan kepada kami, Ibnu Ghanam menuturkan kepadaku, bahwa 
Abu Dzar menuturkan kepadanya hadits itu.” Ahmad mengeluarkannya 
(V/154). Namun Syahr mempunyai kelemahan dalam hafalannya. 


Jalur periwayatan pertama lebih kuat, karena Ghailan lebih tsigah 
daripada Ibnu Bahram. Dan sanad Ghailan memiliki pendukung dari 
sanad lain, yaitu Amir al-Ahwal (mendukungnya), melalui Syahr bin 
Hausyab, dari Ma'dikarib, dari Abu Dzar dengan hadits tersebut. Ahmad 
pun mengeluarkannya (V/174). Amir al-Ahwal di sini adalah Abdul Wahid 
al-Bashari, seorang shadug namun terkadang melakukan kekeliruan. 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 





Hadits ini mempunyai jalur lain yang singkat dari Abu Dzar yang 
dikeluarkan oleh Ahmad (V/108) dan al-Hakim (IV/241) melalui jalur 
Ashim, dari al-Ma'rur bin Suwaid, bahwasanya Abu Dzarr &:: berkata: 
“ash-Shadigul Mashdig (Nabi Muhammad &£) berutur kepada kami 
tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa ta'ala, 
bahwa Dia berfirman: “Sebuah kebaikan akan dibalas dengan sepuluh 
kali lipatnya atau Aku tambahkan, sedangkan kejahatan akan dibalas satu 
atau Aku akan mengampuninya. Andaikata engkau datang kepada-Ku 
membawa dosa-dosa yang hampir seisi bumi, sementara engkau tidak 
menyekutukan-Ku, niscaya Aku akan menemuimu dengan membawa 
ampunan sebanyak itu pula.” 


Saya (penulis) berkomentar: “Sanadnya hasan. Para perawi hadits 
ini tsigat (tepercaya), kecuali Ashim (yaitu Ibnu Bahdalah). Dia adalah 
seorang shadug (jujur)” 


Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih berdasarkan hadits-hadits 
penguatnya. Wallahu a'lam. 





1. Hadits ini menerangkan betapa luasnya rahmat Allah ts. 


2. Hadits ini menerangkan bahwasanya Allah 8& menyukai jika para 
hamba-Nya berdoa kepada-Nya, berharap dari-Nya, serta memohon 
ampunan kepada-Nya. 


3. Beriman kepada Allah sg adalah syarat diampuninya dosa-dosa. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak 
mengampuni orang yang menyekutukannya. 


4. Apabila hamba bertaubat dengan penuh ketulusan, niscaya Allah && 
akan mengampuninya, walaupun dosa-dosanya mencapai seisi bumi 
atau sebanyak awan di langit. 


AR AAS, 


Per 


Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 S 









ai AS ol 933 — MVA 
“2 Ah Gp tag Hanana 


HI 


Ja dat WE « ai 2 IA AN ya Gn ya 


ge 


BEN LSG JB Bks GBLA SUS) :JB Spul, 
(ekaaala) (3 Y 


1879. Dari Ibnu Umar-#s, bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Wahai kaum 
wanita! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar karena, 
sungguh, aku melihat kalian sebagai penghuni Neraka yang terbanyak.” 


Salah seorang dari mereka bertanya: “Mengapa kami menjadi penghuni 
Neraka yang paling banyak?” Beliau lantas menjawab: “Kalian itu 
banyak melaknat dan banyak mengingkari (suami). Aku belum pernah 
melihat orang yang akal dan agamanya kurang dapat mengalahkan 
(melebihi) laki-laki yang mempunyai akal daripada kalian.” 


Wanita itu bertanya: “Bagaimanakah kurangnya akal dan agama itu?” 
Beliau pun menjawab: “Persaksian dua orang wanita sebanding dengan 
persaksian seorang laki-laki dan wanita berdiam selama beberapa hari 


tidak mengerjakan shalat (ketika haidh).” (HR. Muslim) 





Hadits ini dadits ini diriwayatkan oleh Muslim (79). 


Bab 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya 













10. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 


SAS G54253 : Mengingkari hak suami. 

CJ s5) : Laki-laki berakal. 

gan Hadits 

Anjuran bagi kaum wanita untuk bersedekah dan berbuat baik serta 


memperbanyak istighfar dan juga amal-amal ketaatan lainnya karena 
mereka seringkali melaknati (mencela) serta mengingkari hak suami. 


Hadits ini menerangkan haramnya mengingkari hak suami karena 
yang demikian itu termasuk dosa besar, bahkan pelakunya berhak 
mendapat ancaman Neraka. 


Hadits ini menerangkan haramnya melaknat karena hal tersebut 
termasuk perbuatan maksiat yang sangat buruk. 


Penyebutan sebagian perbuatan maksiat dengan “kufur” bermakna 
bahwa kufur (kekafiran) terdiri atas dua macam: kufur akbar (besar) 


dan kufur ashghar (kecil). 


Nasihat Rasulullah &£ kepada kaum wanita menunjukkan bahwa 
Islam memberikan perhatian yang besar terhadap mereka. 


Dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat kepada para imam 
(penguasa), pimpinan wilayah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, 
memperhatikan serta mengingatkan mereka supaya mewaspadai 
perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan 
agama, serta, mendorong mereka untuk mengerjakan amal-amal 
kebaikan dan ketaatan. 

Boleh meminta penjelasan kepada ulama mengenai apa yang telah 
dikatakannya apabila hal itu belum jelas. 

Keterangan bahwa secara umum kaum wanita memiliki kekurangan 
dalam hal ketepatan dan daya hafal. 

Akal dapat berkurang dan dapat bertambah, demikian pula agama 
dan iman. 

Wanita memiliki kepekaan emosional yang amat tinggi. Karena itu, 
biasanya wanita lebih banyak mempergunakan perasaan daripada 
akalnya. Inilah yang menyebabkan kurangnya akal mereka. O 





N 
mm 
2 








Apa Yang Allah Sediakan 
Untuk Orang-Orang Mukmin Di Surga 





Allah ta'ala berfirman: 
D Pn Tea tp P3 ya TA - Peri NN A20 
Lu, 0) Aki ai 5 Ca LS 3 
. “. . ES 1G, 


£ ge 


Ba PN P 


“Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam Surga-Surga (taman- 
taman), dan (di dekat) mata atr (yang mengalir) (Allah berfirman): Masuklah 
ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.” Dan Kami lenyapkan segala rasa 
dendam yang ada dalam hati mereka: mereka merasa bersaudara, duduk 
berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya 
dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.” (OS. Al-Hijr (151: 45-48) 


Allah ta'ala berfirman pula: 


Lage Nee, AA 2. eni Ke AA 2 Bata ap Lo. 
Ke It Is YA TE ON x DP IA Kr) 15, Mali 4 - Ya! Ne 
Pd .A jer 5g SIA Un 
4 SS £ ia Pe « ASI LOL NN 


3 5 2 Langit ente A2 : . a “2 cw 


Ss kanan Pe IN Tai Heat Gas 
£ V3 HA 


G 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 


“Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan 
tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam Surga, 
kamu dan pasanganmu akan digembirakan.” Kepada mereka diedarkan 
piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat 
apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap (dipandang) mata. Dan 
kamu kekal di dalamnya. Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kamu 
disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam Surga itu 
terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.” 
(OS. Az-Zukhruf (431: 68-73) 


Allah ta'ala juga berfirman: 
Pon HAND yo Oa Ja GEN p 
P3 EN ee PI DK) AA SKA) 
Para SL taat SIB AN Ka) aa KS 
SD LINI SAN Ya OS SI 3S li Se 


“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, 
(yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air, mereka memakai 
sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadapan, demikianlah, 
kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata 
indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan 
dengan aman dan tenteram, mereka tidak akan merasakan mati di 
dalamnya selain kematian pertama (di dunia). Allah melindungi mereka 
dari adzab Neraka, itu merupakan karunia dari Rabbmu. Demikian itulah 
kemenangan yang agung.” (OS. Ad-Dukhan (44): 51-57) 


Allah ta'ala pun berfirman: 


YES aa 3SA UD BEA AS INN 9 
La PI 


(Oa) ayal AA pra aan 4 Yok 
KO HN GRO 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (Surga 
yang penuh) kenikmatan, mereka (duduk) diatas dipan-dipan melepas 
pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup 
yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak 
memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel), laknya dari kasturi. 
Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan 
campurannya dari tasnim, (yaitu) mata air yang diminum oleh mereka 


yang dekat (kepada Allah).” (OS. Al-Muthaffifin (831: 22-28) 
Ayat-ayat tentang bab ini banyak dan telah umum. 


Allah 8 menjadikan Surga Firdaus sebagai tempat tinggal untuk 
para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Allah menjadikan Surga 
itu (saat ini) sebagai suatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak 
pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah tersirat di dalam 
hati seorang pun. Akan tetapi, Allah 8 menerangkan Surga kepada 
umat manusia di dalam Kitab-Nya sehingga mereka dapat melihatnya 
dengan mata hati yang sebenarnya lebih tajam daripada penglihatan 
mata. Dia memberikan berita gembira kepada mereka dengan apa yang 
dipersiapkan bagi mereka di dalamnya melalui berita dari Rasul-Nya #£. 
Itulah sebaik-baik berita gembira yang disampaikan oleh sebaik-baik 


manusia. 


Nilai barang dagangan hanya dapat diketahui melalui pembelinya, 
harga yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, dan juga pihak yang 
mempromosikannya. Apabila pembelinya banyak, harganya pun tinggi, 
dan promosinya luar biasa, maka jelas barang dagangan tersebut pasti 
sangat berharga. Ketahuilah, bahwasanya barang dagangan Allah lebih 
mahal. Ketahuilah pula bahwa barang dagangan Allah itu adalah Surga. 
Oleh karena itu, juallah dirimu, wahai hamba Allah U£ . Sesungguhnya 
pasarnya ada, harganyapun jelas, dan barang dagangannya melimpah. 
Akan datang suatu hari ketika engkau tidak bisa lagi memperolehnya. 
Itulah hari saat ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Maka dari itu, 
marilah kita menemui Allah dan mendekat kepada-Nya di tempat 
yang disenangi. 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Tadits No. 1880 





03 


Acndeiike dil d3 JE IE ertias PEN 
Dp3AN Ip 035p Ta 0 asn ks AI Gl IS) 
SAR BA HIS PES OP MAS ja OS, 

(omah) AA EN GAES SAN, Hal 


1880. Dari Jabir & , dia berkata bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Penduduk Surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak 
buang air besar, tidak ingusan, dan tidak pula buang air kecil. Makanan 
mereka menghasilkan sendawa yang baunya bagaikan harum kesturi. 
Mereka bertasbih dan bertakbir (dengan mudah) sebagaimana mereka 
bernapas.” (HR. Muslim) 





0 YP SY: Mereka tidak pergi ke tempat buang hajat. 
0 G5 Y: Tidak ada yang mengalir dari hidung mereka. 


e FUEL : Sendawa, yaitu keluarnya udara dari perut tetapi ia tidak 
membawa bau yang tidak sedap. 


0 Jl AI : Keluar dari tubuh mereka keringat yang harum 
seperti kesturi. 


0 SEN GK US : Mereka berdzikir dan bertasbih secara spontan, 
seperti mereka bernapas. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1. Kenikmatan Surga bersifat kekal dan tidak akan putus. 

2. Makanan dan minuman penduduk Surga bersih dari penyakit dan 
berbagai macam kekurangan, tidaklah seperti makanan penduduk 
bumi yang menghasilkan kotoran dan bau tidak sedap. 

3. Penduduk Surga merasanikmat dengan berdzikir serta bertasbih kepada 
Allah, bahkan mereka tidak mendapati kesulitan dan merasa terbebani 
dalam melakukannya. 


Ios ba ade JG sadis 133 


028 





Lea ai ea 


(4 gua aya Pon Ye TAU Cai elo 3 
(Ank Gita) AV 12 Amel 


1881. Dari Abu Hurairah & 5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Allah ta'ala berfirman: “Aku telah menyediakan untuk para hamba-Ku 
yang shalih kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pula 
terdengar oleh telinga, dan tidak pernah tebersit di dalam hati seorang 
manusia pun. Apabila engkau suka, maka bacalah olehmu: “Maka tidak 
seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu 
(bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap 
apa yang mereka kerjakan. (OS. As-Sajdah (327: 17)” (Muttafag “alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/318—Fathul Bari) dan 
Muslim (2824). 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 








1. Keterangan bahwasanya Allah tidak memperlihatkan kepada kita 
segala kenikmatan Surga, baik dalam Kitab-Nya maupun di sunnah 
Rasul-Nya &£. Sungguh, apa-apa yang belum kita ketahui jauh lebih 
banyak daripada yang telah kita ketahui. 

2. Penduduk Surga Alllah akan mendapatkan kesenangan yang besar 
di dalamnya, yang terlepas dari rasa susah, sedih, dan duka. 





30 


503 SD) Jesse at Iis JB JG A63 — Mn 
pasha ats. IN Tera ATC 
OA Ten 2s ASI KAN 5 es 5 
DL 43 LB Hat ARA sia 
KAA) Pedi Helm HEM SEN hate 22 
AAN BE Gu Asi AA aa jaga 
(ale Gina) 
2353 be 3 2350) dh BE Ti H3 
AS ai Hb S5 Ha 26 H5 HN 
SAS ABS Ng 4 Pena AS Ip AI 
(53 A95 cah IE 


Syarah Riyadhush Shatihin Jilid 5 











1882. Dari Abu Hurairah &s berkata bahwa Rasulullah &$ bersabda: 
“Kelompok pertama yang akan masuk ke dalam Surga, kelak, adalah 
mereka yang bercahaya seperti bulan pada malam purnama. 


Kemudian, kelompok berikutnya adalah mereka yang bercahaya seperti 
bintang yang paling terang sinarnya di langit. Mereka tidak buang 
air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, juga tidak beringus. 
Sisir-sisir mereka dari emas, keringat mereka berbau kesturi, tempat 
pemanggangan mereka dari gaharu (kayu yang berbau harum), istri 
mereka adalah bidadari, dan perawakan mereka itu satu, yakni seperti 
bentuk tubuh bapak mereka, Adam, dengan tinggi enam puluh hasta.” 
(Muttafag 'alaih) 

Dalam satu riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan: “Bejana 
mereka di Surga terbuat dari emas, keringat mereka berbau kesturi, 
tiap-tiap mereka mempunyai dua orang istri yang sumsum betisnya 
terlihat dari balik daging karena cantiknya. Tidak ada perselisihan dan 
permusuhan di antara mereka. Hati mereka satu. Mereka itu bertasbih 
kepada Allah setiap pagi dan petang.” 

Kalimat 2-15 je, AE SE (ala khalgi rajulin wahid, perawakan 
mereka satu), sebagian meriwayatkannya dengan huruf kha —fat-hah 
dan huruf lam—sukun, sedangkan sebagian lagi meriwayatkan keduanya 
dengan dhammah. Keduanya sama-sama benar. 


han Hadits 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/362—Fathul Bari) dan Muslim 
(2834) (15). Riwayat kedua ada pada al-Bukhari (VI/318—Fathul B&ri) 
dan Muslim (2834). 





ladits 


0 #5331: Kelompok (rombongan). 
o sedla G3 CSS : Bintang yang sangat terang sinarnya di langit. 
0 SES: Mereka tidak meludah. 


0 455 : Keringat mereka. 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Hadits 





1. Gambaran kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni Surga 
seperti halnya yang dirasakan penduduk dunia. Hanya saja sifat- 
sifat kekurangan yang menimpa penduduk dunia tidak terjadi pada 
penghuni Surga. 

2. Kenikmatan penduduk Surga bersifat abadi, yakni tidak pernah 


terputus. 


3. Hati penghuni Surga bersih dari akhlak yang tercela. Karena itu, 
tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dengki, 
dan tidak pula permusuhan di antara mereka. 


4. Penghuni Surga memiliki bentuk fisik yang sama. Bentuk dan tinggi 
badan mereka sama seperti bapak mereka, Adam 45x. 


5. Penghuni Surga disibukkan dengan kenikmatan Surgawi. Mereka 
berdzikir dan bertasbih pada pagi dan petang hari seperti halnya 
mereka bernapas. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Ta 


kegadeiito AM Jan GE rika Kah j5 95 - WAY 


un ea JSI Tn Us cas Kensa sate sa JJ) -JE 
2 JS BAN Ea Jl Jas UMS aa et 
& (35 ka Ing 3 33 
An ME JS EN Ape KS JSI 
Ola Ita GI G5 5 sea J3 #aglas bai 
AO PA ALAN Y IA MAN IA Ga dl 
3 Pa, dn 5 3 Pan P3: , Aa .£ 380 
113 "3 Cab, 2 ka 3 dya 23 PA LEg tas alta 
Bes Ip BB SEN al anal ia DN 
NN au TS WAT Lb 0 To Fc vw, NS w ( - o LT 
Kek Lagi JB U HNEL JB Ea) J3 : 


1 


Go- 


Ie 3 Ia Aga S3 Sa HAB Sia S3, 
(maa) (3 HB B3 S3, G3 pat Ip 


1883. Dari al-Mughirah bin Syu'bah &s , dari Rasulullah &£, beliau 
bersabda: “Musa #&£ bertanya kepada Path: “Siapakah di antara 
penduduk Surga yang kedudukannya paling rendah? Allah menjawab: 
“Dia adalah seorang laki-laki yang datang setelah semua penduduk Surga 
dimasukkan.” Kemudian, diperintahkan kepadanya: “Masuklah ke dalam 
Surga! Orang itu pun menjawab: “Wahai Rabbku! Bagaimana aku 
akan masuk, sedangkan orang-orang telah menempati hunian mereka 
dan mereka telah mengambil kenikmatan (yang telah dipersiapkan 
untuk mereka)? 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Dia pun ditanya: “Apakah kamu ridha apabila memiliki sebuah kerajaan 
seperti yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab: 
“Aku ridha, wahai Rabbku? Allah 8& berfirman: “Itulah untukmu, dan 
seperti itu pula, dan seperti itu pula, dan seperti itu pula, dan seperti itu pula. 
Pada kelima kalinya, laki-laki itu berkata: “Saya telah ridha, wahai Rabbku! 
Allah berkata lagi: Ini untukmu dan sepuluh kali lipatnya lagi. Bagimu 
apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang disenangi oleh matamu.' Ia 


pun berkata: “Aku telah ridha, wahai Rabbku. 


Musa bertanya lagi: “Wahai Rabbku! Siapakah di antara mereka yang 
kedudukannya paling tinggi? Allah berkata: “Mereka adalah orang-orang 
yang telah Aku kehendaki (pilih). Aku menanamkan kemuliaan kepada 
mereka dengan tangan-Ku, lalu Aku menjaganya. Oleh sebab itu, ia belum 
pernah terlihat oleh mata, juga belum pernah terdengar oleh telinga, dan 
belum pernah tebersit di dalam hati siapa pun.” (HR. Muslim) 








Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (189). 


5 1 
| Hadits 






1. Derajat penghuni Surga berbeda-beda. 


2. Kedudukan penghuni Surga yang paling rendah itu setara dengan 
beberapa kali lipat kerajaan dunia. 


3. Keterangan tentang besarnya karunia Allah #8, dan bahwasanya 
kekayaan-Nya tidak akan pernah habis. 


4. Penegasan sifat tangan bagi Allah 88. Andaikata yang dimaksudkan 
oleh perkataan-Nya: “Aku menanamkan kemuliaan mereka dengan 
tangan-Ku” itu adalah kekuasaan, maka tentulah tiap-tiap penduduk 
Surga mendapatkannya, walau kedudukan mereka berbeda-beda, 
karena semua yang mereka peroleh tidak terlepas dari kekuasaan 


Allah. Harap direnungi! 





Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








Kenalan AI JB: JG reli saia Da 3 MAL 
MAS yat sal ari 3 333 JA Ja sala 1 3) 


LA SJ Gp 3 da5 HE 
IA Pan AE ai) PE Ae EN JG 
CAN SE CR 2 Jaga Ab pree (OLS 55 
533 56 (Te Sabila aan 
12 ON Gk LN Lag C3 3 N Iga As ai Jaa IL 
HASAN Janda J3 UII laga nil 
AN Is bah aa JE. (ebadesal ai 
3313) per Gara Jl S LI IS 3 Tb Kena leike 
(ude gan) (Oa SJ Ja 

1884. Dari Ibnu Mas'ud &5 , dia berkata bahwa Rasulullah &£ bersabda: 
“Sesungguhnya aku Maa mengetahui penduduk Neraka yang 


paling akhir keluar dari Neraka, juga penduduk Surga yang paling akhir 


masuk Surga. 


a 


Dia adalah seorang laki-laki yang keluar dengan merangkak dari Neraka, 
kemudian Allah s5 memerintahkan kepadanya: “Pergi dan masuklah 
ke dalam Surga Orang itu mendatanginya, namun, terlihat olehnya 
bahwa Surga telah penuh. Dia pun kembali, kemudian berkata: Wahai 
Rabbku! Aku mendapati Surga telah penuh.” 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Allah ss£ pun memerintahkan lagi kepadanya: “Pergi dan masuklah 
ke dalam Surga” Orang itu kembali mendatanginya, tetapi, terlihat 
lagi olehnya bahwa Surga telah penuh. Dia pun kembali, lalu berkata: 
Wahai Rabbku! Aku mendapati Surga telah penuh. 


Allah 3s pun kembali memerintahkan kepadanya: “Pergi dan masuklah 
ke dalam Surga! Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan sepuluh 
kali lipatnya' atau “Sesungguhnya bagimu seperti sepuluh kali lipat dunia.” 
Orang itu bertanya: “Apakah Engkau mengejekku? atau “Apakah Engkau 
menertawakanku sedang engkau adalah Raja? 


Ibnu Mas'ud berkata: “Sungguh, aku benar-benar melihat Rasulullah #£ 
tertawa, sampai-sampai gigi geraham beliau kelihatan. Beliau bersabda: 
“Itulah penduduk Surga yang paling rendah kedudukannya. 
(Muttafag 'alaih) 


,» 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/418—Fathul Bari) dan 
Muslim (186). 








0 5 : Merangkak. 


0 isis : Gigi geraham. 
an hat 


1. Manusia memiliki kebiasaan suka mengingkari janji. Oleh sebab 
itu, laki-laki tersebut kaget sudah mendapatkan janji dari Rabb 
semesta alam. Sebelumnya dia mengira Allah mengejeknya atau 
mengingkari janji-Nya. Mahasuci Allah. Sesungguhnya Dia tidak 
akan pernah mengingkari janji. Dia menepati apabila berjanji dan 
memaafkan apabila mengancam. 

2. Kedudukan penghuni Surga yang paling rendah adalah sama dengan 
sepuluh kali lipat kerajaan dunia dan kenikmatannya. 


- 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








re 


"JB Jaa Pe Ol aka aa si 363 - Mo 


P Gate 


je ana bat dn B3 IE goa 18) 
Ga Kala Spb3 EN G3 gaib Sta Span AAN 
(eb3 SV tan 1 Jad Aake Gaza) wa 033 2 ea NE 


1885. Dari Abu Musa «5 , bahwasanya Nabi & bersabda: “Sesungguhnya 
orang Mukmin di Surga mempunyai sebuah tenda dari mutiara yang 
berlubang, tingginya enam puluh mil yang menjulang ke langit. Setiap 
Mukmin memiliki istri-istri di dalamnya. Orang Mukmin mendatangi 
mereka, secara bergantian, namun di antara yang satu dan yang lainnya 
tidak saling melihat.” (Muttafag 'alaih) 


Satu mil setara dengan enam ribu hasta. 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/318—Fathul Bari) dan 
Muslim (2838). 





1. Keterangan perihal agungnya ciptaan Allah E& di Surga. Tujuannya 
tidak lain agar orang-orang Mukmin dapat bersenang-senang dengan 
kenikmatan yang abadi di dalamnya. 





Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 











s No. 1! 
kene GAN je tell HI ata EN 
Ia) AN WA LSN 3 3) JB 
(ane gina) «(lean La 2 la 
JB as! sn dn gad grs gn 53 


- 


Agabi L “tan "3 


1886. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya di dalam Surga ada sah pohon yang apabila seseorang 
pengendara kuda yang kencang melaluinya selama seratus tahun, niscaya 
kuda itu tidak mampu melewatinya.” (Muttafag 'alaih) 

Keduanya juga Papa Ban di dalam ash-Shahihain melalui riwayat 
Abu Hurairah &5 , dia berkata: “Seorang pengendara melewati bayangan 
pohon an seratus tahun, namun ia tidak bisa menempuhnya.” 


N 


adits 


Hadits ini laka oleh al-Bukhari (X1/416—Fathul Bari) dan 
Muslim (2828). Riwayat kedua Al-Bukhari (VI/319-320—Fathul Bari) 
dan Muslim (2826). 





. 3g : Kuda. 

0 251: Memberi makan kuda sampai gemuk dan kuat. Kemudian, 
menguranginya hingga cukup dengan memberinya makanan utama 
saja, kemudian kuda itu dimasukkan ke sebuah rumah. Setelah itu, 
ia ditutupi dengan pakaian khusus sampai hangat serta berkeringat. 
Apabila keringatnya sudah kering dan dagingnya menyusut, niscaya 


kuda tersebut akan kuat berlari. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





e KEL: Tidak sampai ke akhir dahan-dahannya yang condong 
ke bawah. 





1. Keterangan tentang besarnya pohon-pohon Surga dan bayangannya. 
Hal itu menunjukkan kekuasaan dan karunia Allah 8& terhadap 
para hamba-Nya yang bertakwa. Allah ss pun mewariskan kepada 
mereka tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan. Para hamba- 
Nya juga merasakan kenikmatan dan keindahan pepohonan serta 
naungan yang terbentang luas di dalamnya. 





Fera Bi SD) - JB Angateniiko 5 3g AC — MAAN 
G3 (SEN Sab aa Ie SA ala apa 


3 


GATAU JASA P3 sasa 


s 


SA OP SEA GAYA Ab Ie 


S3 


(ale gita) (GI 3555 eat In sa Ka 


1887. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , dari Nabi &£, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya penduduk Amat Na melihat penghuni Surga yang 
paling tinggi di atas mereka, sebagaimana kalian memandang bintang 
yang terang pindah ke ufuk dari timur atau barat, karena perbedaan 
kedudukan di antara mereka.” 


Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bukankah itu kedudukan 
para Nabi Allah yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka? Tidak! 
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, (mereka) adalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul.” 
(Muttafag 'alaih) 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 








Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/320—Fathul Bari) dan 
Muslim GE 





0 Gjsl5 : Melihat (menyaksikan). 
. Pte : SR yang pindah di ufuk. 





1. Kedudukan penduduk Surga berbeda-beda, sesuai dengan derajat 
mereka dalam amal dan keutamaan masing-masing. 


2. Barang siapa membenarkan dan mengimani para Rasul, niscaya dia 
akan dapat mencapai kedudukan mereka. Kita memohon kepada 
Allah, semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut. 





£ 


: JG esa BI ats Al 2323 - MAA 
si ende KE ai SU) 
(ale Gara) 


1888. Dari Abu Hurairah &5 , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Sungguh, tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur di Surga 
itu lebih baik daripada tempat matahari terbit atau terbenam (dunia).” 
(Muttafag 'alaih) 





Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/320—Fathul Bari). 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Pem , Perhatian. —-—————— 


Saya (penulis) tidak mendapatkan hadits ini dalam Shahih Muslim. 
| Oleh karena itu, penyandaran hadits ini kepadanya merupakan kesalahan | 
| Imam an-Nawawi R3. 





ta Hadits 


0 533 0G : Jarak antara pegangan dan ujung busur. Setiap busur 
mempunyai dua ukuran jarak tersebut. 








1. Keterangan tentang besarnya nikmat di Surga serta kecilnya dunia 
serta seisinya. Kenikmatan Surga itu abadi dan tidak akan putus, 
sedangkan kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, hina, dan akan 
lenyap. 


2 





IE Ankeate Ab Ina DI sae Ka) 353 MMA 
era app K3 PEP Ga) 
SI Ora 3 Aas ts sea R3 an 
dig RAYA 2 Ip UE LL ISL 3 « Selai 
B33 ah SG OS IN Kas BSN AA 

(ba 0133) (SE ES Ciu Gan 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 








1889. Dari Anas &5 , bahwa Rasulullah #£ bersabda: “Sesungguhnya 
di Surga terdapat sebuah pasar yang mereka kunjungi setiap Jum'at. 
Kemudian angin utara bertiup, berhembus menerpa wajah dan pakaian 
mereka, sehingga menjadikan mereka semakin indah dan menawan. 
Mereka pun kembali kepada keluarga (istri-istri) dengan kondisi yang 
semakin indah dan menawan. 


Keluarga (istri-istri) mereka berkata: “Demi Allah, kalian semakin indah 
dan menawan.” Mereka membalas: “Demi Allah, kalian pun setelah kami 
(tinggalkan) semakin indah dan menawan.” (HR. Muslim) 







Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2833). 
Hadits 


0 EL 8 Gl: Di Surga terdapat suatu lokasi tempat masyarakat 
berkumpul, sebagaimana orang-orang yang berkumpul di pasar 
di kehidupan dunia. 


e 245 : Bertiup. 
0. JI @ : Angin utara, yaitu angin yang bertiup dari balik arah 
kiblat. Angin tersebut secara khusus disebutkan karena biasanya 


bangsa Arab mengharapkannya bertiup dengan membawa awan 
dari arah Syam yang datang membawa kebaikan dan hujan. 





1. Hadits ini menerangkan bahwa rupa penduduk Surga akan semakin 
indah dan menawan. 


WA Pa 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 














Tt 8s 0. 


AOA X 


RAN) Ana pp Ita 5S) WA 


Konate Al dea 2 
Sa aras. ea 'G SA apa era Jai Ob) :JE 
Mede gan) MM 3 SS 


1890. Dari Sahl bin Sa'ad & , bahwasanya Rasulullah #£ bersabda: 
“Sesungguhnya penduduk Sara akan melihat kamar (kedudukan 
paling tinggi) di Surga sebagaimana kalian melihat bintang di langit.” 
(Muttafag 'alaih) ' 


an | Hadits 


Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/416—Fathul Bari) dan 
Muslim 2 





1. Lihat sebal Naik Abu Sa'id pada nomor (1887) yang lalu. 





ladits No. 1891 | 


Kena an Man JG edi 4123 - WA 
SAB BI ES aa Kh Ula 


5 ee ee en ca) 
IBI II bai Las pi 


Pa tata 


(et) (bee AGE LK , 


JL 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





1891. Dari Sahl bin Sa'ad &5 , dia berkata: “Aku pernah mengikuti 
salah satu majelis Nabi #E, di ar diterangkan tentang Surga, 
sampai dengan selesai. Pada akhir haditsnya, beliau & berkata: “Di 
dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, 
tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah pula tebersit di 
dalam hati seorang manusia pun.” Kemudian, beliau membaca ayat: 
“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya” sampai dengan firman- 
Nya: “Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai 
balasan terhadap apa yang mereka kerjakan” (OS. As-Sajdah (321: 16-17). 
(HR. Al-Bukhari) 





Al-Bukhari belum pernah mengeluarkan hadits ini melalui jalur 
Sahl bin Sa'ad &5 . Hadits ini hanya terdapat pada Muslim (2825), dan 
lafazh hadits ini adalah miliknya. 





Taka kembali hadits Abu Hurairah &s pada nomor (1881). 


I kada DA 35 Janin NY 53 - Wat 
5 2 gal adl Ed dai . » Je kana 


maki asa Jak Yape 33 Sie 


DE Ip AK Iasai 
(da ola) pa sala 5 V5 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





1892. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah 25, bahwasanya Rasulullah &£ 
bersabda: “Apabila penduduk Surga telah masuk ke dalam Surga, maka 
terdengar suara yang menyeru: “Sesungguhnya kalian akan selalu hidup, 
tidak akan mati selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu sehat, tidak 
akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu muda, tidak 
akan tua selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu senang, tidak akan 


sedih Man (HR. Muslim) 








Haditsi ini Naba oleh Muslim (2837). 
adits 


1. Kenikmatan Surga sifatnya kekal abadi. Kenikmatannya tidak akan 
hilang, habis, ataupun terputus. 

2. Penduduk Surgasilih berganti merasakan kenikmatan Surga. Mereka 
tidak pernah sakit, tidak bertambah tua, tidak mempunyai cela, dan 
tidak memiliki kekurangan apa pun. 





IE Inai At Io Sl rage AYI ap al ey - Ya 
Pang Ao pa 
Ol 6 4 Ipa “33 Ter 3 sesi Ja 2 Iri 3. Per 

(ema so) (385 Ata Pa 


1893. Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Sungguh tempat tinggal seseorang di antara kalian yang paling rendah 
di Surga adalah sebagaimana dikatakan kepadanya: “Berangan-anganlah 
kamu!” Maka dia pun berangan-angan. Kemudian, Allah ssg bertanya 
kepadanya: “Apakah kamu telah berangan-angan? Jawabannya: “Ya. 
Allah lalu berkata kepadanya: “Sesungguhnya bagimu apa yang engkau 
angankan, bahkan ditambah dengan yang sepertinya.” (HR. Muslim) 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 








Lihat kembali hadits al-Mughirah bin Syu'bah dan hadits Abdullah 
bin Mas'ud -#s pada pembahasan hadits nomor (1883 dan 1884). 





Prita 


Ana te 12 3 rat 5 Si an 323 - AIA 


KI Jt c HI JA das ja SE ab) J6 
Ja OA « D3 35AG Ian G5 AG 0) 
ANA Tae Pe TA 9S 3 


. 
5 


TO NENGT, J3 sena Yindesiaula patas 3 
Lenka dalil ae pangan GAS 
Tan (as 2223 LE BELI YG IS, 


1894. Dari Abu Sa'id al-Khudri &5 , bahwasanya Rasulullah #&$ bersabda: 
“Sesungguhnya Allah 85£ Pan kepada penduduk Surga: Wahai 
penduduk Surga!” Mereka pun menjawab: “Kami penuhi panggilan-Mu 
dengan penuh kegembiraan, wahai Rabb kami. Sungguh, kebaikan ada 
di kedua tangan-Mu.” 

Allah bertanya: “Apakah kalian telah puas?" Mereka menjawab: “Apalagi 
yang membuat kami tidak puas, wahai Rabb kami, sedang Engkau telah 
memberikan kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada 
seorang pun di antara makhluk-Mu! 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





Allah bertanya: “Tidak maukah kalian Aku beri sesuatu yang lebih baik 
daripada itu? Mereka bertanya: “Apakah yang lebih baik dari itu?” Allah 
menjawab: “Kuturunkan kepada kalian keridhaan-Ku. Dengan begitu, 
Aku tidak akan murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. 
(Muttafag 'alaih) 


,” 





Hadits e diriwayatkan oleh al-Bukhari (X1/415 Fathul Bari) dan 
Muslim Sea: 





1. Nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada penghuni Surga setelah 
memasukinya adalah keridhaan Allah terhadap mereka. Karena itu, 
Dia tidak murka kepada mereka selama-lamanya. Barang siapa yang 
diridhai Allah niscaya akan membuat-Nya senang dan ridha. 





ladits No. 189: 
d0 Jan Ke Hope se 
2) IE gili DI AA Jl aa Inem 

MEA Hedi ak 


(ane gina) (453) 


Go- 


1895. Dari Jarir bin Abdullah &5 , dia bertutur: “Kami pernah bersama 
Rasulullah #£, lalu beliau Pa bulan pada malam purnama. 
Kemudian, beliau bersabda: “Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb 
kalian dengan jelas sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak 
terhalang sedikit pun untuk melihatnya.” (Muttafag 'alaih) 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan 
Bab (188): “Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar”, hadits nomor (1051). 





Kenal - al da, 3 Ke ato j6) — WAN 
(dls ana An J3 ta ad ja J3 8)):Je 
Ji En Gan sa lag Apn AS MA LA Gan 


“GG 


ak sah La aa FA Us 
baba (adl KN menata 


1896. Dari Shuhaib &s , bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: “Ketika 
penduduk Surga aah na Surga, Allah tabaraka wa ta'ala pun 
berfirman: “Apakah kalian menginginkan sesuatu yang pasti Aku akan 
menambahnya untuk kalian? 


Mereka menjawabnya: “Bukankah Engkau telah membuat wajah-wajah 
kami putih berseri? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke Surga 
dan menyelamatkan kami dari Neraka? 


Allah pun menyingkap hijab, maka tidak ada suatu pemberian pun yang 
lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka.” (HR. Muslim) 





Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (181). 
Hadits 





Sell H4SG3 : Dia menyingkap hijab, yaitu hijab yang menghalangi 
sehingga hamba-hamba-Nya tidak dapat melihat-Nya. Adapun 
di dalam Surga, Allah mengangkat hijab tersebut supaya orang- 
orang Mukmin dapat melihat-Nya. 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 








1. Penduduk Surga bergelimang dalam kenikmatan yang sangat besar 
dari Rabb yang Maha Pemurah. 

2. Hijab akan disingkap bagi para penghuni Surga, sehingga mereka 
dapat melihat Rabb mereka sz . Adapun orang-orang kafir, mereka 
diharamkan melihat-Nya, sebagaimana firman Allah ta'ala: 


SIB X5 NAN KAK $ 
“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar 
terhalang dari (melihat) Rabbnya.” (OS. Al-Muthaffifin (83): 15) 


3. Melihat Allah ssg merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi 
orang Mukmin. Ia adalah puncak kemuliaan yang dianugerahkan 
Allah kepada para wali-Nya yang bertakwa. Oleh karena itulah, 
Imam an-Nawawi #& menutup bab ini dengan hadits itu dan 
mengakhiri bukunya dengan bab ini. 


Maka dari itu, telah sempurnalah akhir kitab ini dengan penutupnya 
yang bagus. Kita memohon kepada Allah 8& husnul khatimah (yakni 
akhir kehidupan yang baik). Semoga Allah berkenan menganugerahkan 
kepada kita untuk melihat wajah-Nya, Yang Maha Pemurah. 


Allah ta'ala berfirman: 
21 38» KAMI GAN HB TA Tg 
LA SPS meh PKI HPA Lenka AAA CA Oh » 
ban 233 aa ME AM Daan W A33 (Oa Para) ad SG 
£ HAN 5 AA 3 LAN UU 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
niscaya diberi petunjuk oleh Rabb karena keimanannya. Mereka di dalam 
surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.Doa 
mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma' (Mahasuci Engkau, 
ya Rabb kami), dan salam penghormatan mereka talah: Salam (salam 
sejahtera). Dan penutup doa mereka ialah: “Al-Hamdu lillahi Rabbil 
alamin (segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam). (OS. Yunus (10): 9-10) 


Bab 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga 





Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Sekali-kali kami 
tidak akan mendapat petunjuk jika Dia tidak memberi kami petunjuk. 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga 
Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada 
Ibrahim dan keluarganya. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad 
dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan 
kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji 
lagi Mahamulia. 


Penyusun kitab ini, Yahya an-Nawawi—semoga Allah merahmatinya— 
berkata: “Saya selesai menyusun kitab ini pada hari Senin, tanggal 
14 Ramadhan, tahun 670 H.” 


Saya yang mensyarah kitab ini (Syaikh Salim) berkata: “Inilah yang 
ditulis dengan pena serta diucapkan lisan seorang yang mengharapkan 
maaf dan ampunan Rabbnya, berharap dapat kembali kepada Allah 
dengan baik dan datang kepada-Nya dengan penuh berkah, yaitu hamba 
yang sangat membutuhkan kasih sayang Rabbnya Yang Mahakuasa, 
Abu Usamah Salim bin Ied bin Muhammad bin Husain al-Hilali, salah 
seorang yang menganut agidah, manhaj, dan perilaku Salaf, dilahirkan di 
kota al-Khalili dan tinggal di Yordania, pada malam Senin pertengahan 
bulan Rajab Mudhar al-Fard, tahun 1415 H (dari tahun hijrahnya 
Rasulullah #£), di Oman, ibu kota Yordania, di wilayah Syam yang 
dipelihara. ' 


Akhir doa kita ialah: “Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.” a 


Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5 





